HARIAN UNTUK UMUM TERBIT 32 HALAMAN » KLASIKA 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 NOMOR 143 TAHUN KE-48 
Online: www.kompascom 
Pendiri: PK. Ojong (1920-1980) E-mail: kompas@kompascom 
“Jokob Oetama Telepon: Redaksi (021) 5347710 
1 (021) 53670909 
Sirkulasi (02) 59670309 
KAMIS Harga langganan Rp 78000.— 
22 NOVEMBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT Harga eceran Rp 3500: 


LAPORAN "KOMPAS" DARI JALUR GAZA 


Perjalanan Menegangkan 
Menuju Gaza City 

Setusa (20/11) siang, 
tiba-tiba otoritas Mesir 
di imigrasi kota Rafah 
mengizinkan wartawan 
masuk Jalur Gaza, Seba- 
nyak 12 wartawan dari 
beberapa negara, terma- 
suk Kompas yang sedang 
berada di gerbang perba- 
tasan Rafah, langsung 
menyambut gembira 
keputusan tersebut, 


menyatakan bahwa 1m 
sing bertanggung jawa 


tas tersebut, pa 
mudian dipersi 
rang menuju Jalur 
yah Palestina yang menjadi sa- 
Saran serangan udara berat Is- 
el sejuk pekan lalu, 

ampai disisi 
ra wartawan harus menjalani 
pemeriksaan di imi 
tina yang membutuhl 
sekitar satu jam 


Oleh MUSTHAFA 
"— ABD RAHMAN 


ompas saat itu didan 
K pingi mahasiswa Univer- 
Seorang pegawai press center 
di imigrasi kota Rafah bernama 
Adel Muhammad saat itu h 
sung memanggil wartawan dan 
meminta paspor untuk diproses 
uk Jalur Gaza. Dalam tempo 
paspor 


angkat 
katakan, 
yang bisa me 
lindungi kita di sini," Kompas 
memahami bahwa tak 


seger 


Kompas langsung naik taksi 


berupa mobil Mercedes 


(Bersambung ke hal 15 kol 17) 
BACA JUGA HAL 8 


ngan 


gungsi ke tempat lebih aman setelah beberapa hari belakangan ini 


www.kompas.com 
OMPAS Kao 
aga 0021-2567 6000 
hotlineakompas.com 


@ Anas Tanya soal Lahan 


. Situasi | Afrika 1 Tengah Genting 


- Barang Impor Akan Diperketat 


900100 


#5000 


92000 


B1 1» 2 


Buruh Tuntut Pemerint 


Pengusaha Keberatan Upah Minimum di DKI Rp 2,2 Juta 


JAKARTA, KOMPAS — Ribuan buruh berpa 
dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Mer- 
deka, Jakarta, Rabu (21/11), menolak Sistem i 


1 DKI Jakarta 


an Sosial Nasional yang mewajibkan rakyat mengiur N 
untuk menikmati manfaat jaminan sosial. Mereka ——NEREUM 
5 $ 2 Kota Depok 2.180.000 
menuntut pemerintah agar bertanggung jawab. 2012000 
11269320 
Ribuan buruh dari Nomor 24 Tahun ——— 
ega 1 ana PN AN bata 
ini bergibung dalam melanggar Pasal 28 
UUD 1945. 1174200 
4 Kota Bogor 20021000 
Yar segera bersikap IEEE 2.002.000 


minggu. 

Buruh juga met 

tut pemerintah me- 5 
an berbagai 


kat Pekerja 
Wirahyoso mx 


alih daya, upah, dan pon 

hukum, 6 
"Ini fundamental, 

ta ar te 

ng kewajiban uran kepeserta- 7 


Kab Bekasi 
kepada Presiden Susi 
Yudhoyono melalui pejaba 


1.381.000 
Kota Tangerang aa” 


ai UPAH MINIMUM BEBERAPA KABUPATEN/KOTA 


1529150 
2.299.067 


Mena 2.216.243 . 


(dalam Rupiah) 


0) 
2m 
2.203.000 & 


EN 2.002.000 


22.252 
Kota Bekasi 


| aa Minimum 2012 


5 Anik 202.000 Tuntutan Buruh (2013) 

kretariat Negara karena Presiden an SISN. Kewajiban negara kok non oo 

berada di hair negeri diserahkan kepada rakyat? Pa :100.000 PM Penetapan Dewan Pengupahan (2013) 
Mereka menilai, Undi soalanny 


(Bersambung ko hal 15 kol 15) 


Sumber bung "Kompas 51 lh Cat Pemberitaan "Komps” dan Lanya 


Catatan: Gubemvur DKI Jakarta Joko Widodo manetapkan upah minimum Provinsi OKI Jakarta 2013 sebesar Ro 22001000. 


PERDAGANGAN BEBAS 


Presiden: Indonesia 
Harus Siap Betul 


PHINOM PENN, KOMPAS 
Presiden Susilo Bambang Yudho- 
yono menyatakan, persetujuan 
Indonesia untuk ndata 


dengan enam negara mitra 
log. meliputi China, 


ngani kesepakatan kerja sama 
menuju Komunitas Ekonomi 
ASEAN 2015 dan Kerja Sama 
Ekonomi Regional Komprehen- 2016. RCEP disepakati dalam 
sif @egional Comprehensive KTT ASEAN, 18:20 November 


Economic Partnership) menda- 2012, di Phnom Penh, 


utkan konsekuensi persiapan "Kita te 
yang matang di dalam negeri.” Kementeri: 

Pemerintah — tengah — bekerja — ekonomian mengajak dunia us 
mempersiapkan itu dengan me-  ha,ekonom,dan pemerintah ser 


libatkan dunia usaha, ekonom, ” diri untuk memper 
n pemerintah di 
“Indonesia — me- 
tas mer 
na-sini,” kata Prosi- 
den 
Pengalaman men 
adopsi “pakta perd 
CAMBODIA 2012 gangan bebas ASEAN- 


Chinatahun2003, 
nurut Presiden, menj 
Realitas kurangnya 


gian dari Komunitas 
Ekonomi ASEAN” kata Presiden, 
Rabu (BI), sesaat sebelum ber- 
tolak dari Phnom Penh, Kam- 
boja. menuju Islamabad, Pakis- 
« 


n Kompas Taufik H pilih: 


jumlah sektor 


Laksana Agung Saputra me- 
laporkan, Mas 


ASEAN 2015 
cakup pemberlakuan pasar ber- 
sama di antara negara-negara 
anggota ASEAN Sementara Ker- 


Kerangka ker 
anya dili: 


dari a 


jaSama Ekonomi Regional Kom- ekonomi — Indonesia, Peluang 
prehensif (RCEP) mencakup kei 
ja suma ekonomi negara ASEAN — (Bersambung ke hal 15 kol 67) 


mrloperkoran @ ScraperOne & 


| pelajar- 
sosialisasi 
dan kesiapan Indonesia meng: 
hadapi pasar bebas ASEAN-China 
membuat Indonesia mengambil 
negosiasi ulang untuk se- 


Kerangka kerja sama Komu- 
Nitas Ekonomi ASEAN ataupun 
RCEP. menurut Presiden, perlu 
si peluang yang ada. 

ngan 

pek potensi 
man yang merugikan sektor 


DAGING SAPI 


arta, Bogor, Depok, 
4 Tangerang Selat 

si, pemerintah menda- 
uukan 22000 sapi. Sebanyak 


, semen: 
peternakan rak- 


sokan itu bisa menekan harga 


daging. 
Wakil Menteri Perdagan 
Bayu Krisnamurthi, di 
Rabu (21/M), mengata 
dari peternakan rakyat 
dari Nusa Tenggara Bara 
sapi menjadi daging tentunya bu 
tuh proses, mulai dari proses 
jangkutan sampai pemo- 
Jadi, dampaknya tidak 
sung,” katanya. 
Menurut Bayu ke dapan, 


dan transportasi. 
jumlah kapal khusus pengangkut 
sapi sangat terbatas. Merel 
rim ke Jakarta dalam kondisi 
penuh muatan, tetapi saat balik 
kosong. Perlu dipikirkan trans- 
portasi untuk pengangkutan sapi 
tidak tersendat,” ujarn 
in kendala transportasi, 

rumah pemo- 
tongan hewan (RPH) di Jakarta, 


Bogor, Depok, ing Tange- 
rang Selatan, dan Beka 
sangat minim. $ 


semua RPH di 
nya 300 sapi per hari. “Bayang- 
kan, untuk menyembelih 22000 
sapi diperlukan waktu 78 hari 
atau dua bulan lebih. Kalaupui 
mau lembur, waktunya tet: 
ma,” katanya. 


Beberapa pegawai melintas di dekat tanah longsor yang 
kedalamannya hampir 10 meter di depan Kantor Bupati Padang 
Pariaman yang baru digunakan di Nagari Parit Malintang, 
Kabupaten Yg ang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (21/1D. 


askus 


Pemerintah Datangkan 22.000 Sapi 


Tidak impor 

Bayu menegaskan, pemerintah 

abah 

kuota impor sapi bakalan pada 
hun ini. “Yang punya otor 

untuk Pl jean “ kecukupa 


upaya memperlancar 
busi dan transportas kan- 
tongekantong produksi ke kan- 
tongekantong pengso 


mu 


bidang peternal 
dalam pengemb 


Ketua Komisi IV DPR M Ro- 
mahurmuziy m 

menyelesaika 
terjadi pa 


masih rela tinggi Di Pal 
Tengah, ta 


tertinggi, Rp 100000 per kilo- 
gram, Para pe 
nah menjual dag 
saat ini dan berharap harga bis: 
kembali tur 


an sapi 
h potong 


dengan menambah 
kuota impor daging atau 
tahun ini karena belum tentu itu 
persoalannya. Stok sapi sekarang 
cukup untuk memenuhi pasok- 

Meski demikian, pemerintah 
harus mendata, di mana populasi 
itu berada dan bagaiman 
mobilisasinya ke rumah-rumah 
pemotongan hewan di sentra 


"Oknum penjual me 
kan beralihny: 


Seksi Kesehatan Hewan dan Ke- 


konsumen, terutama di wilayah  sehatan Masyarakat Veteriner di 
Jabodetabek. Situasi Dinas Pertanian dan Peternakan 
sekarang. RPH berkompetisi Kota Tasikmalaya Nina Kumni- 
dengan perusahaan penggemuk- ada. 

an dan kalah bersaing da Nina mengatakan, daging sapi 
peternak lokal dalam mencari  gelongtongan memiliki 
sapi, kandungas ui, warn 


Direktur Jenderal Peternaka 
dan Kesehatan Hewan Kemer 
terian Pertanian Syukur Iwan- 
toro mengatakan, untuk menye- 
imbangkan pasokan dan permin- 
tuan sapi bakalan, diperlukan 


daging pucat, dan cenderung ha- 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


SARASEHAN KEBANC 


Tumbuhkan Nasionalisme Kerakyatan 


KOMPAS — Na- 
isme yang perlu ditumbuh- 


APBN, kita harus tany 
nk Dunia, 


yang ada dan sumber daya ulam. 
langan kemerdekaan secara po- 


dalah ki litik (dira Kita mau su 
olah potensi alam dik kita menggunal 


baik sumber day 
sumber d 


T 


menge 
progresif 

Nasionalisme progresif ya 
bertumpu kepada kei 
mengolah s 


ngsu, Tanpa adanya 
npuan dan keberanian 
ya ulam di 
Indonesia 
ng 
ah kompetisi glob 


bubarkan BP Mi 
merintah 1m 


arti bangsa Indonesi 
Pengelolaan sumber day 


jajah di t 


Hal itu mengemuka dalam oleh bangsaasingjuga harus ber- — Jumhur 
Sarasehan Kebang dasarkan prinsip pengelolaan menc 
sumber day 
beradab bagi 
Tyasno mengatakan hi 


sama, Menurut dia d slobal 
nodern, perang lisme memang 
"Tampil sebagi yan senja tidak mudah ditemukan 


demisi Yudi 1 


k 
(mindset), 
lam pemiki 
termasuk bangsa te 


Namun, menurut dia, hal itu 
tak berarti b: 


lam mindset,” kat 
no mengatakan 


tan ditumbuhkan, Indone 


lisme tidak cukup de- 


ngan mengobark: pola piki dianggap baik siusebenar 
meluw: oleh pengambil keputusan bisa sektor pertamb 

fensif. Nasionalisme progresif saja ternyata hanya baik untuk yang 

harus mampu mengolah potensi orang asing "Kita mau susun — dikelola pihak asing. (FEIO 


LPSK: Pisahkan Terpidana Terorisme 
Le Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK) menyambut positif wacana pembangun- 
an lembaga pemas n khusus untuk te 
pia han i 
mgtulangan 


Wahyudi, dua terdakwa kasus korupsi 
divestasi saham PT K 
menjadi indikasi pen 
korupsi sudah beri 
berat dari pengadilan di bawahnya menciptakan 
etek jera bagi siapa saja yang berniat korupsi 
MA menga 
rektur Ut 
tahun penjara 
ii kurungan set 
ti kep 
a di Penga 


pat Koordinasi Ap: 
Perlindunga 

Tengah dan Ti 
Rabu (21/IN) 


a kewajiban membayar 
Rp 800 juta, 
ltim di 


korban, LPSK da unyan, 
beragam ri Wahyudi, (mantan) Direktur PT 
dan korbi tuhi 12 tahun penjara, denda 


subsider 8 bul 
kewajiban meh 


kurungan 
yg pengganti kepada 


jang 2012 ini terdapat seban saksi dan negara Rp 800 juta. Sebelumnya, Apidian d 
korban yang mendapat serangan balik terkait” be PN Sangatta, Ku nur, Anung, 
yang dilaporkannya, (COK) ketika dihubungi lew takan 


terkejut dan keberatan deng: 
ia mengajukan kasasi ke MA untuk 

dapat putusan yang lebih obyc) 

diputus lebih tinggi. PRO 


Vonis Mahkamah Agung Lebih Berat 


Putusan Mahkamah Agung yang memperberat 
hukuman bagi Anung Nugroho dan Apidian Tri 


Acer recommands Windows 7. 


All-in-One PC 


Less Space More Performance 


Ahapire 25771 (23”) 


kan wan wameran 


af Core» 0-217 Process 20 Gt: Oarura Window” 
Mama Preman toseh Peci IN WAK GT IS 4 OPO. 


papan Sa 
Ken banya Core masa | ARA nopowomn OK Oman 
Rp 12,909jt” « MENGAN Rp 7,999jt" 

CN NC YAN | ba YEN 1 


Aapira 71650 (185”) 1 


al reasnr Rp 4,049jt 
— 


Ink? Moss DIO0 Out Cor Proomuner « Gerua Wedow? 7 
Ora» DEA NAN MO 


Rp 5,6a9jt' (3 | 


eter 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ada Indikasi Pelanggaran 


Hari Ini Badan Kehormatan DPR Panggil 3 Anggota DPR 


JAKARTA, KOMPAS 
Anggota Komisi VI DPR, 
Idris Laena, men, 
beberapa kali bertemu 
direksi PT PAL 
Indonesia dan sekali 
bertemu direksi PT 
Garam, Pertemuan 
dengan direksi dua 
BUMN penerima dana 
rtaan modal 


peny 


pelanggaran kode etik. 


Idris mengatakan hal tersebut 
kepada Badan Kehormatan (BK) 
Dewan Perwakilan Rakyat. Rabu 
M) kemarin, BK DPR men 


mami 
rara 


Idris menjadi salah satu 
DPR yang diduga mencoba me- 
meras BUMN, 

Demikian disampaikan Ketua 
BK DPR M Prakosa seusai me- 
DPR, Rabu 
men, Senayan, 


a, memenuhi undangan Badan 
arta, Rabu (21). Idris dipanggil BK DPR 
sejumlah direktur perusahaan 

haan BUMN itu, 


» Idris Law 
1 


# ujar P 
ni, BK DPR 
dengarkan penjelasan tiga 
gotu DPR yang diduga meminta 
jatah ke BUMN. " 


Dengan demikian, seluruhnya 
ugota DPR yang di: 
$ BUMN, 


n Idris dengan d 


BUMN tersebut dilakuk: 
berup 


temp 


narin Direksi PT pAL Pelanggaran etika getkan sele Peneliti Indos uption 
kan ada b Prakosa r kan, transak- ini sebelum d pung Widadi secara ter- 
muan, Ada sekitar si berupa uang atau materi lain- dang 1 tahun nygatakan, BK DPR mes- 


lebih aktif da 
kasus ini, 


Iksan Desember 201 
Kepadi 
cabut ma anggota Komisi 
XI DPR yang sebelumnya di: 
laporkan ikut memeras, Mere 
adalah Andi Timo Pai 
Pruksi Partai Demol 
Tehlas EI Gudsi dari 


1g tidak te 
Pasalny 


ny 
lam kasus 
sejumlah BI 
permintaan y 


direksi 
AN tidak melayani 
diduga disam- 


o kali telepon dan 
kepada direktur keuangan,” p: 
par Prakosa 
Direksi PT PAI 
direksi PT 


tuk memutus p 
sudah dite 


ang duri 
dan M 
aksi Partai 


bersumu de- yang diproses di BK 
Ih bukti-bukti etika, 
yang melanggar otika be 
lum tentu melanggar hukum, 
langgar hukum 
ggar etika, Seors 


Namun, justru hal itu yang 

menjadi alasan dan ham- 
an bagi BK DPR. Dalam be- 
apa kasus, BK DPR lemah 
um pembuktian karena tidak 


terkait sa 


usai memberi penje lak ada masalah, memiliki "penyidik". Selain itu, 
BK DPR, saat dicegp n mitranya di waktu itu terikut namanya. Ke- kali pelapor di BK DPR 
Idris yang be forum resmi secara ctika pada mereka saya kan serangan 


balik. NWO/DIK/LOK) 


patut didu dan akan melakuki 


Partai Golkar menyangka 


LUXURY APARTMENT 


ada indikasi pe- 


UNIAUELY FEATURING: 


“ DRY GARDEN FOYER LUXURY RESIDENCES 
« MODERN and CONTEMPORARY ART MUSEUM 


(With international artis lection) 


@ INTEGRATED WITH INTERNATIONAL HOTEL, OFFICE TOWER AND LUXURY CAR GALLERY 
@ CONVENIENTLY ACCESS FROM KEBON JERUK TOLL ROAD, JORR, JL. PANJANG & CITY TOLL WAY 
@ STATE OF THE ART FACILITIES: SIGNATURES CAFE & RESTAURANT, SWIMMING POOL, FITNESS CENTER 


LOCATION 


JL DAAN MOOOT 


HARGA PERDANA 
1 Tower Only 


For any inguiries please call 


Start 
From 


9001-an 


DEWI 208158282092 | OLYVE : O21 89S5 9698 | VELLA - O21 358 00064 | YUDMI » OZ1 6026 0066 
FRANS :02180386891 | vivo) - 02198244301 | micute « 021 97879737 | AwoRre : 021 9111 3055 
NANDA -062187121212 | wAmEL - 081316301675 | rorv :081254219090 | www -021 six 81990 
MENKY. :085617772t1 | Wcro 202198574211 | stevem : 0911 722 1199 
DENDI -085718277788 | DANTEL -083872399768 | ANTONY : 0812 8911 6311 
BASTIAN : 085693658653 | paus -085641089929 | RESTK 082260312058 |") syarat can ketentuan bertaku 


Signaturo 


AKR Land Development apa 


Jevolopmant by 


Ijin Prinsip No. 1381/-1.711.531 & No. 1347/-1. 785.55 
SIPPT NO. 1 383/-1.711.534 


UneniaLimen 8 at Jne et 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


3 


POLITIK & HUKUM 


Anas Tanya soal Lahan 


Prioritaskan Penyelidikan Kejahatan Korporasi di Hambalang 


JAKARTA, KOMPAS 
Komisi Pemberantasan 
Korupsi terus merangkai 
keterlibatan Ketua 
Umum Partai Demokrat 
Anas Urbaningrum 


dalam dugaan korupsi 
pembangunan 


terpadu di Hambalang, 
Bogor, Jawa Barat 


(211), KPK memeriksa 
lain anggota Komisi 
II DPR dari Fraksi Partai T 
mokrat Ignatius Mulyono, Di- 
rektur Operasional PT Dutasari 


Citralaras Roni Wijaya, Manajer 
Proyek Hambalang ” Purwadi 
Hendro, 


kerap disebut di sejum: 
yang annya  dibal 
DPR, Dia juga beberapa kali jadi 
saksi kasus korupsi di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Jakarta 
Seusai diperiksa, Ignatius 


Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 
Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/1). Ignatius diperiksa terkait penyidikan 
pusat olahraga terpadu di Hambalang, Bogo: 

untuk tersangka Deddy Kusdinar, Kepala Biro Keuang 
Olahraga, 


ndan Rumah 


KEJAHATAN KORPORASI 


Merupakan tindak pidana yang dilakukan 
oleh suatu korerasi karena aktivitas 
aktivitas pegoval atau karyawannya, 


dik di 
fikasi lahan proyek Ha 
nuturkan perintah Anas 
itu Ketua Fraksi Partai De- 


Adhi Karya menjadi pengembang 
proyek Hambalang KPK mem- 
peroleh cek pembelian 

membeli 


Toyota 


pida 


Harrier, Nazaruddin 


mokrat DPR-untukbertanyuso- Toyota Hurriee di Pecenongan,  Keahatan Ini sering uga disebut sebagai UU No 
sertifikasi lahan ke Badan Per DO: “kejahatan keah puti 21 
tanahan Nas Mobil itu Dasar Hukum pi 
Karena ta Anas" KUHP Indonesi satin belum 
mengikutsertakan k 


pala BPN Joyo Winota, Ignatius n 
menelepon pe it BPN, Man 4 & 
Ma Memet bnyk KPK Kejahatan korporasi ? 


dengan nomor polisi B 15 AUD, 


n korras 


ngga Kemente 


Tindak pidana: 


31 Tahun 1909 jo UU No20 Tahun 
tont 


dan atau pengurus 


UU Wo 1/PNPS/1964 


Ignatius Mulyono di 
us dugaan korupsi proyek 


kan badan usaha 
adap badan usaha 
5) 


an Tindak 


Ja (Pasal 2 ayat 1) 
entang Pemeran: 


jugu menanyakan soal proses te- — Terkait penyelidikan kasus gigtur dalam undang: tasan Kegiatan Subver 
lepon tersebut dan penyerahan proyek Hambalang, Dosen Luar tersebar dalam sejm IU Mo /0r1/1985 tetang Pengusutan, 
dari Managam Biasa Fakultas Hukum Univer- dengan rumusan yang Penuntutan, dan Peradian Tindak Pidana 


n ke siapa. sitas Gadjah Mada (UGM), Yog- si "korporasi 
KPK Johan Budi yakarta, Zahru Argom menyga- —  Undngendang tersebut ntar h 
KPK mengem- takan, penyidik KPK tidak c UU No 38 Tahun 2001 tentang Jalan 


bangkan penyidikan kasus Ham: hami munculnya du 
batang, "1 memeriksa sejum: 


lah saksi untuk penge 


tindak kejahatan korporasi. 
ygan kasus ini 


" katanya. Pe an, terpecah-pecah,  donesia Corruption Wi Her 
kait aliran dana proyek ayeluruh. Diansyah, KPK harus mc 
ny men Iksaminasi ks oritaskan' pemeriksa 1 
yang diduga menerima yek Hambalang di Pusat Kajian  jahatan korporasi, baik oleh ke- — dasi 


mantan Ben- 


yota Harrier 
dahara Umum Partai Demokr 
Muhammad Nazaruddin, KPK 
bahkan sudah gelar perkara ter 
kait hal 

Pemberian mobil itu, menurut 
Nazaruddin, terkait mulusnya PT 


Antikorupsi L ru menga- 
takan, bi kan fakta persi- 
dangan, KPK seharusny 
dukwa dengan tindak p 
korporasi terhadap Grup Pern 
dan PT Duta Graha Indah. 
Menurut Peneliti Hukum In- 


lompok orang maupun kelompok 
kekayaan yang berbadan hukum 
atau tidak berbadan hukum, Ter- 
kait inisiatif penggunaan hak in- 
terpelasi DPR, perlu dicermati 
kemungkinan transaksi politik 
Ketua Komisi X DPR Agus 


Your wish has come true. 


Make your selection amongst the stars. 


Kerja Komisi X 
balang belum merekomen: 


lang di APBN 
5785 mili 
itu belu 
menunggu hasil kaj 
ment 


Io 3 Tahun 1951 tentang Bursa 


nto mengatakan, Panitia 


ntuk kusus 


butan tanda bintang 
proyek Hamba: 

2012 sebesur Rp 
Artinya, 


h Pekerjaan Umum, 
(ABK/BIL/DIK/NWO) 


PEMBERANTASAN KORUPSI 


Komisi III dan Mantan Penyidik 
KPK Gelar Rapat Tertutup 


JAKARTA, KOMP: 
misi TIL DPR, Rabu (21/1) di 
Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jaka nggelar rapat tertu- 
tup dengan sejumlah perwira Ke- 


5 — Ko- 


cam-macam, itu (mekanisme pe- 

pan) sulah satu saja. Kita 
mengakui kelebihan KPK, salah 
satunya ketika mereka melaku- 
sistem per Kami 


dijalankan dengan ketat. Jangan 
dik yang menjadi anak 


an anak perak pimpinan 


Saya mengusulkan ke pi 


polisian Negara Republik Indo: a bagiimana keberhasilan  pinan Komisi TIT untuk menge: 
nesia yang pernah menjadi pe- cek masukan para mantan pe. 
nyidik di Komisi Pemberantas mimpin rapat nyidik itu ke KPK, Caranya juga 
Korupsi. Berbagai dugaan meng- aka yang tertutup ha- dengan rapat tertutup agar in: 
iring rapat itu, seperti mem- p. Itu mohon disada ing disampaikan dapat 
bahas mekanisme penyad: menjaga kode etik, ujar Teimedya, 

dan pelaksanaan proses huku tup dulu," uj m. penyidik 


di KPK. menurut Trimedya, rata 


Rapat yang 1 sudah cmpat tahun bertugas di 
selama sekitar tiga jum ini Komisi III DPR dari Partai Dc- KPK. Mereka kembali ke Polri 
dipimpin Ketua Komisi III DPR mokrasi Indonesia Perjuangan, bukan karena semangat pembe- 
Gede Pasek Suardika. Rombong- mengatakan, di dalam rapat ter- runtasan korupsinya rendah, 

ari kepolisian dipimpin sebut paramantan penyidik KPK tetapi ingin mengamalkan ilmu 

pala Badan Reserse yang b at komisaris dan K 

Polri Komisaris Jenderal Sutar is besar menutur- mengatakan, inti 
man, Pertama, profesi- — dari pertemuan itu adalah men- 


onalisme KPK perlu diperbaiki. 
Kedua, kekompakan pimpinan 
KPK juga harus dijaga, Keti, 

prosedur organisasi jug perlu 


at ditany ah rapat itu 
membahas mekanisme pe- 
sek 


cari formula yang tepat hingga 
Polri dan KPK dapat saling mem: 
perkuat dan bersinergi dulam 
memberantas korupsi. (NWO) 


, "Kami kan t 


KORUPSI ALAT SIMULASI 


KPK Cegah Dua 


aksi ke Luar Negeri 


JAKARTA, KOMP/ Ko- kait pengadaan simulator,” kata — sil penghitungan kerugian negara 

misi Pemberantasan” Korupsi — Joha ini menjadi penting karena me- 

kembali mencegah pihak terkait — Dalam kasus ini, KPK telah — rupakan alat bukti untuk men: 

dal in Korupsi menctapkan empat tersangka, jerat para tersar 

pengadaan alat simulasi berken- yakni mantan Kepala Korlantas — KPK baru sekali memeriksa 

dara di Korps Lalu Lintas Ke- Inspektur Jenderal — Djoko gai tersangka, Semen: 
Susilo, mantan Wakil Kepala riksa 


Mereka h Direktur 
PT Adora Integrasi Solusi Vci 


deal (Pol) 
u dua re 


Korlantas Brigadir J 
Didik Purnomo, se 


KPK sebagai saksi unt 
sungka Djoko, KPK juga tel 


Wasnury dan pil kanan pengada: simulasi memeriksa Sukotjodi Rumah 
nama Muhammad Kripsiyanto, — berkendara, Sukotjo $ Bambang — hani 1 Waru Bandung, 
“Pencegahan kami lakukan ka- — dan Budi Susanto, Merekudiduga wa Barat. Dia ditahan di sana 
Ihgunakan wewenang se- untuk per ya ter 
merugikan ke kasus ini 
Menurut Johan, belum uda 
nnya sebagai Wakil Ketua KPK Bambang jadwal pemeriksaan kembali ter- 


suksi dalam kasus ini" kata Juru 
Bicara KPK Johan Budi SP di 
Jakarta, Rabu (2I/1D, 

Johan mengatakan, sur 


Widjojanto beberapa waktu lalu 
mengungkapkan, KPK 

menunggu hasil penghitungan 
kerugian negara yang dilakukan 
Badan Pemeriksa Ke 


hadap keempat tersangka kusus 
tersebut. "K. 
memeriksa sejumlah saksi d 
kasus ini," katanya 


kum dan Hak Asasi Manu 
da 19 November lalu. Vendra d 
Kripsiyanto dicegah 

n bulan ke depan, 
waktu 


ZIARAH & WISATA SUPER PROMO 2013 


Rirz your 


meng 
Kami memperoleh sejumi 
kumen tertulis yang diduga ter 


Wujudkan impian Anda saat ini dengan penawaran lua 
Anda" ". Berbagai keuntungan bisa Anda dapatkan uni 


biasa dari Mercedes-Benz yangimemberikan Kenydimapan sempurna bagi 
IK tipe-tipe terpilih seperti: C-Classs, E-Ciass", SAE las”, SLK", ReClass", 


mrloperkoran @ 


Gl-Ciass", E-Coupe", E-Gabrio", dan pa lagi. ercedes- 


| 


“ ISP extension (2 tahun) 
atau 
“ ISP extension (2 tahun) # mobile 3G connection # iPad 4" 
» Semua pembelian dapat E-Toll On Board Unit” 
“ Serta penawaran menarik lainnya" 


« Syarat dan ketentuan berlaku 
- Penawaran berlaku hingga Desember 2012 


z.co.id, 
. 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


KORUPSI 


”Digunturkan” biar Jera 


Kesan angker dua 
bangunan sel tahanan 
masih tampak, Pintu sel 
dicat hijau khas tentara. 
Dindingnya tebal khas 


HAKIM AGUNG 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
misi Yudisial berharap kasus H: 
kim Agung Achmad Yamanit 
dak mengaburkan masalah se- 
sungguhnya, putusan pe- 
ninjauan kembali yang menga- 
nulir hukuman mati gembong 
narkoba menjadi hukuman 15 t- 
hun penjara, Alasannya, putusan 
itu dinilai ganjil dan KY belum 
menerima hasil pemeriksaan MA 


bangunan Belanda. atas majelis hakim yang me- 

Separuh bagian bawah nangani PK kasus to 

dinding dicat hitam, 

Oleh KHAERUDIN kuman terpidana 

ena hukuman mati menjadi hanya 15 
va ranjang masih ter- tahun penjara hilang begitu saja, 

Prisa plastik ada di Ini juga tidak profesional,” tutur 

anggota KY, Taufigurrahman 
meter, Dua lemari kecil diletak- Syahuri, Rabu (21/11) di Jakarta, 
kan tak jauh dari ranjang, Di Dalam putusan peninjauan 


samping pintu sel dibangun 
tembok pembatas setinggi orang 
dewasa untuk menutup ruangan 
kamar mandi dan toilet. Tak ada 
pendingin Hanya kipas 
angin di langit-langit sel, 

Sel ini ada di bagian depan 
kompleks Polisi Militer Daerah 


kembali (PK) atas terpidana 
mbong narkoba Hanky Guna- 
wan, pada bagian pertimbangan 
hakim tertulis,” "Mahkamah 
Agung mengambil alih putusan 
dan pertimbangan hukum Po 
adilan Negeri tersebut (PN Su- 


KY Usut Putusan PK Hanky 


KY tidak akan selesai hanya de- 
ngan pemeriksaan Yamanie, Ka- 
sus pengurangan hukuman mati 
terpidana narkoba juga harus di- 
usut tuntas, Terkait pemalsuan 
putusan, polisi bisu langsung me- 
minta keterangan MA karena ka: 
sus tersebut bukan delik aduan 

Beberapa bulan ini, KY juga 
menerima delapan pengaduan 
atas perilaku Yamanie. Tiga 
pengaduan tidak ditindaklanjuti 
karena tidak lengkap. Adapun li- 
ima lainnya masih diproses, 

Selain itu, ada laporan Yami 
pernah memalsukan pu 


Mahkamah Agung 
cuali sekadar mengenai laman 
pidana yang dijatuhkan perlu 
perbaiki," 

Kalimat itu semestinya diikuti 
vonis hukuman penjara yang ber- 
beda dengan yang dijatuhkan di 
PN Surabaya. Namun, amar pu- 
tusan majelis hakim yang dipim- 
pin Imron Anwari dengan hakim 
anggota Yamanie dan Nyak Pha 
menyebutkan, hukuman penjara 
15 tahun, sama seperti vonis PN 
Surabaya, 

Majelis hakim menggunakan 
pertimbangan hak untuk hidup 


nie jug 


yangnya, hal ini 
Ik diketahui saat seleksi Ya- 
e pada 2000. 

Secara terpisah, Jaksa Agung 
Muda Pidana Umum. Mahfud 
Mannan mengatakan, 
terpidana mati di Indonesia 
yoritas dari kasus narkoba. Dari 
jumlah itu, lima terpi 
dua terpidana 
nya ditolak, Kejaksaan segera 
mengeksekusi terpidana mati 
yang grasinya ditolak. INA/FAD 


rangan hukuman mati tersebut, 
MA menyatakan, Yamanie tidak 
profesional. MA menyebutkan 


membubuhkan tulisan 
tangan vonis 12 tahun alih-alih 


rengundurkan diri 
ihman menegaskan, 


Militer (Pomdam) Jaya, di Jalan 
Guntur, Pasar Rumput, Jakarta, 
Sel ini akan jadi salah satu sel 
tahanan bagi tersangka korupsi 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). KPK bekerja sai 
ngan Tentara Nasional Indone- 
sia CTNI) untuk meminjam la- 
han dan bangunan dalam kom- 
pleks Pomdam Jaya, Guntur, 


OTONOMI DAERAH 


Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto (kanan) didampingi Kepala Kantor 
Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta Irsyad Bustaman meninjau ruang tahanan di Rumah Tahanan 
(Rutan) Jakarta kelas II Cabang Guntur, Jakarta, Rabu (21/11), Rencananya, rutan militer yang 
berkapasitas 98 tahanan tersebut akan digunakan KPK untuk menahan tersangka korupsi. 


BANDUNG, KOMPAS — Pe- 
an daerah cenderung men- 
an elite po- 


yang akan dimanfaatkan sebaga bupati/Avali 
tahanan tersangka korupsi gerbang masuk Adu bangunan bangunan ini akan direnovasi pinjampakai lahan dan bangun- 

Guntur memang dikenal ang- — kecil di pojokatas untuk pen- KPK jadi rumah tahanan ter- an dengan TNI memungkinkan | kipun sempat ada moratorium 
ker, Di masaemasa Komando jaguan. sangka korupsi. Menurut Wakil — KPK mengawasi secara ketat | pemekaran, aspirasi di kalangan 


Pemulihan Keamanan dan Ke- el 
(Kopkamtib) pasca-Pe- 
akan 80 September 
intur menjadi tempat 
reroka yang diduga 
ii Komunis Indone- 
otur kadang jadi tem- 
it sebelum yang ditu- 
duh PKI ditahan di tempat lain. 
Komandan Pomdam Jaya 
Kolonel Dedy I 


Anjing langsung menyalak Ketua KPK Bambang Widjojan- 
begitu ada langkah kaki ke da- ta KPK akan membangun 
lam kawasan, Ada sembilan an- rumah tahanan sesuai standar KPK akan bertanggung jawab 
jing berbagai jenis, dari rottwe- Direktorat Jenderal Lembaga langsung mengelola rumah ta- 
herder hingga labrador. An- — Pemasyarakatan Kementerian hanan, "Ring satunya tetap ka- 
Jing ini milik Pomdam untuk Hukum dan FIAM, Juni 2018, mi. Baru pengamanan untuk: 
membantu penyidikan, Posisi rumah tahanan KPK ini selesai, kompleksnya tetap TNI,” kata 
sembilan anjing ini berhadapan KPKakan membangun em- Bambang, 
langsung dengan sel mereka pat sel untuk tahanan laki-laki Semua hal terkait pengetola- 
yang dihukum. dan delapan sel untuk perem- nan besuk tetap 
utama instal laki ber- ingan KPK. KPK ju- 
 bertulis Wisma itas 22 orang, sedangkan diakan fasilitas untuk 
Sadar dikelilingi kawat berduri. tahanan perempuan berkapasi- pertemuan keluarga, pengacara, 
Hanya ada satu pintu utama di tas 10 orang, Ditambah dengan hingga fasilitas lain yang men- 
Wisma Sadar Sepintas terlihat sel tahanan yang ada, KPK dadi hak tahanan, 
'dekam berpakaian ku- — mampu menahan 88 tersangka Saat ini, dua sel tahanan di 
ka tentara yang men- — korupsi. depan kompleks Pordam Jaya 
hukuma imbang mengsitakan, KPK siap digunakan KPK. Semoga 
Sekitar 10 meter dari Wisma ingin mengelola rumah t: koruptor jera dan yang ma 
Sadar ada bangunan bekas ta- sendiri untuk menghind: korupsi mundur ketika tahu 
hanan tak terpakai, Rencananya, — bagai intervensi, Kerja sama akan "digunturkan" 


para tersangka korupsi tanpa 
mengurangi hak-hak mel 


politik dan masyarakat di 
wa Barat masih terus bergulir. 
"Terakhir " usulan pe- 
pula- 
ya Selatan, Padahal, pemekaran 
Kota dan Kabupaten Tasik 
laya 2001 menyisakan persoal 
aset,” ujar praktisi Dewan Pe- 
merhati Kehutanan dan Ling- 
kungan Tatar Sunda (DPKLTS), 
Supardiono Sobirin, Rabu (21/11) 
di Bandung. 

Ketua Dewan Pembina DP- 
KLTS Solihin GP mengatakan, 
kecil itu tidak tunduk 
tidak mau dikoordinasi oleh 
#ubernur, Buktinya, me 
derung melaku 


bisu memberi efek psiko- 
logis,” kata Dedy. 

dua sel di depan, KPK 
dapat pinjaman lahan dan bi 


Tahanan Mi- 
liter Pomdam Jaya, Guntur, Ada 
tembok setinggi 5 meter sebagai 


pa tanpa memperhatikan 
kalduh konservasi secara regio- 


Hasrat Pemekaran Terus Bergulir 


al. Malah ada keinginan kuat 
membentuk provinsi Cirebon. 
Menurut kajian DPKLIS, pe- 
mekaran Tasikmalaya menjadi 
kota dan kabupaten M tahun lalu 
merupakan contoh pemekaran 
1sugal. Pemekaran kebablasan itu 
isa dilihat dari perbandingan 
daeri 


melalui proses bottom up dari 
masyarakat), yakni Kabupaten 
Bandung Barat dan Kubupaten 
baru 
ta- 
hun ini, Empat daerah lainnya 
konsekuensi dari peningkatan 
status kota administratif, 
Menurut Dede Mariana yang 
juga Ketua Kajian Pemekaran 
Kabupaten Tasikmalaya Selatan, 
tuntutan pemekaran Kabupaten 
Tasikmalaya Selatan tidak sen 


dan dana 


rar ari 18 pe 
tidak, memenuhi 


memisahkan diri dan malah ta-mata berdimensi politis 
menjadi beban pusat. mun, ada kebutuhan untuk 
Ironisnya, yang terjadi pasca- mempercepat — pembangunan, 


pemekaran adalah pembangunan 
infrastruktur cenderung tidak 
memperhatikan lagi wawasan 
lingkungan berdasarkan ekosis- 
tem, 

turu Besar Ilmu Pemerintah - 
an Universitas Padjadja 
dung Dede Mariana, menit 
kan, di Jawa sejak re- 
formasi telah terbentuk enam 
daerah otonom baru, tetapi h 
nya dua yang terbentuk mural 


pertumbuhan ekonomi, mening! 
katkan kesejahteraan, dan mem- 
perpendek rentang kendali 
Pengamat politik dari Lingkar 
Studi Peradaban Tasikmalaya 
Maulana Jannah mengatakan, 
calon daerah pemekaran harus 
jeli memetakan potensi dan ke- 
mampuan menyolesai) 
lah untuk mengurangi dam 
neggtif setelah pemekaran. 
CUE/OMU) 


NN ( 

PAMERAN KOLEKSI MUSEUM |. ka 
SEMINAR NASIONAL | MENAMPILKAN semeaman Pruscum 
WORKSHOP | MULTIMEDIA Teen YG ati 


TALKSHOW BUDAYA & SEJARAH 


NASA 


INTERAKTIF 


USI 


LOMBA MIRIP TOKOH 
STORY TELLING 


GRK NOVEMBER 


3 @museummart2012 


“Gelar Museum Nusantara" 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


www.gelarmuseumnusantara.org 


POLITIK & HUKUM 


Mensselisahkan Publik 


Tiga Fraksi Tetap Menolak RUU Keamanan Nasional 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


PEMILIHAN UMUM 2014 


Rombak Kesekretariatan 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 

Amankan Pemilu 2014 men- 

desak perombakan kesckre 

atan Komisi Pemilihan Umum 

untuk baiknya kerja sama dengan 

komisioner, penuh loyalitas, dan 

integritas Rabu (2Y/1 

Koalisi terdiri 

kelompok tm 

ludem, IPC, KIP 

Formappi, JPPR, Yappil 
Puskapol UT, Demos,ICW, ki 
Indonesia Budget 


KPU 


Pasal 66 jelas dinyatakan, tugus 
setjen adalah membantu dan 
memberikan dukungan teknis 
administratif serta bertanggung 
juwab dalam setiap penyeleng- 


Politik Indonesia Corruption 
Wateh, "Mengingat pemilu akan 
berjalan, sistem birokrasi 
mandiri' harus dibentuk. 
berganti, 
sistem harus tersedia dan 


JAKARTA, KOMPAS — 
Rancangan 
Undang-Undang tentang 
5 Keamanan Nasion: 
mil Manik | secara sosiologis dinilai 
Ta ja da kutatn hukum | membuat publik gelisah 
hasil v Secara yuridis, RUU 
para polhik po Kammas juga dapat 
dinilai bertentangan 
dengan konstitusi. 


garaan pemilu ke ketua KPU. 


Siap buktikan gugatan 


Di Padang, Sum 
Ketua KPU Husni 


Seri Diskusi Empat Pilar: 
PRO KONTRA RUU KEAMANAN NASIONAL 
MEMPERKUAT DEMOKRASI ATAU ANCAMAN DEMOKRASI ? 


November 2012 
wati-tnstitute.org 


Hingga kini, Dewan Kehor- 
matan Penyelenggara Pemilu be- 
n hasil 

uhnya hubungan KPU, Setjen 
dan Badan Pengawas Pe- 


KPU 


Gugatan hukum akan d 
but dengan senang kare 
mekanisme tepat. Ber- 
si administratif, 
34 partai, 16 pa 


Indonesia, 
Peneliti 


n. Bahkan, (RUU 
8) menjadi kegelisahan 


komisioner KPU 


r menerima mengambil keputusan ada peru publik,” kata anggota Paniti: 
ari kementerian strategis terkait penyelenggaraan Pada 18 part Khusus (Pansus) RUU Kam 


dari Fraksi PKS, Al Mu 
Yusuf, dalam di 
selenggarakan The Mega 
stitute, Rabu (21/1) di J 
Selain Al Muzammil, 


“dak lolos verifikasi 
terdapat sejumlah kekurangan 
mendasar. (OSA/INK) 


amil 
usi yang di- 


untuk mengemban tugas besi 
proses Pemilu 2014. 
Mal senada diungkapkan Ab- 


pemilu, termasuk penguatan as- 
pek kelembagaan KPU hingga 
tingkatan KPU di daerah, Pada 


i Tn 


Pegiat hak asasi manusia Iten 
Rancangan Undang-Unda 
Yusuf Giri ke kanan) hadir pada disku 
Diskusi tersebut bert 


nanto Anggoro, dan anggota Pani 
si Partai AI Murzanu 
empat pilar di Megawati Institute, Ibu 2), 
RUU 5 


PEMILIHAN KEPALA DAERAH 
Perbaiki Perekrutan Pemimpin 


JAKARTA, KOMPAS 

yuknya orang bermasalah 
di pe 

dilepasku 


ini, Lebih baik suat ini dilakukan 
sosialisasi dan komunikasi secar 
lebih matang” ujar Ar 
"Tahapan sosi 
mungkin sudah dilakuk 


Ba- men perekrutan pemimpin di daerah. 
Menurut pengamat politik dari 

"The Indonesia Institute 

Yuda, pembenahan itu h 

dari sistem rekrut 

ti politik karena konstitusi 

letakkan parpol pada posisi 


m kehidupan masy 
Namun, bagaimana negara m 
lindungi warga sipil tidak met 
jadi penekanan dalam RUU 


lah, J 
im bakal terus ber 
belum semua provinsi 
memberikan 
perki 
bisu mencapai 1000 orang. » 
Menurut Ade, memperbaiki 
mekanisme pilkada tidak berarti 
membuat tidak bisa | 
sung 
baggaima 
pala daerah tidak h 


mudah menimbulkan perlaw 
an kuat dari publik. 
Menurut dia, RUU Kamnas 


sikup politik par 
Biskan oleh Ketua Umu 
nya RUU 
dibahas sesudah Pem 
ing 
Tomafi, 


merintah, dan perlu untuk di- 
lebih dalam oleh 


sur membuat calon kepala daerah 
tang ke orang-orang 
h tersebut. 


telaah kem 
masyarakat, 
Koa 
pertemu: 
mendesa 


calonan anggo 
mimpin eksekut 
misi-komisi, 
melalui parpol 
“Jadi muaranya ini yang harus 
ulkan dulu karena jika 
membereskan parpol, 
imbas pada hal-hal 


tetap menolak 
dinilai 


Kusnanto m 
m RU 
Anca 
kekerasan (viotenee) 
selesaikan dengan RUT 
Kriteria ancaman seharusn 
batasi, Penjel 


silam, 
da delapan fraksi 
menolak se- 
kenapa sek: 
yang masih kor 
sisten, PDI-P jelas trauma at 
keke liter di musa sila 


man yang bukan 


iknya RUU itu 
untuk dibahas 
betul-betul dip: kei- 
nginan untuk menyinkronkan 
sistem dan penyelenggara ku 


ini sebelum 


ny 


karena mereka menjadi tim 
sukses, Ini politik h 
Wakil ” Koord 


perkuat rezim 
Araf, juru bi 


or Indonesia 


san isi, meng- 


tidak memilih 


Menurut Guru Besar Psikologi 
Universitas Indonesia Hamdi 


Corruption Watch Ade 
Rabu (2/1) di Jal 

Kementerian D 
endapat laporan d 
vinsi mengenai pejabat 
status tersangka, te 
terpidana, Dilaporku 


awan, 


rus dibuat sistem 


mpin harus dipersiapl 
nurut Ade, da- wat sistem, bukan 1 
di panjang hatus 'ada pada bakat atau karisn 
In terhadap mekanisme tanya. (NTO/LOK) 


DEMOKRASI 


Ormas Sipil Keagamaan Sangat Berperan 
IM) di Universitas 
i (UIN) Syarif Hi- 
itu juga di: 


JAKARTA, KOMPAS — Or- 


h sakit, dan mem 
bantu mengemba kanomi 
at kecil, NU juga men- 
Pembantu Rektor IV UIN dirikan pesantren yang terbuk 
mbari Makruf dan Di- menerima kurikulum mod 

rektur PPIM Ali Munhanif “Kombinasi pendidika 
Menurut Robert W Hefner, In- dan organisasi masy 

igamaan — memegang 
ng dalam proses pengo 


maan seperti 
in Nahdlatul Ulama berpera 
penting dalam mengembangk: 
demokrasi di Indonesia, Hal 


bu pesantren, serta gagasan ka- penting dalam melowati b 


'um intelektual Muslim yang mau krisis sosial, ekonomi, dan politik. an demokrasi di Indonesia, 
menerima demokrasi sebagai Bangsa Indonesia berhasil me- katanya, 


Jambari Makruf mu 
keberadaan NU dan Mul 
diyah sang 


lakuku 1 baik 
n Di- dari Orde Baru yang cenderung 
otoriter menuju keterbukaan de- 
mokrasi lewat gerakan Rel 
1998. 


berpolitik. 
Penilaian itu disampail 
ektur Institute on Culture, Re- 


proses transisi 


ting dl 
Indonesia. B: 
$ meng: 


University, 
bert W Hem Pencapaian itu tak bisa di- 
bertema "The Future of Muslim lepaskan dari peranan organisasi 
Demoeraey: Arab Spring and masyarakat sipil 
buth East Asia Experience” di perti Muh: 
rta, Ikabu (2I/1D), Diskusi di 
dan 


agi kedua organ 
lorong di 
Ketika NU dianggs 
an kekuasaan poli 


terhadap RUU Kami 
ini kurang meyakinka 
menimbulkan banyak pe 
bagi publik. 
mencontohkan, 1m 
dan penind: 
ian selama 
Polri, "Apakah RUU 
untuk mengambil 
ngan Polri," tuturn, 
ui Hendardi, RUU K 
memuat ktorsaktor ke- 


Terorisme 
88, d 


na pernah menjadi korb 


n lembaga lain daj 
perbaiki deru 


ing manan 


sinkronisasi kerja ke 
li pusat dan daerah ha 
nbar jelas dalam draf RUU 


imbau agar raky 


dukung RUU 
Kamnas dan kebijakan-kebijakan 
represif 


Asrin mengatakan, pih 
4 masukan 


Ki 


ng sudah bu 
tindakan sewen: 


SALE 


23 NOVEMBER 2012 - 25 NOVEMBER 2012 
10.00 am - 09.00 pm 


SENAYAN CITY, GROUND FLOOR, #G-06 
GRAND INDONESIA SHOPPING TOWN, EAST MALIL, GROUND FLOOR #09 - I2A 


BURBERRY 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ADVERTORIAL 


(engan mengambil tema Indonesia 

Today, The World Tomorrow, 

JW 2018 menampilkan 
kreativitas 180 desainer yang tampil dalam 
59 show selama sepuluh hari penuh. Tidak 
hanya itu, menginjak tahun keempat 
diadakannya JFW, ajang ini tidak hanya 
sekadar menampilkan puncak kernegahan 
mode Indonesia, tetapi juga menggagas 
pengembangan kapasitas desainer lokal 
dengan dukungan Kementerian Pariwisata 
an Ekonomi Kreatif. 

Kesuksesan penyelenggaraan JFW 
sendiritidaklepasdari peranan parasponsor 
terutama PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk (BANK BRD. Dukungan 
BANK BRI terhadap acara ini diharapkan 
mampu memberikan kontribusi positif dari 
dua sisi, yatu consumer banking dan retail 
banking. 

Menurut General Manager of Marketing 
Communication BANK BRI Firman Taufick, 
darisisi consumer banking bisa dilihat bahwa 
fashion show telah menjadi kebutuhan bagi 
ya hidup masyarakat kota yang tidak bisa 
dihindari. Sementara dari sisi retati banking, 
BANK BRI dapat membantu pelakuindustri 
fashion dalam mengembangkan usahanya 
melalui kredit UMKM “Kita berharap dari 


- 


BANK BRI Kembali Sukseskan | 
Jakarta Fashion Week 2013 


Perhelatan akbar Jakarta Fashion Week (JFW) 2013 kembali digelar. 
Pekan mode terbesar di nusantara ini berlangsung pada 
3-12 November 2012 di Plaza Senayan, Jakarta. 


Kaban Be ABK ARA 


tahun ke tahun BANK BRI semakin dikenal 
di industri fashion. Kita dua bulan yang lalu 
melakukan coaching kepada pelaku industri 
ini lebih dekat lagi mengenal bank” ujar 
Firman. 

Pada JFW 2013 kali ini, BANK BRI 
mengadakan program "BRI Fushion 
Terrace”, yang merupakan bazar atau 
pameran 15 desainer terpilih JEW 2013, di 
mana pada program tersebut para desainer 
akan mempromosikan dan menampilkan 
show JEW 2013. "Melalui program ini , 
BANK BRI memiliki loyalty program yang 
ditujukan bagi para pemegang kartu BRI, 
baik kartu kredit maupun kartu debit," jelas 
Firman. 

Perkembangan fashion muslim sendiri 
kini sedang menjadi perbincangan positif di 


tanah air. Bisa dilihat kini sedang 
bermunculan komunitas Hijabers dan 
aktivitas fashion mereka yang terus 
kreatif berkreasi, Terkait hal itu, Firman 
menambahkan, akan ada fashion show yang 
dipersembahkan oleh BANK BRI yaitu 
Luwurious Modesty Moslem Fashion dan 
APPMI Moslem Show 

“BANK BRI sebagai bank penyalur 
kredit UMKM terbesar di Tanah Air 
sangat peduli atas perkembangan industri 
fashion di Indonesia. Hal ini dibuktikan 
dengan membantu pembiayaan dan 
pemasaran produk debitur secara luas 
melalui keikutsertaan pada event besar yang 
berhubungan dengan fashion, baik skala 
domestik maupun internasional," ujarnya. 
TATO) 


6 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Beban Sejarah Bank Century 


asus pemberian dana talangan 
Bank Century Rp 6,7 triliun 

jadi beban bangsa ini. 
Kasus ini diangkat ke publik, 
meredup, dan mencuat lagi, 


Pengumuman dua tersangka pejabat Bank Indonesi 
Budi Mulya dan Siti Fadjrijah, dalam pertemuan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dengan Tim Pengawas DPR untuk 
Kasus Bunk Century membuka lagi ruang perdebatan. 
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, kedua pejabat BT 
itu bertanggung jawab secara hukum dalam dugaan tindak 
pidana korupsi pemberian dana talangan Bank Century, 

Kasus Bank Century terjadi saat bank itu gagal kliring 
pada 13 November 2008, Pada 14-18 November 2008, BT 
mengucurkan fasilitas pendanaan jangka pendek kepada 
Bank Century senilai Rp 68939 miliar, Rapat Dewan 
Gubernur BI pada 20 November 2008 menetapkan Bank 
Century sebagai bank gagal dan berdampak sistemik serta 
berujung pada pengambilalihan Bank Century melalui 
Lembaga Penjamin Simpanan. 

Setelah gelar perkara dun memeriksa 158 saksi, KPK 
meningkatkan status kasus Bank Century dari penyeli 
an ke penyidikan, Mengenai status Gubernur BI Gwaktu itu) 
Boediono—yang kini wakil presiden-Samad mengatakan, 
"Konstitusi membuat KPK tidak berwenang mengusut 
presiden dan wakil presiden, Jika mereka melakukan 
tindak pidana, yang melakukan penyolidikan adalah DPR,” 
Penjelasan itu menuai kontroversi. Ketua Mahkamah 
Konstitusi Mahfud MD menyatakan semua warga negara 
mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum, 

Boediono, sebagaimana dijelaskan Juru Bicara Wakil 
Presiden Yopie Hidayat, menyatakan, “Siap membantu 
sepenuhnya segala upaya penegukan hukum jika ada 
pejabat, siapa pun, yang terlibat tindak pidana korupsi 
dalam penyelamatan Bank Century:” Boediono yakin, 
kebijakan penyelamatan Bank Century merupakan lany- 
kah tepat agar sistem keuangan dan ckonomi Indonesia 
tidak terjerumus ke krisis keuangan, Kesiapan Boediono 
patut diapresiasi. 

Jauh sebelumnya, 1 Maret 2010, Presiden Susilo Bam- 
bang Yudhoyono membela kebijakan penyelamatan Bank. 
Century, Presiden membenarkan dan bertanggung jawab 
atas kebijakan pemberian dana talangan kepada Bank 
Century demi penyelamatan perekonomian Indonesia 
pada November 2008 (Kampas, 2 Maret 2010), 

Kasus Bank Century menjadi beban sejarah bangsa. Kita 
menangkap nuansa perpolitikan mewarnai kasus itu, DPR 
telah membentuk panitia khusus dan memberikan reko- 
agar kasus Bank Century diusut secara hukum. 
ndorong KPK dengan strategi penyidikan bertahap 
yang dikembangkannya selam ini bisa mengungkap kasus 
dengan menelusuri siapa yang bertangtung jawab, siapa 
yang paling diuntungkan, dan ke mana uang Rp 67 triliun 
lu mengalir. Kasus Bank Century tak mungkin terus 
kan ji ampa penyelesaian. Penyule 
hukum harus ditempuh untuk menguji keabsahan kebijak- 
an pengambilalihan Bank Century pada tahun 2008 itu, 


Harus Bisa Amankan Diri Sendiri 


pasukan tempurnya dari 
Afganistan, Pasukan tempur 
terakhir akan keluar dari negara 
itu bulan depan, 


y crancis, Selasa (20/11), menarik 


Diharapkan penarikan mundur pasukan tempur Peran- 
dis itu tidak akan melemahkan kekuatan pasukan Pakta 
Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yang tergabung dalam 
Pasukan Asistensi Keamanan Internasional (SAF) yang 
bertugas di Afganistan, sejak serangan M September 2001. 

Penarikan mundur pasukan tempur Perancis itu ditan- 
dai dengan penurunan bendera Perancis dari Kamp Nijrab 
di Provinsi Kapisa, Afisanistan, wilayah strategis yang 
menghubungkan Pakistan dengan Kabul, ibu kota Afga- 
nistan, 

Penarikan mundur pasukan tempur Perancis itu sesuai 
dengan janji Presiden Francois Hollande untuk mem- 
percepat penarikan pasukan tempur dari Afganistan, 
mula, presiden Perancis sebelumnya, Nicolas Sarkozy, 
menjadwalkan penarikan pasukan tempur Perancis pada 
Presiden Francois Hollande, yang 
dalam pemilihan umum Mei lalu, mempercepat 


OPINI 


mai: opini&kompas.com dan 


Seribu Kapal Impian) Nelayan 


Oleh OKI LUKITO 


mengalami musibah. Mesinnya beda dengan membalik tangan. 
terbakar disambar petir secara Maka, keinginan pemerintah se- pembenahan manajemen pele- terjadi selama ini, kita memberi 
bersamaan. lama situ dasawarsa untuk langan ikan yang dikuasai hadiah pelabuhan perikanan 
al ini mengingatkan saya pa- — mengubah nasib nelayan pantai — pengambek, pedagang. rentenir. — yang besar, tetapi tidak berfungsi 
da peristiwa tahun 2005, Kapal utara dan selatan Pulau Jawa dan juragan perahu. Ikan hasil karena nelayan tidak diajari ba- 
hibah berbobot mati 20 ton dari belum menunjukkan hasil yang tangkapan nelayan dibeli dengan — gaimana cara melelang ikan dan 
presiden untuk kelompok nela- — diharapkan. harga murah. Koperasi nelayan menjalankan usaha koperasi. 

li Dusun Wa- — Kapal hibah menggunakan penyelenggara lelang umumnya Di TPI, pemerintah tak mem- 
kesulitan modal, punyai wibawa, seabrek peratur- 
an di pelabuhan perikanan tidak 
jalan. Peraturan daerah 


Namun, hal itu tak diikuti  ngun SDM nelayan. Seperti yang 


emerintah lewat 
P Kementerian Kela- 
utan dan Perikanan 
akhirnya merevisi prog- 
ram bantuan seribu kapal 
untuk nelayan senilai 
Rp 4S triliun yang digulir- yan Mina Up pal hi 1 
Ikan 2010-2014. Waran, Desa Sidomulyo, Keca- marine engine menjadi salah satu 
matan Kebonagung, terpaksa di- kendala bagi nelayan yang selama 
Dari 600 kapal hibah yang su- jual karena tidak sangtup mem- ini terbiasa mengoperasikan mc- Siapkan untuk berubah 13 
dah diterima kelompok nelayan, biayai, Kegagalan kapal hibah un- sin asul negara China yang mu- Pengadaan kapal sebuiknya tak — hanya menjadi gengsi daerah,im- 
hanya sebagian kecil beroperasi tuknelayandi Pacitanitusuyang- dah dioperasikan dan dirawat. hanya dihitung dari segi produk-  plementasinya tidak ada. TPI ha- 
penuh, Sebagian besar kelompok Kapal dilengkapi ishYinder, radio ivitas tetapi perlu diringi upaya nya menjadi tempat penimbung- 
nelayan tak punya modal, kesu- komuni cold storage — menyiupkan nelayan tradisional an ikun, 
ltan alat bantu penangkapan, lanjutnya bermanfaat dan tepat yang ideal untuk kapal dan me- untuk bisa menjadi nelayan Program Peningkatan Kescjah 
menghadapi masilah menyusut: sasaran. layan semimoden, sedangkan mimoder. Nelayan pantura  teraan Nelayan (PKN) menggu: 
nya sumber daya ikan, dun terba- mayoritas nelayan di Jawa adalah — mencari ikan di perairan dengan - lirkan sejumlah bantuan Ohibal), 
tasnya kemampuan nelayan me- — Restrukturisasi kapal nelayan tradisional, gelombang relatif hoc dan dak seperi bantuan perindungan x0- 
laut hinggi sekitar 370 kilometer, Program restrukturisasi kapal Jika kapal dapat dioperasikan sial, pemberdayaan masyarakat, 
Sebagai ilustrasi, nelayan Ka- ikan menjadi salah satu progrum — maksimal, pendapatan nelayan pemberdayaan UKMK, dan prog” 
bupaten Batang, Jawa Tengah, tah lewat Kementerian meningkat Selama 7 hari melaut ram murah untuk 287 juta ma- 
menyerahkan pengoperasian ka diasumsikan dapat menjaring 2 
pal bantuan presiden kepada — pasca-100 hari pemerint ton ikan berbagai jenis, sepe 
pengusaha kapal ikan di Tampe- silo Bambang Yudhoyono, Pera- cakalang, tuna, layu, & latan tahun 2003 gagal. Dari 14 obyek, 
ran, Pacitan, Jawa Timur, karena — hu kecil secara bertahap diganti atau kakap senilai Rp 200 nelayan pantura yang direlokasi” Pemberdayaan ekonomi ma- 
tak mampu membiayai perawat- kapal motor 30-50 ton. Seribu sedangkan pengeluaran untuk bi- ke Sendangbiru, Kabupaten Ma-  syarakat pesisir yang peruah 
an kapal dan modal melaut. Neta- kapal nelayan diprioritaskan un- aya solar, pengadaan bekal me- lang hanyasatu yang beradaptasi berikan nasibnya sama. Dana 
yan Tulungagung, sejak meneri- tuk nelayan di pantai utara dan laut, pembelian balok es dan air nelayan samudra. De- — bergulir yang diterima kelompok 
ma kapal hibah setahun lalu, ka- selatan Jawa, Sementara Jawa cbesar Rp 75 juta, ingkatan sumber i 
rena kesulitan alat tangkap beru- Timur dipilih merestruktur hanya kapal, pelabuhan (SDM) yang difasi- — karena jumlah yang diterima ter- 
pa rumpon serta modul hanya 13000 lebih kapal hinggu 2014. perikanan skala besar dan kecil Iitasi pemerintah belum banyak — lalu kecil dan komersial, 
sebatas melakukan sea trial. Emm- —— Umumnya nelayan kecil me- dilengkupi tempat pelelangan mencerdaskan nelayan, Semua OKI LUKITO 
pat kapal hibah untuk Kelompok mang tidak bisa mengoperasikan ikan (TPID) juga dibangun. Hurap- butuh waktu, Ketua Forum Masyurakut Ke- 
Usaha Bersama Mitra Usaha, kupal besar Semua perlu waktu anna produktivitas dan peng- Kita mumpu mengadakan ka- tautan dan Perikanan: Pengurus 
Green Fish, dun Mina Karya pun sebab mengubah kebiasuan ber- — hasilan nelayan meningkat. pal hibah, tetapi lupa memba- Dewan Kelautan Jawa Timur 


Kedaulatan Permanen atas SDA 


Oleh MAKMUR KELIAT 


nelayan pantura ke pesisir s 


vitasnya karena me: 


kerja sama investor dan negara 
dalam pengelolaan SDA dan pem- 
bagian keuntungan tidak boleh 
membawa dampak pelemahan 
terhadap konsep kedaulatan per- 


Menurut la- isu pengelolaan SDA. 


poran ini, pc 
nguasaan potensi — Koreksi terhadap anomali 
cadangan minyak dari Bagaimana kemudian kita menyikapi 
erusahaan minyak inter- keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
wasional (OO) secara keselu- — 3G/PUU-X/2012 yang menyatakan BP Mi- 
tuhan menunjukkan kecende- gas inkonstitusional? Apakah berarti kita 
rungan menurun, Posisinya di- tengah menyesuaikan diri dengan kecen- 
gantikan perusahaan minyak na-  derungan global? Uraian di atas menyirat- 
sional (NOC), Sepuluh terbesar kan ke arah mana iktikad kebijakan dari 


idak ada negara tanpa 
| sumber daya alam betap: 
pun miskinnya negara itu 
dalam ukuran-ukuran makro- 
ekonomi, Argumennya, pengua- —— manen negara atas SDA. Kecm- 
saan terhadap satuan wilayah pat, tindakan nasionalisasi dan 
geografis tertentu merupakan | penyitaan dlinkan” dengin 
bagian integral dari pendefinisi- — #asin kepentingan pub 
SE onmap Pepara, dun keamanan, Kelima, 


kontroversi yang muncul' pemilik cadangan potensi keputusan MK itu tengah menggerakkan 
sebagai akibat. dari tin- 8, nyak dunia kini adalah perusi negeri ini. Ta dimaksudkan untuk me- 
Mengingat tak ada wilayah geografis dakan masionalisasi dan @ milik negara (BUMN). Cadangan mi ngoreksi anomali yang terjadi, Pertanyaan 


tanpa SDA, negara sebagai suatu konsep 
tak lalu sekadar dipahami menjadi suatu 
"rumah besar" yang aman, tetapi juga 
sekaligus sejahtera bagi penghuninya, Ta 
menyampaikan makna bahwa negara adlt- 
lupan bagi penghu- 
ninya dan menentukan perjalanan per- 
adaban dari seluruh penghuninya itu. Di- 
lam khazanah studi strategis, baku kait 
antara kehadiran negara dan penguasaan 
SDA dipahami sebagai lebersruum, 

npa penguasaan ruang geografis ber- 
ikut SDA, suatu negara dalam kompetisi 
#eopolitik di tataran internasional diyakini 
akan menjadi sangat lemah dan ruang 
kehidupannya terancam, 


Kedaulatan permanen 

Walau tidak secara tegas bertolak dari 
konsep lebensraum itu, patutlah dicatat 
Resolusi PBB 1808, 14 Desember 1962 yang 
mengakui adanya kedaulatan permanen: 
negara atas SDA (permanent sovereignty: 
Over natural resources) itu, Ada beberapa 
butir penting dari resolusi ini yang menarik 
untuk dicatat, Pertama, kedaulatan perma- 
nen negara terhadap SDA dilaksanakan 
i kesejahteraan penghuninya dan pem- 
bangunan nasional, Kedua, eksplorasi dan 
pengembangan SDA harus sesuai aturan- 


penyitaan itu dapat dise- . 
lesaikan melalui arbitrase 
atau ajudikasi internasional, 
Tak banyak perbincangan muncul di 
tataran internasional setelah sekitar lima 
dasawarsa gagasan kedaulatan permanen: 
atas SDA dikeluarkan, Norma internasi 
al yangdicoba dibangun lewat gagasan ini 
bahkan seakan meredup dan senyap di 
tengah gogap yempita konsep kedaulatan 
individual yang dikemukakan Koft Annan 
akhir 1990-an. Ta juga 
ketika wacana dominan yang muncul sejak 
am terfokus pada isu 
ab negara untuk melindungi. 
secara tak langsung atau 
telah meminggirkan arti penting 
penguatan kedaulatan negara dan lebih 
banyak energi diplomatik diarahkan untuk 
mengurangi kekuasaan negara 
mesia juga tampak tak pernah 
n mekanisme kerja sama. regional 
ASEAN untuk melakukan pembangunan 
"norma ini di kawasan Asia Teryggara. 
"Terlepas dari terpinggirkannya wacana 
kedaulatan permanen itu dalam ruang-ru- 
ang pertemuan diplomatik, fakta yang ada 
tetap menunjukkan semangat penguasaan 
negara terhadap SDA terus meningkat. 
Studi James Baker III Institute for Public 


terbukti pada 2005 disebutkan 1.148 miliar 
barrel dan dari cadangan itu 77 persen 
dimiliki NOC. 

Bingkai global seperti ini membuat gam- 
baran pengelolaan minyak di Indonesia 
menjadi anomali. Kalau dilihat dari pro- 
duksi riil, Pertamina yang mewakili entitas 
negara hanya menguasai 20 persen pro- 
duksi minyak nasional. Proporsi 81 antara 
NOC dan IOC di tataran internasional juga 
taktergimbarkan dalam konteks Indonesia 
di mana penguasaan IOC faktanya jauh 
lebih besar dari NOC. Anomal ini diperkuat 
anomali lainnya. Salah satu angume 
nyuasaan negara 
nygan sentimen nasionalisme, Beberapa ha- 
sil penelitian yang dipublikasi menunjuk- 
kan Gihat misalnya Valdo Vivolda 2009) 
dorongan penguasaan SDA ya 


Ki ing hanga onerg Klan kuat Horong: 
jan melakukan nasionalisasi, 

Mal ini wajar, Sesuatu yang berharga 
tentu akan dipertahankan setiap orang, 
sementara yang kurang berhanga akan 

epuskan kepada pihak la 


lain, apakah iktikad kebijakan yang me- 
nyuarakan konsep kedaulatan permanen: 
atas SDA ini akan secara faktual dijadikan 
salah satu asas dalam pembangunan nasi- 
onal dan interaksi diplomasi ekonomi di 
tataran internasional? 

Secara normatif, saya kira, hampir 
ada satu pun kekuatan politik di Indonesia 
yang berani secara terbuka melawan ajar- 
an konstitusional negeri ini, Semua sepa- 
kat pada prinsip normatif yangg tercantum: 
dalam Pasal 33 UUD 1945, Persoalan kerap 
kali justru terletak pada strategi dan in- 
strumen kebijukan yang digunakan untuk 
menindaklanjuti prinsip itu sehingga 
pat menjadi nyata (working principle), 
Tantangan terbesar pusca-keputusan MK 
adalah perlunya strategi dan instrumen 
untuk mewujudkan prinsip normatif itu. 
Upaya politisasi terhadap sebab musabub 
kelahiran UU Miigas UU No 22/2001 ha- 
tuslah dihindarkan, Melihat ke depan dan 
bukan terperangkap masa lalu salah satu 
prasyarat penting pencapaian tujuan itu, 
Tanpa diiringi langkah-langkah kecil ber- 
ikutnya, langkah besar yang telah dilaku 
kan segera terlupakan dan sekadar menja- 
di catatan sejarah belaka. 

MAKMUR KELIAT 

Pengajar Timu Hubungan Internasional 


penarikan itu menjadi akhir tahun 2012, 

Perancis adalah penyumbang pusukan tempur kelima 
terbesar dalam ISAF, yang berjumlah sekitar 100000 
orang, setelah Amerika Serikat, Ingsris, Jerman, dan Italia. 
ISAF yang dipimpin Amerika Serikat akan ditarik mundur 
dari Afganistan pada akhir 2014, 

Penarikan pasukan tempur itu sama sekali tidak berarti 
bahwa Perancis tidak peduli lagi terhadap masa depan 
Afganistan. Sebab, meskipun menarik seluruh pasukan 


aturan yang ada di masyarakatnya, Ketiga, 


Korupsi Hambalang 


Oleh REZA SYAWAWI 


Policy (April 2007) menarik dicern FISIP Universitas Indonesia 


POJOK 


KPK tidak dapat mem- 
proses hukum Wapres 
terkait skandal Bank 


tempurnya, Perancis masih menempatkan 1500 tentara- aporan pemeriksaan  nis atau korporasi menjadi alat hasil pajak publik. enitury, 

a ai | investigatif yan bugi lite politik untuk menjarah $ 4 , € 
itu ditugasi melatih tentara Afganistan agar bisa menguasai Aan aa uang rakyat. Motif ekonomi de- Korupsi "berjemaah' idak berani, tepatnya. 
medan setelah seluruh pasukan NATO meninggalkan ngan memanfaatkan ruang po- Sebagai kejahatan yang struk- asa dan kroninya menggunakan |, 


Pemeriksa Keuangan 
terhadap Proyek Pusat 
Pendidikan, Pelatihan, 
dan Sekolah Olahraga Na- 
sional di Bukit Hamba- 


negara itu pada tahun 2014. 

Perancis masuk ke Provinsi Kapisa pada tahun 2008. Di 
provinsi itu, pasukan Perancis berhadapan dengan ke- 
lompok Taliban dan milisi sipil. Selama bertugas di Afiga- 
nistan, Perancis kehilangan 88 tentaranya, sebagian besur 


itik tampaknya menjadi strategi — tural, korupsi di pengadaan se- 
jitu paru koruptor. sungguhnya bukanlah dan memperoleh keuntungan 
Korupsi dalam proyek-proyek yang berdiri sendiri, Tahapan — semuanya dikendalikan oleh pu- 
pemerintah sudah mengarah pa- — korupsi dilakukan sejak di peng- — sat kekuasaan pada saat itu. 
an bisnis yang dilaku- — ungaran lelang hingga pclaka- Di era pasca-Reformasi, 
h perantara atau wa- aan kegiatan pengadaan. Walau- 
lang, Bogor, telah diram- — ah bisnis yang legal. Demikian pun audit investigasi BPK hanya — dan kelompok bisnisnya. Dengan 
pungkan. menurut, omly Atmasastita. dilakukan terhadap proyok yang pola yang agak berbeda, meroka 
Berbagai kejahatan telah berjalan, pota dan tahapan — berupaya menyamarkan hubung: | & 
Dalam laporan tersebut, BPK — dampak dari dinamika ekonomi — korupsinya ' mengindikasikan an antara penguasa dan kelom- 


pengaruhnya menjalankan bisnis 


Ada anggota DPR 
minta jatah 5 persen 
ke BUMN. 

Calo berdasi, preman 
Senayan. 


menyatakan bahwa pada saat 
wilayah Kap telah stabil, "Saya tidak melihat 
da wilayah di provinsi ini yang dikuasai kembali oleh 
kelompok separatis” kata Komandan Pasukan Perancis di 


Afganistan Olivier de Bavinchove. menyimpulkan ada indikasi pe- global yung berkembang pesat” bahwa proyek ini bermasalah se- pok bisnis dengan berbagai caru. |” Lembaga pers bisa 
Situasi di Afganistan masih belum aman, Rabu, ledakan nyimpangan terhadap peraturan mendorong kelompok ini men- jak di proses pengangcarai Namun, ini akan tetap terbukti | menjadi penyelamat 
bom bunuh diri mengguncang wilayah diplomatik di Kabul perundangeundangan dan penyu- desain berbagai “Jumak diketahui bahwa setiap sebagui sebuah "persekongkolan" | demokrasi 
yang dijaga ketat. Dua petugas keamanan Afganistan tewas lahgunaan kewenangan yang me- pa, Pola korupsi menj proyek infrastruktur yang dibia- — manakala bukti-bukti dalam pro- Angan 
dalam peris itu, Serangan-serangan seperti itu akan nimbulkan kerugian keuangan rapi dan beragam, di yai negara tak pernah luput dari ses hukum menerjemahkan bah- Ada juga lembaga pers 
berulang. Kita hanya bisa berharap bahwa pada saat ISAF negara Rp 28966 miliar: Temuan — penyuapan kepada p praktik suap menyuap, Muncul- wa kelompok penguasa dan menjadi alat politik, 
mengakhiri tugasnya di Afganistan tahun 2014, tentara stigatifini mengonfirmasise- lik, memperkaya diri nya istilah Joe atau uang lelah di nis saling berkolaborasi. kan? 
Afganistan harus bisa menjagi keamanannya sendiri. Dua buah kejahatan korupsi yang di- cara tidak sah, hingga praktik kalangan DPR memperkuat du- Ini tentu saja tidak menafikan 
tahun itu sangat singkat. lakukan terstruktur dan sistema- pencucian uang. keberadaan kelompok b . 
tis, Penyangkalan yang selama Hambalang menjadi contoh yang masih memegang prin 
dilakukan pihak yang dituding konkret pola korupsi yang sangat bisnis yang bersih. Maka, kontri- | Angkutan umum di 
bertanggung jawab terbantah. rapi, Indikasi suap dalam memu- busi kelompok bisnis semacam | Jakarta mogok tolak 


Puluhan nama dalam laporan luskan pengilokasian anggaran lam audit menjalankan perannya ini sangat penting tidak hanya 


kenaikan retribusi dari 


itu diduga ikut bertanggung ju- untuk proyok ini begitu terbuka masing-masing, Dimulai dari pe- demi pengungkapan kasus.tetapi |. KONI meh 
wab atas kasus korupsi proyek lebar. Aliran uang yang diduga nyiapan lahan untuk pemba- juga mendorong menciptakan p 100 menjadi 
KOMPAS Hambalang pejabat setingkat — kepada beberapa pejabat dan po-  ngunan,termasuk perizinan, per- — proses bisnis yang bersih. Rp 1000, 
menteri, bupati birokrasi, hingga tikus adalah bentuk dari upaya setujuan teknis pengadaan (le- Korupsi Hambalang prototipe | Pak Ogah aja udah 
Pesan enam pihak swasta atau perusahaan.” memperkaya diri atau kelompok — lang dan kontrak tahun jamal), kejahatan "berjemuah”, maka pe- | enggak terima cepekan. 


Dilacak ke belakang, dugian secara tidak sah. Dampak negatif pencairan anggaran, hingga pe- — nuntasannya harus secara berje- 
korupsi dalam proyek Hamba-  yangditimbulkan akibat kejahat- netapan pemenang lelang yang — maah": semua pelaku yang didu- 
lang adalah efek domino dari an ini bagi perekonomian In- dilakukan diluar prosedur baku. ga ikut bertanggung jawab patut 
pengungkapan korupsi dalam donesia setidaknya berkisar pada” Korupsi secara bersama-sama — dimintai tanggungjawab hukum- 
proyek Wisma Atlet. Kedua kasus duahakaspekkerugian keuangan dalam proyek Hambalang me- nya, bahkan pejabat setingkat 
setidaknya memiliki kemi- — negara dan buruknya infrastruk-  nunjukkan tipe korupsi yang ter- — menteri (aktif) sekalipun. 


enim Um ii Orara 
Wa enim Lee Bag Miss 5 Sara 

Dunia RabksPesropry mete Pt boin 
Wa pening Rabkst raya Baba Tunda Pin Mera Pnb 


ma aa Mk Lo m karena berada dalam ranah turpublikyangdihasilkan. Kedua organisasi. Kelompok penguasa REZA SYAWAWI 
Iubiar Midea 2reslidina korupsi di sektor pengadaan in- dampak ini harus diterjemahkan — berkolaborasi dengan kepenting- Peneliti Hukum 

aj era Moana ali Barang Sp Sura frastruktur. Dalam struktur ko- sebagai kerugian bagi publik ka- an bisnis melakukan kejahatan. dan Kebijakan Transpareney NO 
en Bas MA Mae rupsi pengadaan, kelompok bis- rena uang yang dikorupsi adalah” Modus kejahatan korupsi sema- International Indonesia 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


OPINI 


Infrastruktur 
Pengadilan Tipikor 


Oleh EDDY OS HIARIE 


awrence M Fried- 
| man dalam Ameri- 1 
can Law in the 20th perkara itu, kete 
saksi fakta dan tiga 


Century menyatakan bah- 


tem hilkim sangat dipe 


ngaruhi tiga hal: tegal sub- 
stance, legal structure, dan 
legal culture. 


kan pukul 


a selesai sidang te 


ng dimaksud dengan legal 
substance atau substansi hukum 
adalah isi dari suatu aturan hu- 
kum, baik hukum materiil mau: 
pun hukum formil, haruslah ber- 
sifat responsif, Artinye 
disesuaika n perkembang: 
an zaman, Legal structure ata 
struktur hukum meliputi ke- I 
baguan, termasuk di dala 


Padat sidang 


Menurut te 
penuntut umum dan 
ng demikia 


itu 
ati 


meski 
hari, 


profesionalisme “aparat penegak 
hukur 


serta sarana dan prasu- 
yang memadai. Laga culture 
hukum 


Tipikor yang harus 
nunda jam makan karena 


at, termasuk perilaku 
sistem hukum it 
an 

ng-Undang Tin- 
dak Pidana Korupsi (Tipikor) dan 
hhukur 


mis, 4 Oktober 2012, 
kara yang akan dis 
laupun lam 
singmasing sekitar 2 jam, 
utuhkan 28 jam waktu 
bersidang dengan h 


ebetulan sa- 


5. Sidang pun d 
ke Senin, 8 Oktober 201 


telah terjadi 


man jaksa 


enda pada Ka- 
da 14 per- 


hukum yang terlibat dalam pro 
ses persidangan. Pengadilan de- 
mikian cenderung melanggar hak 
asasi manusia. Tidak hanya me- 
langgar hak- 
juga meta k para ha 
kim, jaksa penuntut umum, 


lah supern 
berpikir jernih 
dang yang sampai larut m 
tengah kelelahan, kejenuhan, 
kepenatan berpi 

$ dilakuk: 


but, 


lagii melakukan korupsi? Jangan- 
kan sampai pada substansi pu- 
tusan yang adil, untuk mengatur 
wal persidangan saja, peng- 
adilan tipikor tak 
kukannya dengan baik 
Di sisi lain, yang dil 
masyarakat di luar sana agar ter- 
dakwa kasus korupsi cepat diadili 
dan divonis bersalah dengan hu- 
kuman (berat 


m 
pa 


yang seba 


ir hukum y ang sidang, Artinya, tanpa memperhatikan 

pert: pada pukul 9 persidau tu kondu- 

pengadilan tipikor, pagi aktivitas persidangan baru si? Bagaimana mungkin dalam 

Pada Kamis, 4 Oktober 2012, akan selesai pada pukul N malam kelelahan, kejenuhan, dan kepe- 

saya dijadwalkan memberi istirahat natan dapat dihasilkan putusu 
kotera li di Pengadil: ng adil 


bikor Jakarta dalam suatu kasus 
korupsi, Menurut jadwal, sidang 
Ikan dimulai pada pukul 14.00. 

ukul 1830 


korupsi 
lebih d 


api peng 
api dengan ru- 
jaksa — penuntut 
umum ataupun advokat, Demi- 
kian pula tak terdapat ruang 
tunggu khusus untuk terdakwa.” M 

Kondisi yung ada: terd: 
jaksa penuntut umum, advokat, 
dan paru saksi, termasuk ahli, 
Ik di ruang besar yang sc 


saksi fakta, banyak pert 
jaksa penuntut umum 
Ivoka 
teka 


tim yang lain. Hul 
batkan teguran k 
Majelis Hakim 
peserta sidang: 
si sehingga 4 
ulang hal yang telah dit 


Tanpa terasa 
Situ cepat, Sidang 
mana keteran 


profesionalisme 


dang perkara 
waktu 


didengarkan. Pada pemeriksa: 


ang sudah tidak fokus 
engulangeulang perta- 
tuan sebelumnya oleh anggota 
ni mengaki- 


ur konsent 
mengulang: 


truktur peng 
tipikor di Jakarta yang » 
1 memengaruhi 
penegak 


man bahwa 
struktur huku N 
kum tentu saling terkait. Th 
ik tak akan dapat berja 


aparat, termasuk sa 
sarana, serta persepsi mas 

hadap hukum itu sendiri, 
Untuk infrastruktur 
ilan tipikor dan penga- 


yang dilakul 
h Konstitusi kita 


serta 


akses terhadap putus 
yang dapat diperoleh seketika sa 
at putusan tersebut dibacakan 

EDDY OS HIARIEJ 

Guru Besar Hukum Pidana 

Fakultas Hukum UGM 


REDAKSI 


Redaksi Yth hendaknya d 


tukapi fotokopi KTP/SIM/paspor 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan sur 


1 


ih berlaku, 


surat yang diterima. 


-mall: opinkakompas.com dan/atau opinitikompas.coid 


Sebaiknya Toyota Astra 


Memakai Bahasa Indonesi 
aban kali saya memasuki bengkel Toyota As- 
tra dan mitra Astr perti Plaza Toyota, 


S aya selalu tak puas, kecewa, dan tersinggung 


sebab. perusahaan Oecmotif teeberar. di Indonesia 


donesia seb: 
tilah tertulis, 


Contoh yang sangat jelas adalah papan besar pengendali 
pekerjaan yang masih berbahasa Inggris ria: "job progre 
control board, appointment scheduling board, appointment 
preparation board”, Masih banyak istilah teknik yang belum 
diterjemahkan. Pada formulir "Perintah Kerja Bengke 
tercantum "appointmen, general repair, engine overhaul, dan 
service advisor”, 

1g mengherankan, para pekerja, 
but maupun banya 
merasa tersinggung karen 
lecehkan di Tanah Air sendiri, 

Astra mempunyai program 55000 kantong darah, 
5501000 pohon, dan 55.000 jam pelatihan untuk usaha kecil 
dan menengah. Juga 55000 jam berbagi ilmu dalam rangl 
menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa Indonesia. 
yangnya, keikhlasan sepenuhnya menggun: 
akt ya di perusahaan 


Ik di perus: 
perusahaan lain, sa 


ma sekali tidak 
telah di: 


ters 


bahasa Indonesi: 


donesia belum menemul 
ini. 


WIM LIYONO 
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 


Jalan Surya Barat Blok 
Tagihan Okevision 
Membingungkan 


Okevision dipasang di tempat 
saya pada 23 Juli 2012 dengan 
Rp 190000 dan asumsi 
bulan pert 


sumen untuk menany 
cian bi: 

"Rp IL 
(padahal, 
125000) dan Rp 1 


Saya sendiri tid 
minta paket 


Studio 6 sek 
Studio 4 sel 


1 dikenai 
ya tidak pe 


mun, menurut Bagian Pelaya 
men. Okevision, itu 


bawah periode pemba- 
yaran, Terhadap urusan ini, sa 


jemen Okevis 


memakluminy: yang say 
Namun, pada 16 Oktober centre@okovisiontv tidak per- 
2012, saya mendapat tagihan Rp nah ditanggapi, 


390000 untuk periode 21 Sep- 
tember-21 Oktober 2012. 


Basri Lrg 


lepon Bas 


mrloperkoran @ 


dan dijawab bahwa 
0000 untuk paket Basic” 
paket itu cuma Rp 


pernah me- d 
Lalu Rp | 
130000 lagi untuk paket tam- 


bingung karena rincian 


paket tambahan, ter- 
Ihnya lagi, 
untuk bulan depan 


on memberikan 
a penjelasan karena surat clek- 


Perbaikan Rumah 
Secepatnya 
Dilaksanal 


1 


hubungan dengan surat 
pak Markus Fresnel di 
Kompas (S/D, "Rum 
Buruk di Paramou 


pong 
kan bahwa 


pong telah 
andengan 
kus Presnel pada 8 


in Bapak 
kkus Fresnel telah mencapai ke- 
sepakatan bahwa semua keluh- 
an atas pelaksanaan perbaikan 


erpong  me- 
n terima kasih atas 
Bapak Markus Fres- 
keluhan 


tersebut. 


INDRA IRAWAN 
Departemen Hubungan 
Masyarakat Paramount 
pong, Tangerang 


Hak Konsumen 
Sudah Dipenuhi 


Berkaitan dengan surat pem- 
baca yang dimuat harian 
Kompas (81/10) dari Bapak R 
Laurunec, 


menguc 
masukan yang disampaikan. F 
adi evaluasi bagi kami 
m melaksanakan promosi di' 
pat lebih baik 
n memenuhi harapan kon- 


i telah bertemu dengan 
Ik R Laurence pada 6 No- 
vember 2012 untuk menye 
atas promosi kami, 
berterima kasih 
beliau kepada Perta- 


menerima di 
apresiasi atas kunjung 
ke rumahny, 

Kami informasikan nomor 
kontak — Pe 
500000 atau diawali kode 
untuk penelepon di luar Jakar- 


M FREDRIK CHATO 4 
Jalan HM Yusuf 

Perumahan 

Graha Pelita 08, Kota Jambi 


ScraperOne & Kaskus 


AGI 


JS MASHUD ASNGARI 
Pjs VP Komunikasi 
Perusahaan Pertamina 


Belajar dari Tetangga Ihwal MRT 


Oleh ROOS DIATMOKO 


ita boleh bangga 


MRT? Dengan 
bahwa Jaka pendapatan “ku 
lopor kereta 1 rang dari 5 dollar 

di kawasan ini, Batavia —— AS sehari, berapa 


harga tiket MRT 


memiliki kereta listrik Na 
atau trem sejak 1899, Ke- tatap 
tika kereta komuter te-  Jusi alternatif di 
tangga pada 1976 belum usulkan untuk 
ada, pemerintah kita mei aa 5 
menghidupkan kemb: Mes om 
h- Blok M-Kota ke 
punya gagasan memi- tika itu. Kurang 
aawal da- — Jebih tersua 25 
T stodi dan kajian 
yang telah iba 
O-bahn, acromonel, hingga ke 


semu itulah 
1g Tal 


ing 


n dengan jalur tiga 
onorel. Akh 
dipilih dan beroperasi 
pada 2005, 

Dalam buku Busway, Terobos 
an Penanganan Transportasi Ju: 
karta (2006) disebutkan bahwa 
teknologi bus dipilih karena in- 
vestasinya paling rendah, cepat, 
dan jangkauannya luas, Untuk 
pengoperasian teansjakart 
nal rate Of return BS pe 
Dengan target, pada 2010 sistem 
busway menjangkau 240 ki- 
lometer untuk 15 koridor, J: 
li busway ter 
Menurut kajian 
kapasitas ang- 
kut maksimum 30000 penum- 
pang pe per arah. Sebagai 
bandingan, busway TransMileni 
Bogo 
mpang perjam per 

Dengan busway di ko 
Blok M-Kota, target op 


ari Stasiun Port Kla 
dik railhus. Saat itu perkere- 
belum 


Berhad (KTMB) 
mulai mengoperasikan kereta rel 
listrik (KRL) kom 
19 


Oktober lalu, 
baru dengan des 


naitu merupaka 
unit pesanan bernilai 1,89 mil 
ringgit. Merasa p 
naik KRI, baru seharga 83 ju 
ringgit per unit itu, sekitar Rp: 
dengan tiket termi 


ringgit 


B menghadapi per- 
soalan timbunan KRI tahun 
2009, Malaysia memperkenalkan mi 
kereta hibrida dengaun lokomotif 

diesel menarik KRL Kini KTMB, 


MRT 


tidak hanya menggandakan se- mundur sampai dengan tahun 
tiap rangkaian KRI, komuter dari 2016, Untungnya, MRT sebagai 
3m pola transportasi dengan kapa 
menyiapkan sitas angkut besar tetap berlan- 


Studi JICA meramalkan bah 
ikan macot 


raya sa 


Lembah Klang sepanjang 
lometer dengan nilai 
Rp 113 
ngan pada ruithus “d 
KRI, komuter serta mimpi 
megaproyek MRT Lembah KI 


nsporta 
# ton and Development Policy 
(TDP) bahwa kapasitas busway 
jauh dari perkiraan konsultan 
Muncul gagasan baru untuk 
kemacetan: enam ruas 
im tol dalam kota se 
njang 697 kilometer, Busur 
bisa dirancang di bahu jalan. Du: 
lum Pola Transportasi Makro Ja 
$ disahkan pada 2004, 
ang tol senilai Rp 415 


bolehlah kita jadikan pembela- 


portasi berkelanjutan. 


"Busway" dan "subway”" 
Ketika MRT modern di Singu- 
u beroperasi pada 1988, b 
nyak ekonom. menilai bahwa 
MRT terlalu mahal untuk Indo: 
nesia, Dengan pendapatan pcr 
apita masih di bawah 1000 dol- 
AS layakkah kita membangun 


canakan 
mbat-1 


Belajar 
2004, gagasan busway 
bisa menunda subuay. 
Kini mungkin Gube 

nur DKI Jokowi terinspirasi da 
arlah dari masa lalu, 
hiduplah untuk masa depan”, 
Jah tidak be 


investasi MRT? 
MRT dan tetangga 


mungki 
China pert 
pada 1969, 5 
ing memiliki MRT, 18 kota 


MBT sebesar 4 triliun RMB atau 
sekitar Rp 6000 triliw 
MRT paling dekat di 

Kita bisa me 
tegrasi sistem pengangkutan per- 
kotaun yang dikelola SPNB: d 
ngan bus RapidKI, 1m 
l, kereta ringan LRT Kel 
(dulu Putra), sampai LRT 
Ampang dulu Star), SPNB telah 
menambah Jaringan 

ang tera 
uproyok MRT Lembah Klang 

dengan program trans- 
formasi eko 

Manfaat da 
MRT senila 
oleh Me 


pendapat 


MRT per tahun 3-4 
it. Pada 2020, MRT 
wangkut 2 juta pe 
dari 1 persen 
tasi Lembah 
an G4 persen perjak 
ke dan dari kawasan Kota Ku 
Lumpur, 
Pemerintah 


Mal 


Lumpur dan wil 
NKEA dengan 6 juta 


A Delicious Treat for Yo 


Disc. 2 19) Of s1 Products 


APPLY NOW! 


SMS ketik APPLY cepasi» KK#NAMA#KOTA Domlsli 
kirim ke 69sa8 


“Tema kanan 
Www.bca.co.id/creditcard 


Senantiasa di Sisi Anda 


penduduk (20 persen penduduk 
ysia) memberikan kontribu: 
bruto se- 
263 miliar 
t. sekitar Rp 815 triliun, 
A menjadi mesin pertum- 
buhan ekonomi Malaysia 


bagai momok 
nakutkan, melainkan 
magnet yang memiliki da 


omi bagi sekitar 100 perusahaan 
obal. Dengan pelayanan publik 
akan me 
ngan transfo 
a 2020 menambah 
minimal 40 miliar 
100000 pekerjaan, 
Melalui proyek MRT, 
potensi pendapatan pad 
2020 sekitar 21 miliar ringgit. 


turn (EIRR) MRT 
7 persen, sedungi 
Min 

sen, 


ekonomis, Pa- 
| kondisi pinjaman MRT 
Kota Ho Chi Minh hampir sa 
persen didanai dari step loan 
yen Jepang, 

Untuk proyek MRT Kota Ho 
Chi Minh sepanjang 197 kilo- 
meter, bawah tanah 26 kilome- 
4 stasiun, 8 stasiun bawah 
tanah, nil 
Adapun MRT sepanjang 
ter, 6 stasiun bawah 
8 stasiun bernilai 144 
miliar yen, Ternyata, biaya MRT 
Jakarta yang dianggap mahal ma- 
sih lebih murah dibundingkan 
dengan MRT Vietnam yang kon- 
disi ekonominya masih terting- 
ga, 1 

las menengah 


ROOS DIATMOKO 
Anggota DRN Transportasi 
3009-2011 


8 KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


KILAS LUAR NEGERI 


Perundingan Damai Berjalan Lancar 


Perundingan damai antara Pemerintah Kolombia dan kelom- 
(pok pemberonta 
Revolusion: 
harapan ba 
mengatakan, perundingan itu berlangsu 
gerak maju dalam suasana perundingan yang baik, pat 
yang ben: 4 memastikan keiku 
publik dalam proses ke depan,” kata Santrich. 
u, Pemerintah Kolombia 


n Manuel Santos mengata- 
operasi militer terhadap 
mangan sampai kesepakatan yang 


ka 


kom ika perundingan 
b pemberontakan di 
Kolo na dekade. 


(NFP/REUTERS/REK) 


Inggris Akui Keberadaan Oposisi Baru Suriah 


Pemerintah Inggris pada Selasa (20/1) se 
ah yang baru 
tegara itu menok 
muncul setelah Sekretaris Jenderal Pers 
Ban Ki uekspresikan kekhaw 


engakuan itu 
Bangsa-Bangsa 
ran semakin 


Petugas medis Israel membawa korban terluka akibat Ie 
yang melintas di dekat markas militer Israel di Tel Aviv, Rab 


in bom di Tel Aviv, Israel, Rabu (21/11), ke rumah sakit. Polisi m 
nelukai sedikitnya sepuluh orang. Ledakan ini terjadi di tengah ser 
ue di depan parlemen negs 


Ba Gencatan Senjata Belum Jelas 


kas TG warjokaakah Dal ya mekraka Ledakan Bom di Tel Aviv Disambut Positif Warga dan Pejabat Gaza 


ak asusi manusia, Haguc 
kilnya untuk Inggris. 
CAFE/CAL) GAZA CITY, KOMPAS ling 


pasukan Israel dan pejuang Palestina di 


takan, sebuah bom mele 
(un udara Israel 


ak di dalam bus 
yah Jalur 


pertempuran regic 
terhadap Koalisi Nasional (NC) Suriah itu terjadi pa 
pergolakan terus meningkat di sejumlah 4 
kota Rt h utara. Dalam 


uk di Doha, O 
a 1 November lalu, Menteri Luar Negeri 


i pihak Hamas di Gaza 
but baik serangan itu, y 
manggsap itu sebagai Namun, begitu n 


1g berkunjung ke nya 81 roket ke 
Petugas medis di G: 
m tiba, se- takan, hingya Ra 


Indonesia Cegah Pencemaran Minyak Lintas Batas terus berlangsung hingga Rabu (21/11) kejahatan pendu- — rangan Israel berlanjut Rentetan — warga Palestina 
Indonesia memotori pembu i perundingan diplomatik untuk mengupaya merata 


mengenai tanggung jawab dan kc s peneci berlangsu 
minyak lintas batas, yang berasal dari kegiatan eksplorasi dan das khususnya 1 
eksploitasi lepas pantai, Terkait upaya itu, digelar Bi pernah berhenti satu tentara tewas ku 


konferensi interi 
kom 


sional ked 
pencemaran 


n roket dari 


ng tanggung jawab 
lintas batas, yang berasal 


n su 


peledakan — Nyaris tanpa henti mekik telinga terdengar 


ja terdengar terus- Sementara itu, aksi unjuk rasa 


n pro- langsung mengecan 


dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi anjungan minyak lepas senjata itu, sebuah — bom tersebut sebagai "aksi toro- ngan udara Is ci menerus n kira-kira pukul iksi militer Israel di 
pantai Jimbaran, Kita, Badung, Bol Konferensi soama tiga bus rig dp3 1900 waktu setemy bali ber 

hari yang dimulai pada Ai tu diikuti 12 mogar Rabu "Sebuah bor meledak di bus sepanjan bu pagi Somuki 

Iermusuk Indonesa Hasil konferoni dl Bal akan dibav | ak Mopat sant dl pusat Tel Aviv. Tn adalah so- any Di 

Indonesia ke pertemuan Komite ukur Onganiasi Maritim | bus melowat depan pintu ger-  rangan teroris Wan Kompas, Musthati Abd ng Mera 


(PMI) Jusuf K: 
PMI tidak meny 


Internasional 
bang Susanton 
Indonesia r 


ubungan Bam- bang Ki Pertahanan man, juru bicara Perdana Men- Rahman, yang menghabiskan ye 


teri Israel Benjamin Netanyahu. di 


pur sejun 


Israel, menyebabkan 17 
terluk, 


ael mengklaim telah yang ter: 


sa ak i 100 terkait jarak yang 
Perkemban yang Hingga Rabu malam belum ada at itu, Menteri Luar Negeri lur Gaza sepanjang lah blokade, 

Ikatan aktivitas eksplo eksploitasi di laut, menyebabka kemudian turu bom pihak yang mengaku bertang- Turki Ahmet Davutoglu dan n. Sebaliknya, para pejuang (REUTERS/AFIYAP/ 

kaan laut dan pen n minyak lintas batas. (COK) | metedak. Para pejabat Israel gung jawab atas peledakan bom — kretaris Jenderal Li menembakkan sedikit- DHE/INK/BAYAVHO) 


theNest 


Ringan dan 
Ramah di Saku 


HP Pavilion Sleekbook baru yang lebih ramping 
Dengan ketebalan kurang dari 2.1 cm, diperkuat oleh Intel? Core" 
13-3217U Processor dan garansi penuh selama 2 tahun. 


illon Sleekbook 19-b012TX / 
lion Sleekbook 14-b013TX | Rp6,099,000 


aa 


« Intel? Corem13-3217U Processor (3M Cache, 1.80 GHz) 5 
» Windows 8 1 
» (014.0 HD BrightView LED 
» RAM 2GB DDR3 / HDD SOOGB 1 
« HP TrueVision HD Webcam 720p 1 
" MVIDIA GeForce 630 168: 1 
'“ Warna: Sparkling Black/Ruby Red # 
3 


LAUNCHING TOWER D 
Minggu, 25 November 2012 


ea peti Lintasan IN prmngatan Nineaaa PAT 


mona 


aa ore DAUN Prcerr DI Gabe 1200 aa re BU rocena UN Ga Up 
1 Mods Home Base GA 
LO AOLAN NC SNN brow 


- Eastern and Western Food - 
« Get a special gif - 


Hehamaaweunn Developer : PT. Karya Cipta Sukses Anugerah 

Ca KPA supported by: Bank ABTN  BICIMBNAGA CO) Bank Muamalat 
Seo wontpsc0010 Ha 

Derap d ane 2011 

Dejan LE anda Veri A90 HUBUNGI MARKETING KAMI : 


Pa AA na Rere oztoessoseo | Anton — oesgasstitis | Awan 003 r461 3006 | Aguntiu — oasze7esasas 
aga DO Gea MAU CNG SPS tri MK me OM pa pan wig oergorarori7 | Vietor”— o2vo0ss7ar6 | Mendicheno21se374235 JAnay—— oesen4s4 s408 


(non Cty 31535 My anwo 23M175E, Opa GEOLXG2OD Sera Kamp ADS Bogr (RSI Gal. Ml 
Mati 200619, Pekan 812535 Bkai (31) Pend DOT, Bk BERAT Depak (HI At Camp TONASA, Sur Grace — 081218547233 | Andres” 02166335583 | Budiman 02133546021 |oaniet — 082157503261 


(MAC Karang K2 MP AGS 
aan bagan di oasesi7eeso | Rudi — 087780070510 | Anna — 081364000680 | Menara Chia 021 33864721 
"Oki het 22012 rasi Nae 1 Brp dan oi nfoendila an. Thompson os988890619 | Dewa — o2198136677 | Chandra oese ca735778 | Yen Yen — 021 96092220 
Romi Salim 02192758452 | Rendi” 02130074722 | evi 02195023377 | Fenny 021 321 85 asa 


Marcel 021950915 16 Marketing Buka Setiap Hari Jam 08.00 


Beautiful, fast, 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 INTERNASIONAL 


Konvoi Pasukan Perancis 


vestigas 
menjadi teroris di Afganistan. Tig 
tersebut ditangkap hanya dua hari 
meninggalkan AS menuju Afganistan, 


Ke 
aparat penegak hukum AS, 
(9/1) malam. Menurut FBI, 
tersangka calon teroris itu, yakni 


us tersebut diungkapkan 


besar di AS. 
Keempat orang tu 


lifornia, Jumat pe 
ata 

hiel Omar Kc 

di Afganistan, pekan lalu. dik 

Kabir hingga saat ini masih di- mereka juga didakwa 
ihan aparat keamanan AS 

Afganistan, 

Kabir adalah seorang berdarah 

Afganistan yang telah dinatui 

lisusi menjadi warga nega 

dan sampai tahun lalu tingg: 


teroris dengan ane 


AS 
di 
kawasan Pomona di dekat kota 


Los Angeles, Ia bahkan pernah n plot 
berdinas militer di Angkatan an 
AS pada tahun 2000-2001 
sebelum diberhentikan dengan 
hormat 
Dele 
abm di Provinsi Kapisa menuju Kabul, | Filipin: 
da dari provinsi strategis di 4 


adalah orang kelahiran — teroris Bulan lalu, se 
ing memiliki 
Ir laut | gal tetap (permanent resident) di 


depan, | AS, Demikian juga Santana yang 


telah terbi 


LOS ANGELES, SENIN — Empat warga Negara — bergabung dengan milisi 
Bagian California, Amerika Serikat, ditahan Biro In- 
Federal AS (FBI) setelah ketahuan berniat cdi 
i empat orang | 
belum berang- — lompok-kelompok ini. 


dakwa telah memberikan du- 
pleks apartemen di Chino, Ca- kungan materi kepada jaringan jalin dengan empat orang te 
in hukum- 
simum 15 tahun penjara. 

$ hasil penyeli 
FBI setebal 77 h. 
"berkon- 
utuk membunuh, men- jalanan 
menyiksa, atau melukai 
ak properti 
in itu, merel 
dituduh membantu 


ngebom- 
mpat-tempat umum dan fa- — Kabir di sebuah bar rokok shisha 


n ting Minncapolis dijatuhi hukuma 
ogirir 
mak muda AS ke Somalia untuk — tembak pe 


Calon Teroris Ditangkap 


Berniat Berangkat ke Afganistan untuk Bergabung dengan Taliban 


Shabab yang memiliki hubungan Deleon dan Santana kemudian 
dengan jaringan militan Al Oa- penganggur 
tah SMA, 


Pelajaran yang bisa diambil 
adalah: jangan anggap remeh ke- 

lah  FBI, Deleon dan $ 
asus yang sangat serius” tutur bersemangat, bahkan bergai 
David Bowdich, agen penyelidik prospek mereka me 
khusus FBI. 


Menyusupkan informan berjanji akan mengenalkan me 
PBI berhasil membongkar — reka kepada para tokoh Talib 
rencana empat orang tersebut” Mereka bahkan sudah mem- 
setelah menyusupl Jasan dan kedok apa yang 
informan ke dalam kelompok itu. uki 
Informan itu kemudian mere- mpat ber- 
kam semua komunikasi yang ar sebagai 
au dermawan 
panti asuh- 
mpai akhir 
mengguna- 


Jan informan 


Afganistan. Mereka 
pikir untuk meng 
penjual partum at 
yang akan membul 
in di Afganistan, 


Sebelum. berangkat, Santan: 


sember 201, dan menandai pe- ” sempat pulang ke Meksiko untuk 


yang dipasang Santana di membuat 


"kon- net bercita 
Berdasarka nembak jitu, 
lanjutnya, $: Sementara Deleon berh: 


bisa berada di garis depan d 
menggunakan bal 


diketahui pertama kali mengenal 


pe 
di AS pada tahun 2010, Kabir ledak, seperti bom plastik C-4 


kemudiai 
ng itu pada 
dikal Anwar 


sempat “berlatih men 
sebuah lapangan tembak dan fa- 


silitas pertempuran paintball di 
Los Angeles. 
(AR/REUTERS/AFP/DHF) 


Ike Gacda di 


PENCARI SUAKA 


Rombongan Pertama 
Dikirim ke Papua Niugini 


CANBERRA, RABU — Aus- 
tralia, Rabu (2M/1), menyatakan 
agirim rombongan per- 
na manusia perahu ke pusat 
detensi di Pulau Manus, Papua 
Nitagi 


Menteri Im 
Chris Bowen mengatak: 
reka dikirim sehari sebel 
Kebijakan ini diambil sesi 
tanberra yang diumumi 
Agustus lalu, Para pencari su: 
yang masuk Australia dengan pc- 
tahu ke pulau ter- 
pencil di Nauru dan Manus. 
Ribuan pencari su 
mengguna men- 
dara denurut 
sudah lebih dari 15.500 
ap tiba di Australia 


ranya t 
ke Nauru meski diprotes Am: 
nesty International sebagai tin- 


rabu, tidak mungkin bagi pe 

ntah memindahkan semua 

uru atau ke Papua 

del 

kan seca 
bertahap sesuai kapasitas. 
Bowen mengumumka 

va peraturan baru ter 

ngan pencari suaka di Aus 


ada 


lah satu pera 
4 pencari suaka itu tetap d 
Iharuskan meme 
tara hingga 
meroka su 
lakukan seba 
bagi 


BiingkisanBeruntun 
Uta sobafan di Sekali nabung hadiahnya beruntun 


t, totapi tetap meme- 
ing visa, bahkan setelah mereka 
digolongkan sebagai pengungsi," 
Bowen. Ta menambahkan, 
masih bisa dipindahkan 
Niugini 
ketiku kapasi 


Pemerintah Austi 
mencegah 


Wed, 29 Aug 


Kelompok pegiat hak: 
usia mengecam kondisi kamp di 
Nauru, Kebijakan baru dz 
ini tidak ma- 


Australi 
st perahu tidak 
la 


(AEP/REUTERS/BBC/CAL) 


AFGANISTAN 
Bom Bunuh 
di Kompleks 


KABUL, RABU 
bom bunuh diri m 


aSerik: 
n NATO yang dijaga ketat di 
Kabul, Rabu (2/1). Dua petugas 
nan Afganistan tewas, se 
petugas ke 
a pejabat p 
akibat ledakan itu 
Taliban, kelompol 
rintah Afganistan 
keras kehadira 
internasio 


in penentang 
pasuk: 
pimpinar 
mengklaim bertanggung ja 
atas insiden itu, Lewat lay 
pesan singkat kepada AFP. me 
reka menyatakan, target u 
adalah kantor Badan Intel 
Pusat AS (CIA) di Kabul. 
gebom bunuh 
ringan 
menyerang kantor CIA di 
bul. Pertempuran masih ber- 
jut. Musuh mengalam 


gian besar” demikian pes 

Namun, keterlibatan lebih dari 
satu pelaku dibantah Kepala Po- 
lis Ki 


diri. Dua petugas ke 
was, seorang lainnya luka-luka 
Dua anggota staf Kementei 
Pertahanan yang berada d 
mobil yang parkir di dekat lokasi 
juga terluka," ujarnya. 

Ikan, pel 
mengenakan seragam ' tentara 
serta membawa senapan otoma- 
tis dan granat. Dia berhasil mele- 


mrloperkoran @ 


Diri 
Diplomatik 


dakkan diri meski dihujani tem- 
bakan oleh petugas keamana 
Serpihan ledakan bom meng- 
hantam mobil milik Pasukan 
sistensi |) Keamanan — (ISAF) 
NATO, tetapi tak 
SAF yang terluka. 
us ISAF di z0 


hijau juga 


rasan terus terj 
dua tahun menjelang 


Jana Nabung Rp 29.9 juta selama 5 tahun dan dapatkan 
Ld Samsung Galaxy Note 2 Gratis tanpa diundi. 


mena ma Ki yah Segera buka BII Tabungan dan ikuti program Biingkisan Beruntun. 


Ikekhan 


adu 
stan setelah tah 
diplomat Afgani 
yang bertugas di Kedutaan Besar 
Afganistan di Jakarta, Naser Fro 
kat, yakin negerinya bisa be 
bang lebih baik pasea-2014. 
a terjadi di lima- 
nam provinsi. Sisanya aman, 
ni punya harapan untuk te 


berkembang, didukung kerja TA 
- Can 
sama erat dengan AS dan dunia PALI 


letamasboaals Wany. ln BII Tabungan 2269 811 


Hal itu dis SE ton pan can 
diskusi mengenai 

strategis AS dan Afganistan di www.bii.co.id 
Jakarta, Selasa. Menurut Wakil 
Duta Besar AS di Jakarta, Kristen 
Bauer, mengatakan, AS meng- 
anggap penting kemitraan d 
ngan Afganistan, AS akan tetap 
membantu pembangunan Afa- 
nistan di segala bidang setelah 
menarik pasukannya dari negeri 
tersebut. CAP/AFP/WAS), 


ScraperOne & Kaskus 


Syarat & ketentuan berlaku 


Informasi lebih lanjut hubungi: 
Bandung (022) 421 B811, Yogyakarta (0274) SAN #11, Semarang (024) 395 5814, 
Solo (171) 701 Sin, Surabaya (ON) 350 GAIN, Batam (0778) 430 BI, 
Medan (081) 458 BBI, Denpasar (GUI) 228 811, Makasar (otr 
Bathgapan (542) 700 11, € ma sgb.co.di 


361 3 


10 INTERNASIONAL KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


DEKLARASI HAM ASEAN 
Menera Komitmen 
Penegakan HAM 


Oleh WISNU DEWABRATA 


Tes mulai hari Minggu (8/11), ASEAN akhirnya 


ugotanya. 


Seperti beberapa: 
kalangan mas 
AHIRD justru mendegradasi prinsip-prinsip 


al sebagai bagian kelompok (di- 
an sebutan "HAM kolektif), atau ketentuan lain 
1 mengatur supremasi hukum lokal terhadap prinsip HAM. 
Keberatan juga datang dari Pemerintah AS, Menurut pihak 


sesuai der i . 
AS juga meminta ASEAN memikirkan dampak global yang 
timbul, teru alah organisasi ai 

Islam 


Pengungsi Kongo antre di Gisenyi, Rwanda, untuk kembali ke Goma, Republik Demokratik Kongo, Rabu (21/11), Sehari sebelumn 
merebut Goma setelah mengusir tentara pemerintah, Dewan K 


a, kelompok M23 yang memberontak 
manan PBB mengeluarkan resolusi untuk menjatuhkan sanksi kepada dua pemimpin pemberontak M23, 


. rp 
untuk Fak Asasi Manusia (ATCIIR) Rafendi Dj: 
menyebut beberapa anggota ASEAN, seperti Filipina, sempat 


Situasi Afrika Tengah Genting #:--— 


i menjelang penandat 
tang adopsi AIRD, 
Sabtu O7/M), Menteri Luar 
sepakat mere 
dilahkan sebagai semacam 
komitmen dalam AFIRD itu tetap 


Presiden RD Kongo dan Rwanda Dipertemukan di Uganda 


KAMPALA, RABU — Si 


i di Afi 


tengah 1904, yang menewaskan hingga — telah M23 mengambil alih Goma — bergabung dengan PARDC hing 


KE NAN PA HN PRA AR 800000 orang. dari tentara pemerintah (FAR- Ikhirnya membelot. la dalam konteks 

makin genting akibat pemberontakan di Republik ta DO dn PER IMONUSCO) da Aa dan anda TU 

Demokratik Kongo yang diduga didukung Rwanda. — PBB tuding :8 Goma mengungsi untuk men- menduduki y mengklaim di butir ketigu itu sejumlah kekhawatiran 
Terkait pemberontakan terba- cari tempat n bertekad me- dan keraguan banyak pihak selama ini seolah "dikunci" dengan 


Warga Goma di Provinsi Kivu Utara, RD Kongo, 


rudiG tidak memburuk, cluruh wilan 


Perserikatan Bangssa- 


h RD adanya penegasan kembali bahwa pelaksanaan AFIRD ah 


mengungsi akibat pertempuran yang terjadi Bangsa (PBB) menuding Rwanda ukan perlu pers Konga.Jurubicarapemberontak, | selalu disesuaikan dengan komitmen ASEAN tentang pene- 
an aa pa Oa he mendukung M23. Kagame me- ingkat kepala — Kolonel Vian akun HAM seperti telah diatur di Piagam PBB, UDIIR, 
pemberontak suku Tutsi menyerbu kota itu, nolak tu berbalik di kawasan Afrika tengah, M23 bertekad mna berikut Program Aksinya, dan juga dak 


kan" negara, Mereka instrumen HAM internasio 
uk menuju Bukavu, Komitmen dalam butir ketiga tersebut 


menuding RD 
game sekutu dengan 


Untuk menyikapi masalah itu, Sebelum bei 


temu lagi, 


Presiden Uganda Yuweri Muse- dan Kabila secara terpisah ber- — Rwanda yang berlindung di RD ibu kota Provinsi Kivu Selatan uk deklarasi dan instrumen ASEAN, yang akan 
eni memediasi pertemuan anta- — temu Museveni, "Setidaknya me- — Kongo timur, y Sejak Selasa, jalan menuju se- selalu dikaitkan de neggakan dan promosi FIAM. 
Presiden RD Kongo Joseph reka bertemu dan berbicar Di wilayah timur ini milisi Hu- tukan, Kabila dan Kagame — Jatan dipenuh milisi. Revisi lain juga dilakukan pada butir ke-8 bagian Prinsip 


dan Presiden Rwanda Paul — ta Kutesa, “Say tu pada tahun 1996 mengguna- hadir saat itu, Tudingan bahwa M23 didu- Umum terkait soal pembatasan AM dan kebebasan fun- 
Kagame di Kampala, Uganda, baik," tambahny i bersenjata M23 diben- kung Rwanda juga diduga oleh damental individu terhadap hal serupa milik o1 


kan kamp pengungsi untuk me- 


"Kedu: 


empat Belum diketal diatur dal 
Ia dua jam, Selasa sepakatan pet dipelopori 800 personel FARDC 
Menteri Luar Negeri — negara yang bersitegang itu, Per- yang membelot. Mereka sebe- n hingga personel 
Uganda Sam Kutesa, Rabu — temuan itu terjadi setelah milisi kung kekerasan yang menewas- — Tumnyu adalah bekas tentara mi- PBB sejak lama telah mencu- 
cu), bersenjata dari kelompok "Ge- kan ratusan orangsaat itu, Ketika isi Kongres Nasional untuk Per-  rigai Rwanda berada di balik la- mitmen masing 


al April 2012 dengan 


Tampaknya pertemuan berja- — rakan 29 Maret? (M23),da kini milisi M23 memberontak, nan Rakyat (CNDP), Nama y kelompok penegakan HAM 9 
Rwi dituding terlibat. padatanggal23 milisi ctnis Tutsi. Dewan Ke- “Tolong diingat (AHRD) 
1 terjadi koni n PBB menggutukal 


ra etnis Tutsi 
nosida di Rwanda yang dilakukan tu membuat situasi kawasan ma- 
tentara etnis Hutu pada tahun — kin tak menentu, Terutama se 


dan men 
dua pemimpinnya. guhkan kemba 
(ARI/REUTERS/AP/CAL) promosikan penegakan HAM di kawa 


Get FREE DINING in | 


any restaurants of your choice | 


Elektronik, 
Home Furniture 
& Hobby 


Shop in Singapore 
& Get S$150 
Marina Bay Sands” 
Vouchers: 


Special Offers for 
Lady's Card 


Redeem your PL 
n with free comi 
| “Ehatime 


PEN 
MOST PREFERRED 
REGIONAL CARD 


“ Syarat dan ketentuan berlaku, promo Chatime mulai 1 Desember 2012 
Promo voucher Marina Bay Sands mulai 15 Desember 2012 - 15 Januari 2013 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


1 


Yunani Jengkel kepada Troika """" 


Para Menkeu Zona Euro Gagal Menyetujui Pengucuran Dana 


Antonis Samaras di 
Atena, Rabu (21/1), 
jengkel karena para 
menteri keuangan zona 
curo ga 
kesepakatan soal 
pengucuran dana 
bantuan 40 miliar dollar 
AS kepada Yunani, 
menkeu bertemu sel 
dua hari di Brussel: 
Belgia. 


nerima bantuan 10 miliar curv 
dari Troika yang terdiri dari L 


tober 201, Yu 
dana bantuan kedua 1 
curo, Dana itu dikucurka 
tahap disertai persyarat 

n pengelu 


n negara 
p frustrasi Samaras ber 
karena pemerintahannya 
telah berjuang keras mer 


tidak terbeban 
aini dipal 
nggaran, 


Petugas pemadam kebakaran 
Pemerintah Portugal di Con 


1 harus d 
ah 


curo Gotaru 4 


1 Pe 


Agustus 
"Troika menundi 


nani diturunkan 


Jika td: 
Jault atau gagal memba 
jangka pendek 
segera, 


Menkeu Lukse 
de Junek 
mengucurkan 


Omi 


 baggsima 
nggaran Peme 

tahun men- 
Yu- 


lalu, , 
hingga Novem- 
s#merintah Yunani 


ni du 
 perekonomia 


runan porsi 
persei 


IM 


menginginkan utang Yu- 


nenentang penghem 


sebenar 


pada tahun 20: 


ngstap ami 


ueka 


jadi 120 


en terhadap produksi do- 


tinda- 


la Lagurde 
Para menkeu zona curo, di 


yang 


tang Yunani su 


dah mencapai 180 persen dari 
Yunani ke tingkat yang lebih” PDB atau tiga kali lebih besar 
dar $ maksimal utang 


yakni 60 


inggaran yang dil 
penghem 


Pada 201 
n menjadi 190 


persen dari PDB, 
utang Yui 
perse 


kata Juncker 
IMF. Namun, 


Direktur Pelakan 
teseureh, Menurut J 


berat yang dihadapi zona 
sedang dirundung k: 
ul, 

(AP/AFP/RBUTERS/MON) 


EDUNIA 


Coralville & & New York 


New York 
yang be 
n krisis paruh bay 
a persoalan ur 
tinggi kini pu 
Andrew Oswald (58) 
Inggris, menemukan 
problet 
uga dial: 


Merek: 


se dan orangutar 
Kok bisa? Penelitian 
ukan 


ing Jepang, 181 

simpanse di Ameri- 
ikat dan Aus- 

serta 172 


n pada 

ang se 
Seperti manusia, pri 
ingkat kebahagiaan tertinggi dicapai 


Coralville 


Para pegawai di sebuah pusat perbelanjaan di Coralville, Towa, 
Amerika Serikat, melaporkan telah melihat tiga rusi 
dalam Toko Kohl melewati pintu otomatis toko itu, Ke 
itu mengageu 

toko, Mereka meng 
pintu otomatis sekitar pukul 09000, 


daknya 30 
itu keluar 


memicu kehebohan kecil di 


terluka dalam peristiwa 
juga... REUTERS/UPI/REK) 


IA TENGAH 


Rusia dan Politik Bendungan 


ngun satu bendungan, 
Tajikistan, 
paya bangkit d 
tahun 1990-an, 
lanjutkan pembangu 
Rogun berketinggian 
yang membendung Sungai 

sh, Di sisi lain, Kirgistar 
juga ingin membangun Dam 


Dam 
meter 


ngai Naryn. Kedua sungai besar 
itu bermuara di La 


yeksika 
bangkit listrik te 
r di dunia, D 
35 meter, Dam Rog 
udi bendungan ter 


ndungan itu men- 
uansa politis di kawas- 


Uni Soviet. Rusia, yang kini 
menjadi penerus Soviet, ikut 


berperan penting 


loskan pembai 


an itu, Dukungan dari Rusia 


unan Dam 
yan e 


#bokistan 


Kirgistan lup: 
ingai di wilayal 
ber daya bers 
itu umumnya 
tas 
mar 


salah satu 


po 
Dam Rogu 
tas didesain p 


1960-an dan 1 


Di luar perseterua 


negara Asia Te 


tara Kazakhsti 


mrloperkoran ra ScraperOne & Kaskus 


tatannya t 


dalam melo: 
man bendung- 


tan, 
Laut Aral di masa Uni Soviet 

telah di- 

untuk 


5 


& Laut Ara 


proyek irigasi negara adi 


KRZAKASTAN 


se 


Sing 
Hy 


La 


@ 
Bishok 


itu, Pasca-Uni Soviet "3 Araerastan 13 Testikeot, KIKGISTAN 
kekur S 2 
SN Gua 
& ) 
air bagi pertanian, di kawasan itu “ Tam 
Akibat per LN Dushande @ MAKISTAN 4, 2000 
Rogun, sertake- Rusia mendukung TURKMENSTAN BA - 
fi saat musim pas Dukungan Rusia pada ko il F 
proyek itu 
yennsn diabaikan, AFGANISTAN PAKISTAN 
Islam Ka ON 
an dan Kirgistan bulan lalu, Presiden sma 


Rusia VI 
kan kedi 
dukur 


limir Putin menyat 
proyek itu perlu di- 
untuk menghilangkan 


itu at 
na. Sungai-sungai 
terletak di perbi 


tuan finansial pa 


tak berkomitmen memberi bar: 


proyek itu, 


ak bia iman. Kumpulkan kekuatan 
u pihak. Se lis politik 
an dan Kumbara: Jatpasan in fermemik Ui 


pat ta Putin, 


970: Meski demikian, Putin me- 
negaskan dukungannya pada 
7 1 dan masih 
t” kata mempertimbangkan dukungi rian pangka 
kunjungan ke pada Dam Rogun, Proyek Dam sia di kedi 
ptember lalu Rogun dinilai lebih kontrover- 2032 


sial daripada Kambara 


negara- 
Ih, kawasan itu 


Sebelumnya, Bank Dunia 
ar dilakukan k: 


tukung 
nend: 

sial, ekonomi, d 
pembangu 
Bank Dun 


kistan,” ka 


Dam Rogun, 
juga menegaskan 


an dan Uzbekis- 


ay,:24th November 2012 
09,00 P.M. “till drop 


aturd 


Saimudiin Dustov, 
is politik Tajikistan, 
Bagi Uzbekistan, kondisi yang 


i tujuan 


mbangunan ke- 
proyek itu, Negara itu ingin 


LASER SHOW 


SEXY DAN CE 


menyudutkan ini mci 
ara berpenduduk terba 


tan sudah ditarik 


reka, Kalau tic solusi bar- 


sama, perpecahan akan sungguh 
terjadi di Asia Tengah,” kata Ab- 
dulga adazimiov, analis 
politik 

Semua ki 

tid 
litik ber 


yulut perpecah 
engah. (AFP/REK) 


| Credit Saiase Tolak 
Penggelap Pajak 


GENEVA, RABU — Raksasa 
perbankan Swiss, Credit Suisse, 
ingin membersihkan diri dan 
menggusur semua rias 


penggelapan pajak. 
Namun, Rohner mv 
lah sesuatu 
kesepakata 


u BIA), 


pada ase 
1 pajak tidak memiliki masu 
“ kata Rohner kepada 


saat dis dituduh telah — memfasilitasi 
akatan perpa- penggelapan pajak senilai miliar- 


jakan 
yang belum tercapai, 
Iin 


rman an curo dari 
Meski demi 


Rohner takan, C 


lap pajak sebagai pelanggan. Jika 
calon nasubah gagal melaporkan 
set kepada otoritas di negara 
asal, bank: nbe 
nusabah bu 


Kes 


untuk ditransfer ke J 
Meski demiki 
sabah yang ke 


kan tetap diminta menutup re: 

jika menggel 
Maji 
mek: 


diperkira 
nolak kesepakatan itu kare 
masih memungkinkan terjadinya 


bernegosiasi de 
Malia soal kesepakatan p: 


12 KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


LANGKAN Pameran Riwayat Seni Rupa Jakarta GURU 
Program 
Sarjana 
Mendidik 
Diperluas 


Indonesia Tuan Rumah Kongres Bahasa Perancis 
Kongres Bahasa Perancis pertama di Asia Tenggara bakal di- 
gelar di Indonesia, ber 2012, di Jakarta. Pada 

tu hadir 


vab media IFI, Senin (09/M), menjelaskan, fo- 
kan dihadiri pengajar bahasa Perancis di 
ces Frang 
an da 
Institut Prar olah swasta. Lebih 
lanjut di laman www: .com. (/ELN) 


Mahasiswa ke Forum Kepemimpinan Asia 


Mahasiswa Indone. 
kepemimpinan Asi 
ke-12 di Bangkok, 
membuka pendaftaran 
perguruan tinggi 
Gadjah Mada, Uni 
puluh Nopembe 
Jakarta, Pend: 1 7 Desember 2012, Empat 
mahasiswa terpilih akan n Indonesia bergabung der 
dari Thailand, Mal: utapura, Fi- 
lipina, Vietnam, dan Jepang, C/ELN) 


rum frankofoni 
perguruan tinggi, SMA, Institut Frangais dan Alli 
se: direktur kursus dan penanggung jawab pengaj 


JAKARTA, KOMPAS — Prog- 
Mendidik di D 


ise, dan $ 
cais-indones 


2012 ini diperluas, Tahun lalu, 
pendidikan yang 
SMST hanya dikirim 


undang untuk hadir di forum regional 
Young Leaders ve (HYLI) 
, Hitachi Asia Ltd 


Papua Barat, dan Nusa Tenggara 
Timur, 


34 kabupaten di enam provinsi 
tambahan,” kata Di 
didik dan Tenaga Kependidikan 
Kementerian Pendidikan dan 
F. Kebudayaan Supriadi Rustad, 
Indonasje-darman Bakung Peneiilikani dan Binal: Marzuki, Jakarta, Rabu (21/11, Pameran banyak menunjukkan peran senima erkembangan kota Jakarta dengan menghasilkan | Rabu (2/1), di Jaka 
Sarjana Indonesia (TASI) Jerman dan (Per- karya-karya mereka yang kritis sejak tahun 1970-an, Pameran berlangsung hingga 30 November 2012. Enam provinsi tambahan ter- 
tuan Alumni Jerman (PAJ) sepakat untuk bersinergi mem- sebutadalah Sumatera Utar 
perkuat kerja sama Indonesia-Jerman di berbagai bidang, ter- lawesi Utara, Kepula 
na pendidikan dan riset. Dalam pertemuan kedua orga- mantan Barat, Kalimantan 
, delegasi TASI dipimpin ketua umumnya, Adam Pam- . Timur, dan Maluku, 
sedan h Ketua Umum Ilham A Habibie, PAJ Supriadi mengatakan, SM3T 
lah organisasi perhimpunan para alumnus Jerman yang bukan program perekrutan guru 
berkedudukan di Indonesia. "Adupun IASI adalah organisasi melainkan sarjana-sarji 
yang secara resmi diakui oleh Pemerintah Jerman yang ber- didikan ditugaskan untuk meng- 
anggotakan para kalangan profesional Indonesia dan para ek- jar di daerah terdepan, terluar, 


. 
spatriat Indonesia di Jerman, tenaga ahli Jerman, serta pei dan tertinggal selama setahun. 
usahaan Jerman yang memiliki ketertarikan dengan Indonesia, Setelah selesai, mereka kemu 
yang berkedudukan di Hambung, Jermam,” kata Adam Parma dian diperkenankan untuk ikut 
dalam keterangan persnya, Rabu (2I/1). C/ELN) pendidikan profesi guru (PPG) 


Penderita DBD 2012 Meningkat Dua Kali Lipat 1.500 Model Poster Anti-kekerasan Disebar ke Sekolah AN ek ea 


reka diprioritaskan un- 


Tahun 2012 belum us 
Ih dengue (DBD) di 
dua kali lipat dibandi 


tetapi jumlah penderita demam ber- 
mantan Tengah sudah meningkat JAKARTA, KOMPAS — Mara 
1, "Peningkatan itu dipic 


nya kekerasan di Hardy 1 meng 
sosial yang digagas i 


rang bersihnya kondisi lingkungan yang membuat perkem- kalangan pelajar mendorong lahirnya berbagai kan dapat meningkatkan kes juga diajuk un- | Pendidikan Indonesia” UPD, 
bangbiakan nyamuk sangat pesat," kata Project Officer Malaria, gerakan sosial untuk menyetop tawuran. Gerakan daran pelajar untuk meningga # poster-poster | Bandung, yang ditugaskan di 
Slobal Fund Aids Tuberculosis Malaria (GF ATM) Rita Ju- DN ak maba Tana e “kanan kan tawuran, “Kami memilih tersebut di sekolah mere Aceh, mengatakan, situasi pen- 
awaty di Palangkaraya, Kalteng Selasa (20/1), Jumlah pen- anti-kekerasan ini merupakan bentuk kampanye mpanye desain visual kare Uci Soemarmo, anggota G83, | didikan di luar Jawa sangat ber- 
derita DBD di Kalteng hingtsa Oktober 2012 sebanyak 1067 sosial agar pemerintah dan masyarakat serius yakin cukup efektif,” kat ngatakan, — gerakan-gerakan | beda. Selain fasilitas minim, in- 


Enny Raruswati, pengajar sosial untuk mengampanyekan | formasi juga sangat terbatas 
Universitas Pembangi anti-kekerasan hingga guru harus kreatif d 
dibutuhkan mengajar, 


kan tahun 2011 
inggal pada 
yak 14 orang meningkat lebih dari tiga kali lipat 
dibandingkan 201 yang hanya empat orang BAY) Gerakan sosial ini, antara lain, desain komunikasi visual dari nyak 1.500 poster mumbubkan kesadaran Aptisal AI 
Prev dilakukan alumni Institut Tek- berbagai perguruan tinggi dan bulan, yang sebagian besar dari da dan pelajar tentang penting- | versitas Negeri Makassar yang 
bel oaldarswakbuubvaaksnai al nologi Bandung ITB) yang ter- sekolah di Indonesia. mahasiswa desain komunikasi nya peran diri mereka bagi masa | ditugaskan di Papua, men 
mpus di Tn- depan bangsa. takan, banyal 
"Lewat poster, lalu erah terpe 


1 Jumlah itu melonji 


menghentikan tawuran, 


nesha 
di 


. gabung dalam Yayasan 
in mencapai 4,5 persen per 1000 ng fokus 
lebihi prevalensi Kalsel 4 persen per 


Itying merupakan bibit dari sosial di berbagai 
kekerasan yang mun- mengh: 
kdi 
ta Diena anti-kekerasan ata 


1000 penduduk," kata Kej 


ntuk menghenti 


ulu Sungai Selatan Mursidi, Selasa (20/), Meskipun d san Sejiwa, — i-tawuran,” kata Enny, kekerasan, Sekaligus juga men- diberikan pendampianyg- 
mikian, pemerintah kubupaten berkomitmen untuk menghapus | an ini diwujudkan dengan me- dalam konferensi pers berkaitan di acuan untuk membu an yang memadai, semangat me 
pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa oleh keluanga. nyumpulkan poster bertema — dengan Hari Anti-bullying Dunia Disebar tersposter kampan roka untuk mengikuti pendidik- 
Set penderita akan mer n di "Stop Tawuran, No More Vio- di Jakarta, N Postersposter karya mi langan pelajar," ungkap L an sangat tinggi," kata Aprisu 

umah sakit jiwa, WEI) lence” dari mahasiswa dan siswa 89 wa dun pelajar ini bakal diso- wi 


Diskusi Pameran Foto Ulrike Ottinger SENI RUPA 


Karya Maestro Dekatkan Dua Negara 

YANGON, KOMPAS Jeksi lukisan uira maestro berjudul Myanmar — kuratori oleh Rizki Zaelani itu 

puluh ki i kedua negar indahan, kebi- Girl (1985). mengelompokkan 30 lukisan 

Ae ea 
NA —— gelar di Museum Nasional Ya-  kayaan budaya semuanya terb: mpilkan 14 lukisan peru sejumlah tema atau obyek lu: 


ngon, My (20, kisun yang sama, antara lain 
Meskipun perkembangan seni andangan alam, ane 
rupa kedua negara terpisah sutu butannya, seperti d perempuan, ” dan 


lukisan bertema » 
Jaan itu menunjukkan para 
muestro dari kedua negara meng- 
#arap tema atau obyuk lukisan 
yang mirip, dengan gaya dan 
yang berbeda. 


pameran itu meng- laporkan wartawan Kompas 

hadirkan kedekatan le yo Wisanggeni Genthong 

ya-karya senapas dari segi gaya,  Yangon. 

teknik, dan obyek yang senada,” Pameran itu menghadirkan 16 
Pembukaan pameran dilaku- Jul Galeri Nasional 


In Duta Besar Republik 


ndi, Batara Lubis, Dullah, T 
Bendi, Kartono Yudho- untuk membangun. jembatan 
kusumo, Mulyadi W, Nashar, Ot- pertukaran informasi, khususn 
Rustamadji, S Sudjo- di bidang seni rupa. Ta men- 
an, Indonesia dan Myan- 

era seni rupa mo- 


Uh 
- 3 


Kepala Bagian Program Budaya Goctl 


untuk mempererat hubungan In- 
donesia dan Myanmar yang telah jono, Sudarso, Sudibio, Sumitro, 
terjulin lebih dari 20 tahun. Soedarso, dan Srihadi Soe 


leri dan museum nasional 


arya para perupa In- 
menjadi sal 


t Katrin Sol 


(tengah) menjadi pembicara dalam diskusi Pameran Foto ali ini kedua negara leri Nasional Indonesi penting perkemi 
Bentara Budaya Jakarta (BBI), Rabu (2I/N) malam. Diskusi dipandu Direktur Eksekutif BBJ Ha sama untuk menyuguh juga menghadirkan sebuah k seni rupa modern di Asia Ter 
Saptono, tapa indah dan berharganya ko-  Teksi karya perupa Myami ra," kata Sukmana. 


- wwwairasia.com 

- Sales Call Center - (021) 2927 0999 . 

- Sales Office: Dharmawangsa, KY224 
Kelapa Gading & Sarinah 

- ATSC : Kelapa Gading - (021) 2938 5395 

- Sales Klosk Carrefour atau Travel Agent 


INDONESIA 


PENERBANGAN (A2) DIOPERASIKAN OLEM PT INDONESIA AIRASIA, (AK) OLEH AIRASIA BERMAD, (FO) OLEM TMAI AIRASIA 


1 (ing) vebasar tp 40001 Dia untu pernbakan 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 13 


LINGKUNGAN & CINERE @NE 
KESE HATAN i 2. 3 RESIDENCE 


Mengontrol Kondisi Hutan Mangrove 


Lokasi Strategis | Hanya 43 Unit | Sistem Cluster | Club House Exdusive | Utility di tanam 


Keamanan 24 jam | Satu-satunya Perumahan di Centro Cinere (Mall, Apartemen dan Officepark) 


Padi Berkadar Besi Ana 
Tinggi dari Kedelai 


Upaya Mengatasi Anemia 


JAKARTA, KOMPAS — Sekitar dua milia 
penduduk di dunia diperkirakan mengalami 


uti Bidang Ilmu 


Cngitakai, tan « Cilandak Town Sguare: 26 Nov - 2 De: 


CON Wa ke ar on aa ea Mae Tala “ Mal Cinere: 30 Nov - 11 Des 2012 

yakni jumlah sel darah merah di bawah normal, Hal Sa aa lah ba 5 Me SA 

ini mendorong International Rice Rescareh Institute pacu denga penduduk. sandaria City: 23 Des 2012 
Berbagai kog 


merel 


a padi mengandung zat besi dari kedelai, 


tas dan kuanti 
1 diharapkan selalu 


"Penelitian sudah sampai pada 
gan, Uji berikut- 


tinggi itu merupakan 
ersi (penyisipan) feritin 
di ke padi melalui meka- 


kurangan p: 


i beras ke rekayasa genetik, Produk- — dakan penduduk inilah y 
kata Inez Hor. dian disilangkan de- 
in, Senior Sci wo 


Ls padi 
orang atau TR 
sehingga meng- 
hasilkan produk akhir varictus besi 2:9 bagian p (art EGAPOLITAN DEVELOPMENTS 
aenetika, kandungan zat besi 


entist of Plant Breeding Genetics 
& Biotechnology IRRI, Rabu 
ch, di 
Inez merupakan p 
Ilmu Pengetahu 
donesia (LIPI). Sejak tahun 2008 hi 
Inez diperbantukan LIPI untuk 
berkarya di IRRI dan menetap di 
Filipin: tiba di Indone: 
pada 


"Varietas padi baru yang di- 
Ikan menjadi hasil persilang- 
a Inez 


sebesar 13 


Manfaat Gen nicotiunamimosyathase 


Memang Canagih 


si cukup tinggi akan m 
manfaat ba 


bagian dari varietas baru itu yang 
akan berfungsi mengikat zat besi 
n dibawa ke 


ngsung 20-21 November 2 
di Jakarta, 

R a genetika padi me- besi juga mengikutsertakan kan- dung zat besi hasil peneliti 
igandung zat besi merupakan dungan zinc (eng) yang akan sejak 2008 itu sudah dip 
h satu hasil kegi ui 
Inez bersama timi Masil p 
IRRI kan bisa sege 

Ineg menuturkan, padi ber-  syarakat duni: 


n di 
& IRRI pada Me 


sbut masih 
lain, yakni di 


elitian ini diharap- ini padi te 
dikonsumsi ma- diuji lapang di lok: 
kata Inez, Kolombia, (NAW) 


PENYU DERAWAN 
Warga Minta LSM Tidak Di 


ibatkan 


BERAU, KOMPAS — Penge- kepada warga, Sebelum tahun ngelol konsei oleh 
lolaan kc 1990, 40 persen telur penyu bisa BKSDA Kaltim bersama World 
pulauar dijual, Sisanya dipelihara warga Wide Fund for Nature (WWT) 
Berau, hingga enam bulan, lalu dilepas dan Yayasan Penyu Berau, Ka- 


sementara dilakuk Kon- ke laut, jengkel, akl 
Ki Derawan didi 
dan diduduki, 
iban, Bilang-bil LSM menyatakan, dari 1000 
Maratua sebagai kawasan kon- telur penyu, kemungkinan hidup 
UU Nom hingga dewasa hanya 1-2 penyu, 
Tuhun 1990 tentang Konservasi — Kami bisa jamin lebih tingsi jika 
Daya Alam Hayati kami 
31 itu beruba 
Dalam UU disebutkan, pen 
Zulfikar, Camat Derawan, termasuk hewan dilindungi, Te- 
Rabu IA), di Berau, lur penyu dilarang diperjualbe- lepas tukik usic 
tim likan. Masuknya LSM membuat bertah 
pe masyarakat terpotong. Rusli Asdar, Koordinator Prog- 
Warga jengkel karena dil ine” WWF, di Berau, 
bil telur, tetap WWE masuk ke 
oasih dijual di seju ki sejak tahun 2000: 


September, 
angi warga 


tim. Warga minta agar tidak ada 
n lembagga swadaya 


kon- 


gampang 


menuntut hak penge- ada bekerja sama dengan Pemkab 
lolaan konservasi dikembalikan — Warga mempertanyakan pe- — Berau dan warga, (PRO) 


SATWA LANGKA 
Perdagangan Elang Jawa Masih 


BANYUMAS, KOMPAS 


10 ekor, Menurut 
Di kawa 


di Suryo, staf po- 


: 
wa Tengah, pe ni rehabilitasi di 
npemangsa ini ha- identik dengan lambang negara — Peny Satw: 
nya tersisa di kawisan Gunung burung garuda itu tersisa sekitar ” gor, sekitar dua tahun. 
lamet, Merapi, Merbabu, Di 50 ekor. Perdagangan elang ja- diperkirakan 4 
serta hutan di Pemalang, wa dilakukan lewat Jakarta dan ang jawa merupakan 
. Koordinator Biodiversity menuju Korea $ ang terancam punah dan Rasakan pengalaman baru dengan Polytron Cinemax NEW 
erna Nag ing On PA geet Pelan Seng on ea eng TOWER SPEAKER saat menikmati fim, musik bermain game dan 
mengatakan, elang jawa (Nisa- miliaran rupiah. Wakil Bupati B: menonton tayangan favorit Anda, Dilengkapl dengan HDMI 
elus bartels), burung endemik ah ng jawa hasil mad Hu Connection, USB Multimedia dan fitur lainnya, Polytron Cinemax, 
an bupati tentang kon- gambar dan suara fantastis. (tersedia ukuran 24", 32” dan 42”) 


Pulau Jawa, saat ini terancam Balai Konservasi Sumber 
o . CINEMAX 


punah. "Populasinya terus be am (BKSDA) Ja 
hape barang Batu 
Ke tam egg Sala fire 


Pusat 


Gadog, Bo- 
ut ini, 


kurang karena perburu dilepasliark: 
dan sempitnya habitat 


kerusakan hutan," ka 


an Baturraden, 
as, Pelepasliaran meli- nyumas juga 

Data Raptor Indonesia, n Suaka Elang, Biodiversity ekosis 
uang mewadahi upaya kon- — Community Banyu 
asi burung pemangsa, dalam syarakat Desa Melung di lereng 
lima tahun, populasi elang bi 


mrloperkoran @ : & 


Customer care : 0-800-1-100999 1 www,polytron.coid 


jawa yang tersisa. (GRE) 


14 KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 


Pelepah Pisang untuk Peredam Suara 


Pelepah pisang merupakan limbah primadona dalam 


Teknik menganyam dan proses pembuatan pelepah pisang jadi panel peredam suara: sih membutuhkan hantan ke. dpium atau kar” Warna, 
lompok perajin yang terbiasa Dengan penelitian ini, Maha- 


ir jolah jadi i  « Mempertahankan karakteristik , 
beberapa tahun terakhir untuk diolah jadi berbagai pi kewanitaan dengan menganyam pelepah pi- rani berha 
bentuk kerajinan, mulai tas, sandal, hingga hiasan Menyapa pels anyaman sung” katany sang di Indonesian 

eliti i Dit Pe i # £ bertekstur yang rapat, H rong karena tidak hany 
rumah. Penelitian Maharani Dian Permanasari 4 & Sea naranilkih Melimpah nya yang dipanen, tetapi juga 
mengungkap satu lagi manfaat pelepah pisang, yakni . 3 meki lamban Alasan pemilihan pek batang pabon pisang dut mom- 
mengun ' 2 e ingin, sang adalah bahan baku ini me- berikan nilai ekonomis kepada 
sebagai peredam suara, k 5 « Bobotnya ingan, limpah di Indone petaniny 


. 8 Mendini kurianpyan ena hun Indonesia memproduksi pi- 
Oleh DIDIT PUTRA ERLANGGA RAHARDJO “dangan panel akustik konvensional sang sampai Gjuta ton lebih dan Nilai tambah 


PAP tersebar di berbagai pulau, Pe- Keterlibatan Maharani de- 
nelitian dilakukan Maha- — kemampuan meredam suara da- lepah pisang adalah bagian dari ngan pelepah pisang dimulai se- 
ps tahun 201 belum meli- 
adi mahasiswa pas i 


ng tidak lagi 
terpakai begitu berbu: 

ana di Institut Teknologi Ban- 

dung. Dia meneliti manfaat pe- 


Menurut Maharani, dia h 
menggunakan lap unakan pelepah pisang sebagai 

lepah pisang kepok (Musa ocu 

minax balbisiana Call), tidak 


keempat atau di tengah pokok peralatan sehari-hari, Bila pe 
pohon pisang. Alasannya, lapis- jin lain membuat dengan ca 


sampai mere- 


hanya dibentuk menjadi pera- dam 21 persen. Pada frekuensi an pertama dan kedua terlalu menginyam dan desainnya ma- 
bot, tetapi bisa meredam suara tinggi, 2000 hertz, bisa mere rapuh karena kering. sementara sih sebatas kotak, dia memakai 
bila disusun serta dianyam dus dam sampai 56 persen, tapi pa- lapisan kelima dan keenam sulit teknik pres kemudian dicetak 
lam pola tertentu, “da 1600 hertz hanya 40 persen, tuk karena terlalu banyak sehingga bentuknya unik, tetapi 
"Jika anyaman pelepah pi- "Sebetulnya ini sudah sesuai dungan airnya, Pelepah pi- rakter 
sang dipasang di rumah sebagai untuk kebutuhan tome Iheatre sat rakter berpori, 
peredam suara ruang horne he- karena suara bas yang paling berongga, serta berserat sehing- Dari perjumpaan dengan 
atre, tentu harganya lebih ter- harus diredam,” kata Maharani 1 tampil unik, penghasil pelepah pisang di da- 
jangkau ketimbang peredam Untuk mampu meredam su: Setelah menjajal berbagai je- rah Bojonegoro, Jawa Timur, 
suara impor,” kata Maharani ra pelepah pisang harus di is pisang pilihan jatuh pada Maharani tertarik untuk meng- 
yang menjadi dosen di Univer- — anyam membentuk pola segi pisang kepok. Sebelumnya, Ma- olah pelepah pisang lebih jauh 
bts Surabaya Wan. pam layaknya sarang lebah Panas men. Dini sdah meogaa pakah untk membara nba 
asil penelitian di Pusat Pe- Ia ini paling cfe pisang susu (Musa sativa itu diwujudkan dalam pe- 
nelitian dan Pengembangan mutup sang raja (Musa paradisiaca), nelitian soal pelepah pisang sc- 


Permukiman (Puslitbai disusun bertumpuk layaknya ge- Red Dot Design Museum di ko- menun- Direktorat Jenderal Hak Keka- maupun pisang batu (Musa bat- bagai peredam si 
menunjukkan contoh pelepah lombang, Pola ini tidak dijumpai — ta Essen, Jerman, kemudian di- — jukkan masih terbukanya ke- yan Intelektual, bisiana Colla), tt 
pisung setebal 2 sentimeter yang di Indonesia, melainkan di ke- lanjutkan ke pumeran Desig- —— mungkinan untuk memadukan Di selu tugasnya sebagai do- dam suaranya tidak ada yang nelitiannya bisa bermanfaat bugi 
dibawa Maharani mampu me an Pasifik, Pola ini biasa ners Open 2012 di Leipzig, Jer- — bahan dari pelepah pisang dk bisa mengalahkan pelepah pi- pemilik home theatre yang ingin 
dam suara berfrekuensi 200 digunakan untuk membuat topi man. Keduanya merupakan pa- ngan bahan lain untuk mening- sang kepok. ata akustik ruangan dengan 
herte hingga 63 persen. Preku- anyaman. meran yang mempertunjukka atkan daya peredaman suara. waktu diuji di lebih ringan. Selai 
ensi itu tergolong fre Penelitian Maharani menarik tren terbaru dalam busana atau- — Hak cipta dari desain pelepah massal hingga kemungkinan di- peneliti di sa memberi nila ta 
dah atau suara b parhaian dar haw magor Kare” pun dewan produk Ca bertagil pisang bagi bahan Ukawtik Ko jus cara homnergal lepah pisang dan mer 

Menurut Maharani, saat ini yanya dipamerkan dalam acara — negara, ah didaftarkan Maharani ke "Untuk produksi massal ma- penghasilan petani pisang, 


KILAS IPTEK Cuaca Ekstrem Masih Berlangsung STROKE 
Penderita Akan Didata 


SEMARANG, KOMPAS — pendataan dimulai di delapan 
Mulai tahun 2013, penderita rumah sakit pemerintah di Tn- 
roke akan didata melalui se-  donesia, yaitu RS Cipto Mangun- 
luruh rumah sakit di Indonesia, — kusumo Jakarta, RS Hasan 
Pendataan dibutuhkan untuk dikin Band 
nangka penderita 
stroke secara riil, memetakan, bang HS dr Suto Sta 
dan menyusun strategi untuk ah Bali, RS Adam Malik 
memaksimalkan — penanganan — Medan, dan RS Stroke Nasional 
dan pencegahan, Bukittinggi 

sus stroke di Indonesia Tingginya angka kematian aki 
seperti gunung es. Hanya sedikit bat stroke di Indonesia, kata dok- 
yang muncul ke permul Is saraf dari RS dr 
Padahal, stroke menjadi riadi, Retnaningsih, disebab- 
nyebab kematian dan kecacatan — kan banyak faktor, salah satunya 
nomor satu di Indonesia,” kata — keterlambatan penanganan, Ra- 
Ketua II Pe ta-rata penderita stroke di In- 
himpunan Dokter Spesialis Saraf 
Indonesia Perdossi) Dodik Ti 
di Kota Semarang, 


Mangga dan Mengkudu Tekan Infeksi 

Edinti, pada pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Pakultas 
Farm | di Yogyakarta, Rabu (7/1), mengatakan, buah 
mengkudu dan mangga merupakan bahan alam yang bisa 
dimanfaatkan untuk bahan imunomodulator (meningkatkan 
kekebalan tubuh). Mengkudu berkhasiat antibakteri, antitumor, 
antivirus, untihelmen algesik, antiinflamas 
dan peningkat sistem imun, Adapun buah mangga mengandung 
mmangiferin yang mampu menghambat aktivasi nwelear factor 
(appa B dan meningkatkan kadar enzim GSH dalam sel dan 
meningkatkan potensi dari agen kemoterapcutik, "Cocok untuk 
dijadikan terapi kombinasi untuk kanker," kata Ediat, Selain 
merangi infeksi, imunomodulator juga menjadi 
han untuk pencegahan serta pengobatan kanker," kata Edi- 
(UGMACID/ELN) 


Radar Satelit Prediksi Letusan Gunung Api 


Indonesia memiliki banyak gunungapi yang letusannya me- 
matikan. Umumnya gunung itu tertutup lebatnya hutan se- 
hinga prodiksi letusan sulit dilakukan, Kini, radar satelit bisa 
mendeteksi pembengkakan magma dekat puncak gunung. De- 
nygan demikian, letusan bisa diprediksi. Radar satelit dengan 
teknologi Synthetic Aperture Radar Interferometry digunakan 
untuk memantau perubahan permukaan 79 yunung api 


rat, Rabu (BAND. 


Ki 


im riset. kesehatan 


Gulungan awan tebal menaungi sebelah b: Bandung dan 


dikumpulkan menggunakan satelit ALOS mil Cuaca ekstrem dengan meningkatnya frekuensi hujan seperti ini terus berlangsung, Akibatnya, dasar tahun 2007, ISA persen Menurut Retnaningsih 

space Exploration Agency antara tahun 2006-2009. beberapa kawasan rawan bencana diharapkan bersiaga menghadapinya. angka kematian di Indonesia di- — banyak hal yang perlu dibe 
rentang waktu itu, peneliti menemukan peryggelembungan pers sebabkan oleh stroke. Itu ber- — Indonesia, Pelayanan kondisi 
mukaan 6 gunung api Indonesia. Tiga di antaranya meletus, dasarkan riset dasar, artinya ha-  rurat belum ada. Dia memban 
salah satunya Gunung Sinabung di Sumatera Utara, "Jika ki nya dihitung berda dingkan negara maju yang me- 


memiliki data secara waktu nyata (real-time), kita bisa me- ORTOPEDI tertentu, Diperkiral h ba- miliki emergency medical service 
nentukan bahwa gunung tidak dormant," kata Estelle Cha- nyak kasus yang tidak terdata, (EMS). Hal ini memungkinkan 


FI AS, kepada OurA: £ 
abu sibmeakdbaa | Kian Bar 
berubah. Radar di darat tak bisa 
yan frekuensi tertentu bisa me- JAKARTA, KOMPAS — Jum- ret 
LANETAKAN Pas 


D, : “ dan jumlahnya terus naik, seorang pasien mendapat penu- 
ak Penderita Gangguan Tulang Fi Tin Ho "akta Sa pula DUNan 
Pertemuan Tl- sebelum menuju rumah sakit. Se: 
Stroke 2012 di lain it nasih banyuk RS belum 
rang, Perdossi bekerja” memiliki fasilitas computed' to: 


in Pembangunan Nasi- — baik," katang 
lakeropos tulang sa- onal (Bappenas) memprediksi” Mantan Presiden RI BJ 


kit pinggang, dan sendi diprediksi — jumlah wa bibie yang hadir dalam acara ter- | sama dengan K merah (CT) scan untuk me- 

! 10-80 ta- 291 juta pad endukung ada anangkan kasus stroke, 
Permukaan Tethys hun mendatang Hal ini seiring pada 2025, penelitian ilmiah untuk me- | program Stroke Registry. Mulai emuan ilmiah nasional 
atnya angka harapan hi Menurut Naf ngembangkan ortopedi di Indo- | 2013, seluruh kasus stroke di RS stroke yang berlangsung sampai 


Perbail 


nesia, Penelitian itu pentingtidak | swasta ataupun pemerintah di Minggu (25/1) itu 
ventif untuk menj 8 hanya untuk ms Indonesia a -hal yang perlu dib 

a program pradlansia bagi — nesia, tetapi juga akan menjadi | Iine dan real time. nahi untuk mencegah dan me 
2012 i stroke, (UT) 


sehatan menjadi kunci 

mengeliminasi persoalan itu, warga usia 40-50 tahun, Dengan sumbangan bagi dunia kedok- | Dodik menga 
tri Kesehatan Nafsiah cara itu diharapkan angka pen- — teran pada umumnya. 

am pembukaan derita keropos tulang dan nyeri —— Dohar Tobing, Ketua PABOL 

Perhimpunan Dokter sendi bisa terkurangi sejak dini. sitakan, meningkatnya usi: 

Orthopaedi dan Tra- harapan hidup menjadi tantang- | SUMBER DAYA MANUSIA 

umatologi Indonesia (PABOT) di. Peningkatan fasilitas an bagi para profesional bidang 


Jakarta, Rabu (2I/1D, menga kesehatan. Untuk mei Pa Perbanyak Pengawas 


takan, tingkat harapan hidup PABOT mu 
mbah sumber daya “ 
PPn PEN NA KAGGAN BT mencapai 707 tahun, Umur ha-  Nafsiah, ada 2076 rumah sakit dan pelayanan kesehatan, Lingkungan Hidup 


warga Indonesia tahun 2009 tingkatkan. ini, menurut serta mei 


Gambar yang disiarkan, Rabu (M/N), oleh NASA rapan hidup ini lebih tinggi di- yang terintegrasi. Ada 2 rumah” Kami berharap pemerintah 

memperlihatkan belahan utara dan selatan dari permukaan bandingkan dengan tahun 2000 sakit umum dan 2 rumah sakit mau menghapus pajak biaya ma- | JAKARTA, KOMPAS — Ke- awal, kebutuhan organisasi (ke- 

bulan Saturnus, Tethys, berdasarkan gambar yang diambil misi yang 67 tahun. khusus ortopedik yang mampu suk bahan implan untuk rekon- | menterian Pendayagun: menterian/lembaga) lebih tinggi 
ytens, y rupakan kerja sama NASA, the Meningkatnya harapan hidup — melayani kasus-kasus ortopedi. struksi karena harganya sulit di- | ratur Negara dan Reformasi Bi- dibandingkan tugas yang diem- 

European Space Ageney, dan the Italian Space Ageney. Ti i Kerja sama dengan lembaga jangkau masyarakat umum. Pe- | roke: bun, Padahal, dengan desentra 

gambar berpusat pada masing-masing kutub meluas ke ekuator, pendi daan pai fungsional yang bersi lisasi, seharusnya makin ram- 


Kawah Odysseus (bergaris tengah 450 kilometer) tampak di y 
kiri atas kutub utara, Adapun Kawah Penelope terlihat di nduduk pada mutu. "Teknologi kedokter: lingkungan hidup diperbanyak, beberapa waktu ini, Ke 
kanan bawah kutub selatan, Pusat operasi The Cassini-Hluygens 2010 ter penduduk terus diperbarui agar bisa m Di sisi lain dilakukan peram- menterian PAN dan Reformasi 
berada di the Space Science Institute di Boulder, Colorado. usia lanjut (lansia), Badan Pe- layani masyarakat dengan lebih dir," katanya. (NTT) pingan jabatan struktural. Tu- — Birokrasi memberikan pendam- 
juannya, personel yang terjun  pingan bagi 16kementerian/lem- 
langsung untuk pengawasan dan — bagadi pusat untuk perampingan 
pemantauan kualitas lingkungan — jabatan struktural. 


PELESTARIAN LINGKUNGAN serta penegakan hukum terdis- 


tribusi lebih merata dan k 


Menteri Kehutanan: Lanjutk M tori Hal itu dikemukakan Wakil pusat. Diharapkan hal ini di 
enteri Kehutanan: Lanjutkan oratorlum Menteri PAN dan Reformasi Bi- toh pemerintah daerah. Peram- 
rukrasi Eko Prasojo, Senin pingan di tingkat duerah sangat 
BOGOR, KOMPAS — Penun- ga Mendung. Cisarua. Zulkifli memaparkan, laju de- 2020 Ia yakin pernyataan Guru lanjutkan target LS miliar pohon | @9/1), di Jakarta, seusai mem- strategis Des 
daan sementara izin kehutanan Menteri Kehutanan forestasi pada masa Orde Baru Besar Kehutanan Institut Per- pada 2012), "Ini baru yang di- | bekali peserta penerima dana sertai pemilihan kepal: 
di hutan primer dan lahan gim- (Menhut) disambut baik orga- mencapai dua juta hektar per tanian BogorHermaniaeruman kerjakan bersama pemerintah. | alokasi khusus bidang lingkung- membuat penempatan 
but telah berjalan 15 tahun dan — nisasi lingkungan. Juru tahun. Tahun 1999-2003, laju de- — bahwa dibutuhkan waktu 165 ta- — Belum lagi upa i | an hidup 2013 Jumlah anggaran struktural berbasis pada kepen- 
akan berakhir 2013. Pemerintah nye Politik Hutan Greenpeace forestasi mencapai 35 juta hek- hun untuk perbaiki hutan In- instansi atau onganisasi seperti | mencapai Rp 530548 miliar, me- tingan, bukan pada tugas dan 


mencetak tenaga medis yang be turun, an berbasis keahlian di bidang ping” ujarnya. 


mengklaim kebijakan ini sangat” Yuyun Indradi mengatakan, per- tar. Sekarang 500000 hektar donesia (Kompas, 10 Agustus WWF Indonesia," katanya. ningkat 10 persen dibandingkan — fungsi utama jabatan. 
berkontribusi bugi penyelamatan — panjangan moratorium dibutuh- — yang berasal dari 350000 hektar 2011), bisa dipercepat hingga 25 Program MyBabyTree meng: | tahun sebelumnya, Dana terse- Menanggapi — perampingan 
hutan Indonesia. Laju deforestasi — kan hingga didapat perbaikan ta- iwasan hutan dan 1501000 tahun, ajak individu sebagii orangtua | but dibagi 432 kabupaten/kota. struktural, Menteri Lingkungan 
ditekan hingga 500000 hektar ta kelola sumberdaya alam. hektar di daerah noni asuh. Caranya, mendonorkan 15 | Eko minta Kementerian Ling- Hidup Balthasar Kambuaya se 
Yuyun berharap, perpanjangan — Menurut dia, salah satu ke- Rehabilitasi dollar AS (setara Rp 150000) per | kungan Hidup mengusulkan ke-  pakat. Di KLH juga ada jabatan 
$ moratorium dila- moratorium diiringi penguatan bijakan pemerintah untuk me- Selain bibit Uang diberikan kepada ke- | pada Kementerian PAN dan Re- struktural yang tumpang tindih 
kukan seterusnya, Bapak (Pre- dengan memasukkan hutan se-  nckan laju deforestasi adalah mo- “kill, upaya rehabi lompok tani sebagai biaya pera- | formasi Birokrasi jika uda jabatan pada tingkat asisten deputi. 
siden) pasti setuju, kata Zulkili kunder dan peninjauan ulang ratorium izin kehutanan. Ini di- hutan terus dilakukan sejak ta-  watan selama dua tahun dan mo- in yang bisa meng- Ta mendorong para peguwal di 


Hasan, Menteri Kehutanan, Ra- izin yang telah diterbitkan. atkan dalam Instruksi Pre- hun 2006. Mulai dari Gerakan  nit 


ing tahun sesudahnya. | efektifkan kinerja KLM Saat ini,  kementeriannya menempati ja- 
bu (2/1, di Bogor. Ta berbin- au diteruskan dengan mekanis- siden Nomor 10 Tahun 2011. In- Tanam dan Pelihara Pohon (100 iap donor diberi titik | jabatan fungsional dilingkungan  batan fungsional. Menurut 
cang dengan wartiwan sebelum me sama seperti moratorium se- pres berlaku selama dua tahun. juta pohon/2006). One Man One koordinat (geotagging) lokasi pe- | hidup adalah pejabat pengawas jabatan fungsional memberi ke- 
membuka program WWPF Indo- karang paling tidak bisa diker- |” Moratorium juga diklaim Tree (250jutapohon/2010),dan  nanaman. Mereka bisa melihat | lingkungan dan penyidik pegawai  leluasaan pegawai mengembang- 
nesia, MyBabyTree, di petak hu- — jakan perbaikan tata kelolahutan hut sebagai upan Penanaman Satu Miliar Pohon pertumbuhan pohonnya melalui | negeri sipil lingkunga kan kemampuan dan kompeten- 
tan delapan, kawasan hutan Me- dan perizinan,” ujari karbon 26 pei (3 miliar pohon pada 2011 di- Google Earth, (CI “Kami memperoleh informasi sinya. (CO 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 UMUM 15 


kotom ELLEKEI 


Binatang Ekonomi Chelsea 


Oleh ANTON SANJOYO pemegang aliran keuangan Barcelona, digaet se- 
bagai chief excecutive, Terakhir. Sheik Mansour 
memboyong Aitor Begiristain. Mantan ta 
celona yang terkenal dengan nama dej 
diangkat sebagai direktur sepak bola di Etihad. 
Pelatih Manchester City Roberto M: i, kon- 


bawah kendali Roman Abramovich, Chel: 
sa berubah menjadi binatang ekonomi 
ahkan, lebih kejam. Sewaktu taipan Rusi 
tersebut membeli klub berjuluk "The Blue 
pada 2008, cita-citanya hanya satu, merebut 
Liga Champions, Tujuh pelatih jadi korban a 
Eropasnya, termasuk "Si Jenius" Jose Mouri 
yang memberikan dua gelar Premicrship, Pia 

dan dua gelar Piala Ligu. Namun, bahkan kec 
Roberto Di Matteo sukses menghad 


a Abramovich, Sheik Mansour 
memecat Mancini kapan saja demi 
Belum lama ini, agen Guardiola, Jose Mari 
Orobits, memang menyatakan, kliennya mendapat 
sejumlah pendekatan dan tawaran dari klub-klub 
besar Eropa, di antaranya Chelsea dan City: Meski 
terpuaskan, Di Matteo begitu, Orobitg tidak bisa memastikan, apakah 
dipecat ketika Chelsea dianggap tak lagi berpeluang Guardiola akan segera mengakhiri sabatikalnya. 
Ikan Sulit disangkal, Guardiola adalah figur paling 
Di Matteo bukan hany impian Ab- diincar meski banyak pula yang meragukan, apakah 
ramovich jadi kenyataan, melainkan juga menam- dia sanggup mencetak prestasi gemilang di luar 
bah koleksi gelar Piala FA. Sebuah prestasi is Barcelona. Keraguan ini dilatarbelakangi berkah 
mengingat orang Italia kelahiran Swiss yang kalem luar biasa ketika E/ Blaugrana dihuni generasi 
ha menbsngan Un dat pat yang dtnggiliai! Sta jihan Ta Maia padi Ai Lcnei Mes, 
Andre Villas-Boas pada Muret 2012. Namu Xavi Hernande 
muanya belum cukup dan Di Matteo tepat pada waktu yang ter 


nun, seperti hah 


It ekonomi tak 


ap dilat i 
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad didampingi Juru Bicara KPK Johan Budi (kedua dari kanan) seusai Entah apa yang uda di benak Abramovich, p: dari reruntuhan yang ditinggalkan Prank 
mengadakan jumpa pers di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (21/1). Abraham dalam keterangannya meluruskan bahwa mantan Gubernur Bank | yang masuk daftar 50 orang paling kaya di dunia rd pada 2008. 


sea memang sedang Guardiola bukan tipe pembusung dada. Di 
pemah menganggap suksesny 
pribadi "Orang tida 


lam satu bulan terakhir dengan hanya memenangi dicari adalah pemain,” ujarnya pada suatu waktu 
dua dari delapan laga terakhir, Dari pemuncak menjelang kepergiannya dari Nou Camp. "Pada 
Wlasemen, "The Blues” turun ke posisi ketiga, akhirnya, semua keberhasilan milik pemain. Say: 


uut empat poin dari juara bertahan Manchester — berada di sini hanya untuk memberikan ini 
ia 4 City, "SI Biru Langit" yang bakul dihadapi di tentang kekuatan lawan dan 
Kebijakan Bank Century untuk Selamatkan Ekonomi Stamtord Bridge hari Minggu mendatang. mengalahkan mereka, Pem 
1g membu: jarnya. 
keajaiban yang bisa Sampai bebe 
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pember: curan dana talangan dalam ben- nunggu hasil penetapan sebagai | menolong mereka. Abramovich memang tipikal Matteo, belum ji 
Konsol emban adi paran Pol tuk FPJP Rp 600 miliar lebih ke tersangka oleh KPK,” lanjutnya. | pemilik yang tidak sabaran, Kekalahan di Turin 
OPSI MENYAKAKANN, AAA Peta 0 CLONg: Bank Century, "Jadi,taktertutup Juru Bicara Wakil Presiden ih hukuman mati bagi Di Matteo yang hanya 
jadi Gubernur Bank Indonesia dalam pemberian Boediono bisa jadi tersangka. Dia Yopie Hidayat mengatakan, pem- Ihan 262 hari di Stamford Bridge, Aguk lu- — movich beberapa jam sebelum laga melawan Ju- 
PE AAA PARA AAA EA Uidak kebal hukum,” katanya, berian FPJP sepenuhnya wew dibandingkan beberapa pendahulunya: Vil-  ventus, Benitez sepertinya akan dikontrak dalam 
fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Soal pernyataannya di depan nang BI sebagai lembaga peme- | las-Boas 256 hari, Avram Grant 247 hari, dan Luiz jangka pendek sambil menunggu kesediaan G 
Century. KPK juga tak akan ragu memeriksa kem- Tim Pongawas Kasus Bank Cen- gang vorts dibidang perbank” | Felipe co Par a Repitasinya sebagi juara 005) 4 
BN SO TER LAN: tury DPR bahwa Boediono tidal BI berwenang penuh meng- | Nasib Di nya suda ibica-  nalis (2007) Liga Champions bersama "The 
bali Boediono, yang kini Wakil Presiden, jika ada bisa diperiksa KPK, Abraham ubah peraturannya sendiri sesuai | rakan ketika dia menggantikan Villas-Boas. Banyak menjadi alasan terkuat. 
bukti-bukti cukup kuat. mengatakan, konteksnya dalam — dengan kondisi perekonomian, | analis memperkirakan, Di Matteo hanya sementara” Namun, tentu tak mudah bagi 
hukum ketatanegaraan, ” Saat membuat kebijakan, per- | sebelum Abramovich mendapatkan imi siapa pun, termasuk Guardiola, untuk menjadi 
prosiden, "Dalam konteks ranah — konteks ketatanegaraan, DPR bi- timbangan Boediono waktu itu | kursi pelatih, Pep Guardiola, Mantan Pelatih Stamford Bridge. Abramovich bukanlah 
bu (2I/M), menga: — hukum pidana, KPK tetap berwe- sa melakukan p semata-mata untuk menyela- | celona yang gemilang itu begitu menggoda lik yang duduk manis di owners bas. 
tubernur BI, Boe- — nang dan tidak pernah ragu me- penyidikan tanpa harus menung-  matkan ekonomi Indonesia," ka- | ardiola sendiri menyatakan dirinya aka onton | 
diono dinilai mengetahui pem- — meriksa siapa pun meski yang gu Boediono ditetapkan sebagai ta Yopie seraya menyatakan, Bo a 
berian FPJP kepada Bank Cen- bersangkutan menduduki jabat- tersangka oleh KPK ka 
tury. "Peran Pak Boediono pasti an presiden, KPK menganut men @ILMAK/OSA/AM/ 


Indonesia Bocdiono, yang kini Wakil Pre: idak kebal hukum terkait dengan kasus dar 


talangan Rp 67 triliun di Bank Century. versi Forbes itu. 


nitez, juga bagi 


tipikal 
ni Wajahnya memang sedingin es jika me 
uh dari lapangan hijau yang penuh di Bridge, tetapi dia tak pernah membiarkan ma- 
diono pernah diperiksa KPK. | tekunan, Meskipun begitu, ambisi Abramovich tak — najer bekerja dengan tenang karena selatu ada hal 


teknis yang dicampurinya, 


ada seliku Gubernur BI dalam ip eguality before He law NWO/ABK/DIK) Sulit membayangkan Benitez atau Guardiola 
pemberian FPJP, Tentunya tahu an di depan hukum)” "DPR tak harus memaksa Mann bin Tape Nahyan, pemilik Manchester a pun bekerja dalam situasi demikian. 
dan mengerti pemberian FPJP” KPK jika mereka ingin segera Uhat viben Telat City, pun getol memburu ahli strategi yang di- audio Ranieri, Mourinho, Grant, Scolari, 


kata Abraham, Menurut Abraham, setel 

Untuk itu, KPK tak ragu me- mx 
meriksu siapa pun, termasuk Ikan ada bukti dan kete- 
Boediono, meski yung bersang-  rangan baru yang memperku 
kutan saat ini menjabat wakil peranan Boediono pada pengu- 


ih p 
iksaan kedua tersangka, bisa 


at, Konstitusi kita meng- santan di hheik Mansour bahkan sudi ak satu pun mampu memuaskan hasrat binatang 

r, DPR bisa segera melaku Hape AB Guardiola dengan mengontrak figursfigur ekonomi Abramovich. Dia hidup dan dibesarkan 

nyelidikan dan penyidikan ter- kerana usung dengan klub Catalunia ter- dalam dunia bisnis yang orientasinya adalah uang, 
rus me- sebut. Tiga bulan lalu, Ferran Soriano, mantan kalau perlu dengan proses yang instan, 


menyampaikan hak menyatakan @ Woptes Oka Saja Ter- | besarkan oleh legenda Belanda, Johan Cruyi, itu. tt, hingga Villas-Bous, 


Buruh Tuntut Pemerintah Presiden: Indonesia Harus Siap 


(Sambungan dari halaman 1) Ribuan buruh berkumpul di mum Kadin DKI Jakarta tuk penangguhan,” kata Eddy, | (sambungan dar halaman Indonesia, Pemerintah pusat dan 
Bundaran III dan kawasan Gam- Said tabal menyatakan, ribuan abu, Di Balaikota, Gubernur DKI daerah harus bekerja lebih keras 
Undang-undang ini sudah ba- bir, Jakarta. Buruh berkumpul buruh KSPI, Konfederasi Seri Eddy, ada sekit yang bisa diperoleh antara lain — menyiapkan angkatan kerja ter- 
nyak persoalan, Bagaimana rak- sejak pukul 1000, Setelah be 18000 perusahaan yang terdat keputusan itu memang tidak | dari sektor perdagangan, inves- didik dan terampil berdaya saing 
yat membayar juran jaminan ke- orasi di Bundaran HI, me memuaskan semua pihak. | tasi, energi, dan pangan, Iinggi di pasar kerja nasional, 


Sehatan untuk menikmati layan- berjalan ke Istana Merd h UKM. Konseki "Pengusaha dari Ap ih kita melakukan ne- “Saat perusahaan mengajukan 

kesehatan, padahal sesung- — pukul 12:30, jelis Pekerja Buruh Indonesia si yang bisa terjadi akibat pene- saya undang, Serikat juga sudah ning ktatee- permohonan izin tenaga kerj 

itu kewajiban pemerin- Aksi ini membu Jakan berunjuk rasi I tapan UMP itu, ujarny saya undang, begitu juga Dewan asing. kami akan melihat sebera- 

ujar Bambang seusai aksi, lintas di Sekretaris Jendera usabuan justru bisa tutup karena Pengupahan, Artinya, hal yang pa besar manfaat yang bisa di 

Menurut Bambang, UU BPJS dirman,dan sekitarnya macet pa- Pekerja Lidak lagi memiliki daya saing. sudah kita putuskan jangan sam- bagikan kepada tenaga kerja lo- 
sangat kuat” karena mampu rah, Polis berusaha mengalihkan — bocl "UKM bakal terkena dampak nti adu yang ramai kal," kata Muhaimin. 


arus lalu lintas supaya pengguna — harus bergerak bersama menun- paling besar karena mere "Tetapi (angka) yang sayu putus utakan, p Di Surabaya, Jawa Timur, Ke- 
Jalan tidak terjebak kemacetan, tut penghapusan sistem alih da- ha yang baru tumbuh, Mungkin kan itu sudah melalui kalkulasi | merintah terus mempersiapkan — palu Dinas Tenaga Kerja, Trans- 
pemberi Aksi protes menolak BP3 nomentum un- meng-  yangadil” kata Jokowi yangjuga | diri menghadapi perdagangan migrasi, dan Ke 

ranjaminan — SISN juga berlangsung di Sura- — tuk menghapus outsourcing, ter— ji, in Rp pemilik usaha mebel ekspor. bebas terutama untuksektorjasa tim Hary Soegi 
baya (Jawa Timur), Batam (Ke- utama sektor industri rokok,” ka-  100000-Rp 200000 bakal be Ditanya tentang imbas pene- | tenaga kerja. Muhaimin telah 5000 tenaga kerj 
u), dan Medan (Su- ta Timboel, ujar Eddy, tapan UMP DKI Jakarta terha- | menerbitkan Keputusan Mena- kerja di perusahaan asing di 
tanya, yang diterima bu- — dap Banten dan Jawa Barat, Jo- | kertrans Nomor 40 Tahun 2012 umumnya menduduki jabatan di 
kal lebih dari Rp 2,2 juta. kowi mengatakan, kemungkinan | tentang ajemen. £ ah itu, pe- 
lesaikan, rakyat akan mengambil di Batam, mengatakan, peng itu hanya patokan atau itu sudah dibahas dalam perte- | tu Ha asing ya ngga per- 
keputusan sendiri-sendiri. Kami suhan UU tentang BPJS di rta keba ring pengaman yang diterima muan dengan kedua kepala dae- | ga' Kerja Asing. Aturan yang aturan ketenagikerjaan sekitar 1 
akan menarik seluruh dana Ja- SJSN suma saja menghapus hak netapan Upah Minimum Pro- pekerja. Sudah ada sekitar 50 rah. Namun, dia mengakui, UMP | mengacu pada Pasal 46 Und persen, 

minan Hari Tua yang ada di rakyat miskin yang terjamin da- yinsi DKI 2018 Jakarta sebesar perusahaan tahun 2018 itu bakal memberat- | Undang Ketenagakerjaan i Bong Joo-kim dari PT Cheil 
Jamsostek," lanjutnya. lam jaminan kesehatan ma ikat kan UKM. "Nanti mereka bisa | tujuan mengantisipasi globalisasi Jedang Indonesia, yang memiliki 


menyala 
tang Jaminan $ 
ja, yang mo 
kerja menanggu 
kesehatan pekerja. 
Ikan, me in terus berunjuk pulauan Ri 
rasa menentang SISN. matera Utara), 

"Kalau Presiden tidak menye- — Khalid, koordinatoraksi buruh Berguna! keberatan 


Bambang mengatakan, aksi — rakat. "Apalagi, dalam UU ang keberatan kepeda Kadin penangguhan," katan sektor jasa atau tenaga kerja pada — beberapa pabrik di Jati 
Front Nasional Tolak BPJS-SISN setiap pekerja dibebankan iuran DKI Jakarta, GUAM/FRO/ILO/RN7) | masa depan, takan, jumlah pekerja Korsel 


juga berlangsung di sejumla Rp 27000 per bulan. Kami jelas “Pada dasarnya, Pemerintah totap selektif me- — yang bekerja di In 
ta. Mereka akan terus berunjuk menolak," kata Khalid dulu anygka 7. karena tak mung: ine Vidon Trtak. nerbitkan izin mempekerjakan 

rasa, sampai Presiden meri Aksi protes dan kemacetan ini kin turun lagi, tetapi a Buruh Kepung Istana” | tenaga kerja asing dan mem- n diisi pekerja lokal 
kan” peraturan pemer bakal terjadi lagi pada Kamis kaji kembali, Keputusan sudah @ vod.kompas.com/bu- prioritaskan penyerapan ter tidak akan diisi pekerja asing” 
pengganti undang-undang, (22/W), Presiden Konfederasi turun, tetapi bisa ada upaya un- Tuhkepungistana kerja lokal dalam investasi di — katanya, (HAM/ETA/EKI) 


Perjalanan Menegangkan Menuju Gaza City 


(Sambungan dari halaman Gaza City itu mulai muncul pe perang 
rasaan tegang karena perjalana iksi menyusuri kota demi panjang perjalanan da pang di kamp Mi 

tua warna kuning yang berada ini berlangsung dalam situasi kota, dari Rafah kemudian me- hingga Gaza City tak terdengar langsung meluncur ke 

di depan pos imigrasi Palestina perang. Bunyi pesawat nirawak lewati kota Khan Yunis. Saat saku pun bunyi ledakan rudal City. 

itu. Taksi yang dikendarai sopir milik Israel terbang melewati Khan Yunis, perasaan , 

bernama Muhammad (52) terus-menerus di atas Jalur agak tenang karena melihat b nun, Kompas sempat pa- Terlihat sepi 

ju dengan cepat sekali me- za itu terus terdengar sejak dari nyak penduduk kota itu bersan- nik ketika taksi, sctelah mele- Hanya dalam tempo sekitar 


daa Setelah menurunka 


nan bersiaga, Ternyata 
la kunjungan Menlu 


dua bekerja di rumah sakit In 
donesia di Jalur Gaza yang di 
bangun MER-C (Medical Emer- 
geney Rescue Committee) In- 
donesia. 

Kompas dan Saiful Ridjal Ajib 
kemudian terus bersama dua 


nyelusuri jalan utama Ra- Rafah hingga Gaza City: tai di depan rumah mereka atau nis, langsung taksi sudah memasuki ang memberi- WNI itu menuju tempat peng- 
fah-Gaza City yang dikenal de Israel memotret se- nongkrong di pinggir jalan, angan pers kepada in milik mereka di Distrik 
ngan nama Jalan Salahuddin da yang bergerak di Ja- Ma ga timur menuju kamp pengungsi wartawan, Di antara tokoh Hla- Al Rimal, tak jauh dari RS Shifa, 


itu, melalui pesawat nir- Selain itu, yang menambah Magha 
Jarak antara Rafah dan G: dan tentunya mengo- “danang adalah adinya kinjung- batasan aras, Kampar langsung kali 
itar 3G kilometer, — tahui persis semua pergerakan an Menteri Luar Negeri Turki memprotes sopir taksi, mengapa — toko dan 


Jalan itu beraspal mulus, tetapi lalu lintas, termasuk taksi yang Ahmet Davutoglu dan Sekrotar tan, tak langsung ke terker 


ang dekat dengan per- WIB). Kota itu terlihat sepi se- — mas yang terlihat adalahjuru —— Di tempat itulah Kompas meng- 
n mulai terlihat beberapa bicara Hamas, Fawzi Barhoum, habiskan malam yang menge- 
yang hancur dan anggota parlemen Palestina, — rikan di Jalur Gaza. 

gempuran Israel, Mushir el-Misri, 


Lihat Video Terkait 


agak sempit dengan let ditumpangi Kompas. Jenderal Liga Arab Nabil Gaza City Sopir menjawab, ha- Taksi langsung mengantar Di sebuah restoran di depan 
Namun, perasaan saat itu su- — al-Arabi ke Gaza City saat itu. rus ke kamp pengungsi Maghazi — Kompas ke Rumah Sakit Shifa di RS Shifa, Kompas juga kebetulan "HTI Makassar Dukung 
dah pasrah karena telah men- Israel tentu menghentikan gem- — dulu karena harus menurunkan — pusat Ga permin- bertemu dengan dua warga Palestina" di) 
jadi keputusan untuk bertekad puran selama keberadaan Men- — penumpang yang tinggal di taan, Di depan rumah sakit ter- — Indonesia, Rochman dan Mu- vod.kompas.com/htima- 
masuk Jalur G akta- lu Turki dan Sekjen LigaArab — kamp pengungsi tersebut. lihat banyak orang dan aparat hammad Hussein, Mereka ber- kassardukungpalestina 


KOMPAS" 


LAMONGAN: 20” S4(5t0 MOJOKERTO, 
MANADO pk. PALU Boy 
Sia JAMBI ma Tenar BENGKULU! 


Merata 
seNmaat MATARAM: BN0E 5 
AA ALE Mesra an ana PEKANGARU: Sa 


an 26-28. Jsrta 10270 TELEPON SB 771/0/0. 


200 Ft BI ALAMI Suar EL BAGAN), 612 YAKASTA 12014 ALAMAT KAMAT, keras akta » PENERBIT 


Aa GA SEWA PENEROT SORAT KADAR De BL AAS3” PEREETAKAN 
"1 AGAN va Po he 
SI AGAN SIRULASI LANGGANAN 


1) TELEPON (LANGSUNG) 260 16114 PABX. 269 1734 DAN 289 1555 DESAWAT 123) 5/9 1258 FAK 240 1422 MANGA 
9 TELEPON (SELURUN BAGIAN ISIS) 56? 50) DAN 36? 9899 OMUNE: 1121 sonosi on 


ek Nosantar 


Wamena: » 
SNASAN DANA KEMAMUSIMAN KOMPAS: 20102 


1 Setiap arti atau tian yang dki ke Reda hengakrya RI dengan sos angan, makkmal 00 karakter, ditandatangani, an dai entitas (alas adi, canumtn nemartleen dan fkslmieh Untuk format ita iii ke alamat epnlPkamge.com aa enam. co Setia rtke/lisan et atau muter aga pun yang telah 
Simbat di tan "Kamoas” Giat lemomkaBulirapdian kembh dan fermat ta ova nondgayang Tlp merupakan Sg Ghar Keras" 


WARTAMAN HOMPAS" SEL DIBEYALI TANOA PENKENAL DAN TAK DIPERKENANYAN MENERIMA MEJANTA AM PUN DASI NARASIMBER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


16 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


SOSOK 


Mohamad Bijaksana Junerosano 


Mari Membawa Keranjang Sendiri 


“Ini yang saya cari,” kata 
Mohamad Bijaksana Junerosano 
(31). la membuka lipatan paket 
kecil seperti dompet yang 
melekat pada gantungan kunci 
dan dikaitkan di tasnya. Lipatan 
kecil dengan retsleting itu bagian 
dalamnya ternyata berlapis-lapis 
dan merupakan lipatan dari 
bentuk yang lebih besar. Itu 


Salah satu kegiatani 
ur foto wisuda m: 
“Ketika itu ban 


anete 


. mereka 
ket-paket, seperti 
nukur- 


ini berhasil, banyak calon wisu- 


sebuah tas. ng memesan foto kepada 
hingga tiga bul 
OLEH RINI KUSTIASIH , 
Sa bibit pahon sd 
tanya 
S adan set bang dn Diet plastik 
Aan dari 


bahan nilon 


kampus. Semua 
itu membuat ji 
yuwangi,” ujarnya ringan 

di ujung paling luas, 

timur Pulau Jawa itu sebagai tempat 
asaln 


no terletak di 


gantungan kunci 
sulah satu produk Greeri 
(GD, lembaga wi 


ion Tndo- 
saha di bi- 


ia gelisah pada kondisi lingkun 

Namun, alumnus jurusan Teknik 
Lingkungan, Institut Teknologi Ban- 
(TB), ini mengakui, sesunggguh - 


1 saya berge 
ngkungan sekaligus dapat 
bahkan merekrut 
uk terlibat dalam 


di bidang 
menghidupi sa 
banyak orang 


Pada 2006 
seangi 


Hijaukan Bangsa” (Kebunku) 


hh dasar di Bandung. Mt 


tupa seko 
reka memberi 


ng 


s dari sekt 
tuk program Kebunku, setiap dua 


itu kami jual dun hasilny 
dibelikan bibit pohon, Sekitar 


Pada 2008 GI im 
sampah plastik, y 
plastik yang biasa dipakai be 


narnya terbiasa 
ang belanja send 


mengajak tem- 


MOHAMAD BIJAKSANA 


(dolan) 
'& Penghargaan, antara lain: 
- Bayer Young Environmental 
Envoy, 2006. 
- Young Changemakers Ashoka, 
2007 
- Wirausaha Muda Mandiri dari 
Bank Mandiri, 2011 
-Insokator Muda Peduli Lingkung- 
an dalam Dies Emas Teknik Lin 
kungan ITB, 2012 


ngan mendatangi beb 


penyuluhan tet 


cami tanam," ka- 


akukan riset 
' 


npah plastik pun menumpuk. 


nasampah plastik baru terurai setelah 
ratusan tahun. 


Rp 4 juta dan diikutkan dalam pa- jum 
meran di Jakart 1 


nan pun datang dari hotel dun 


u ritel perbela 
in tas 


n dalam kampa- N ha 
nye dun kegiatan "Kertas Bekusku ..JUNEROSANO Kemitraan Bi itu didukung sejumk 

ir (PKBL) Bank Mand mengemasnya dalam berbagai kegi- 

ng terlibat dan Sano mc Sa Oa it promosikan tas ye, semisal Balad Kuring 

“ Pendidikan: Jurusan Teknik Ling: BaGocs, en Sampah 


Ikungan ITB, 2000-2006 Ta mencari penjahit yang bisa mem- ih Tangga (Masuk RT) di 
& Istri: Yasmin Kartiasari (29) produksi tas lipat itu dalam jumlah ndung: serta Clean Up 
“ Anak: Mohatri Kiran Mohamad banyak. GI mendapatkan modal awal bekerj a dengan se- 


Ih kota, seperti a, Bogor, 


0 hanya membuat 80 


agai social 


lewat pendekatan kewi 
. Pada 2010 dan 2011 ia ter- 
pilih menjadi fasilitator Social and 
Community Entrepreneurship yang 
digalang British Council 
Lepas dari 
kan pada get 


n untuk suvenir. Tahun 


bekerja suma dengar 


jahit yang 
GI Ci 


konsumen. 
jualan tas itu 
ingkung- 


u kepa 
in uang dari pei 
Ikan untuk kegiat 


orang Indor 
nemb: 


Hasil risetnya juga menunjukka 
hilangnya kebiasaan orang met 
jang sendiri dipicu oleh ket 


membaw 
uya, 
Faktor praktis dan 
njadi hal y 
dalam konsep diet kantong plastik, 
enggandeng Filha 
desainer produk lulusu 
untuk merumuskan produ 
at tersebut. 
hirlah tas lipat dari bah: 
nilon tersebut. "Bahannya ram 
Tingkur ini bisa dipakai be 
yo. 
menjadi gan 
kunci kecil yang tak merepotk: 
dibawa karena selalu melekat padu 
kunci. Tas itu juga mudah dib: 


kg. Untuk jenis tertentu 
berupa ransel,” Harganya — Rp 


Standard & 


Chartered 


Kartu Kredit Here forgood 


kartu dibawa 

ke Singapura 
tas, baju dan 
sepatu baru 


1 


hari liburan gratis 
di Singapura 
bersama pasangan 


Senangnya bisa belanja sepuasnya 
dan dapat hadiah liburan mewah 


/Anda sering jalan-jalan dan berbelanja di Singapura? 
Untuk Anda yang meraih nilai total pembelanjaan tortinggi dengan 
kartu kredit Standard Chartered, Anda akan memenangkan hadiah 
perjalanan mewah dari YourSingaporo. 


Stan 


» 2 Tikot pesawat kolas bisnis (PP) 
'& Menginap 3 har 2 malam di hotel berbintang 5 
'« Makan malam di restoran berkelas 

» 2 Tikot acara oksidust dari program YSLIVo 

'« Limousine airport transters 


(CI Standard Chartered Indonesia 


(3 (021) 57 9999 88 atau 68000 dari ponsel 
@istandardchartered.co.id 


4929 2 


Perioda promo : 19 Novembor 2012 - 1 Januari 2013. Promo Ini dak barlaku untuk tranaaksi onina. 
Syarat dan Katotuan Isinya berlaku. 


CIPUTRA 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS 


Dengan bangga mengundang para CEO Emiten yang 
tergabung dalam Indeks KOMPAS100 pada seminar bertemakan: 


“CEO BICARA, KABINET MENDENGAR : 
TUMBUH LEBIH TINGGI ATAU STAGNAN” 


RABU, 28 NOVEMBER 2012 
(CENDRAWASIH' ROOM, JAKARTA CONVENTION CENTER 


meniti mandiri 


SOSOK KOMPAS 


Muda, Sukses dan Mandiri 
Di usia 25 tahun, omset bisni 
mereka ratusan juta rupiah! 


MYT 2012 


| ikuti kompetisi WMM & 


Saksikan setiap Kamis pukul 21.20 WI di KOMPASTV 
Ayo kun jejak suksas merekat 


ara pendataan dan Info selengkapnya tentang Wwausaha Muda Mandi 
“dan Mandiri Young Technopteneur hat di www-bankmandin.co.id 
Ink mandi c.pibi dan follow twitter @wrausahamandiri. 


BOEDIONO 
Wakil Presiden Republik Indonesia 
Pembicara: 
HATTA RAJASA CIPUTRA 
Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Komisaris Utama Ciputra Property 
'AGUS DW. MARTOWARDOJO ZULKIFLI ZAINI 
Menteri Kenangan Republik Indonesia Direktur Utama Bank Mandiri 
DARMIN NASUTION ALWINSYAH LUBIS 
Gubernur Bank Indonesia Direktur Utama Aneka Tambang 
MUHAMMAD CHATIB BASRI 
“Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Didukung oleh: 


EKONOMI 


KOMPAS KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


& Apple New iPad 64 GB 


Disana "iPhone 45 
hadiahnya: — "Samsung Galaxy Note 10,1 


# CYRUS TV PAD Wifi 


Hubungi (Jess atau Mi wwwimatiarabant.co.id 


Nusantara: 
Deklarasi untuk Damai uan 


eraneka persoalan tenaga kerja Indonesia, khususnya 


tunya soal ja 


PEKERJA MIGRAN 
, Di tengah upaya pemerintah 
iklan diskon jasa TKI di Malaysia. 


Mimpi Gaji Tinggi 
P 
in penghasilan bagi TKI bekerja di sektor informal 
Na da tt 125 TRI yang 


harus terus jadi perhatian. $ 
terdata sepanjang Januari-Mei 2012, sekitar GO persen bekerja 
di sektor informal, Sebanyak 50062 orang jadi peke 
tangga (PRT) terutama di Malaysia, Singapura, dun Hongkong. 
Mereka rentan pulang tanpa membawa gaji memadai, 

Gaji PRT di tiap negara berbeda-beda, Sesuai den 
nota kesepahaman (MOU) Pemerintah Indonesia-Malaysi: 
1, gaji TKI yang bekerja sebagai PRT di Mala 
al 800 ringgit atau Rp 18 juta. Sementara gaji PRT di 
Singapura dan Hongkong. yang sudah diatur oleh keputusan 
menteri tenaga kerja dan grasi tahun 2012, masing-ma- 
sing 500 dollar Singapura (sekitar Rp 80 juta) dan 3920 doll 
Hongkong Gekitar Rp 46 juta) 

Untuk ukuran Indonesia, angka-angka ini mungkin cukup 
besar, Namun, di balik gaji jutaan rupiah itu, ada juga kewajib- 
yang harus dipenuhi TKI, Untuk ke Singapura, TKI harus 
menanggung cost structure atau biaya perekrutan sampai pem- 
berangkatan. Nilainya, untuk TKI dari Pulau Jawa ke 
ra, adalah Rp 120 juta. Untuk ke Hongkong 


sing Rp 123 
juta, Jika dihitung saat akun 
bekerja, TKT harus memenuhi 
kewajiban setara 8-4 bulan gaji 


yang akan mereka terima. 
Jumlah ini bi 


bis 
at agen iku 
mempermainkan biaya. K: 
sus itu kerap terjadi 
Untuk bisa bekerja di 
tidak sedikit TKI yang me 


mahal Rp 10 juta dari 
Aturan Direktur Jenderal Pembinaan 
Penempatan Tenaga Kerja Nomor 
KEP:I86/PPTK/VII/2008. 

Hal serupa terjadi pada TKI yang 
akan bekerja di Malaysia, Sebagian du- 
F4 mereka harus menanggung biaya 
penempatan 3.60 rin 
Mp 12,8 juta), melu 


nempatan dan Perlindungan 
809 kasus TKI yan 


sebelun 
kasus 
Risiko 


lah dengan gaji tidak dibayarkan. 
i TKI PRT tentu berkurang jika mereka 
Persoalannya, pemerintah belum bis 
kerja yang memadai. Gaji yang diteri 
mbang di luar negeri. 
Februari 2012 masih ada 79 juta 
Sekitar 3, juta di antaranya tamatan 
SD hingga SMP. Dari sisi gaji, PRT di kota besar seperti Jakarta 
atau rata-rata menerima Rp 600000 hingga Rp 1 juta 
per bulan, Dari akertrans pada Februari 2012, 
ratasrata peke ID meneri Rp 778000 per 
bu mendidik ta beryaji Rp 


penganggur di Indonesi 


Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG Minyak Emas Kurs Rupiah 
our AS pe baal Kol ASper tray ooe per Colar AS 

as 24000 100 2000 220 
40 22000 252436 90 120 da0 

Z2— — —. —. 
120 Asman | 200 0 812 | 10 1707 | 200... 
100 18000 100 100 920 9643 

Boy ya au BK» 2 an Bowo oa 5 Ky pa B8» 9 a 


Sumber StockWat, Boombss: B1 


Pertamina Keberatan 


Fokus Menjadi Perusahaan Regional Tahun 2014 


JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) 
keberatan jika fungsi sebagai regulator 
pengendali kegiatan hulu minyak dan gas bumi 
dikembalikan ke perseroan itu, Alasannya, PT 

Pertamina sedang fokus mengembangkan diri gional 


Ka daa iduk betul kalau Pertan 
sebagai entitas bisnis, feat ap Mg dika 


program kerja yang harus di- pada peningkatan produksi dan unsur pimpinai 

jalankan Pertamina sebagai operasional. Karena itu, semua ta 

BUMN bidang migas. karyawan Pertamina dilarang  dakan setelah BP Mi 
Dahlan menambahkan, Pert di media sosial ter- — kan dan bagaimana 

mina berambisi jadi perusahaan ceputusan MK yang ESDM serta — Kementerian 

n BP Migas, BUMN mengelola sektor migas 

ang diemban Pertami- untuk kemakmuran rakyat, 


Sementara Pelaksana 
ha Hulu Migas yang 
menggantikan tugis BP 
ingin men- dituntut efisien dan 
asional yang pro-asing. 

Di tempat terpis 
tua DPD Laode Ida mc 
ang jadi regulator dan te dengan adanya keputusan MK, 
na oleh fasilitas dan monopoli," — jakan selama transformasi ini la- desain besar migas ke depan hu- 

lu dikembal Ii rus dievaluasi dan dikaji ulang. 
si kata Karen menanggapi Apalagi suat ini RUU Migas juga 
Milik Negara (BUMN) Di dang-Undang Nomor 22 Tahun n Susilo bahwa fungsi eks BP Migas sc- — sudah disiapkan. "Ini adalah ru- 
Iskan, 2001 tenta Sebelum ada — Bambang Yudhoyono, Pertamina — baiknya dialihkan ke Pertamina. ng terbuka untuk i. Ke 

Dahlan menegaskan, pihaknya — keputusan baru mengenai model — dituntut untuk tumbuh se menambahkan, pi- putusan MK harus menjadi dasar 
telah membahas putusan Mah- institusi pengganti BP Migas pi-  orgunikdan non-organik,Iniber- haknya mengumpulkan seluruh mempersiapkan konsep yang le- 
kumah Konstitusi (MK) yang haknya akan lebih fokus pada arti perseroan itu harus fokus jajaran direksi Pertamina dan — bih baik," katanya, (EVY/DOB) 


kan hal itu, Rabu (21/11) 
menterian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM), Jakarta 
tertutup direl 
Pertamina dan “ani 


Migas) dengan jajaran direksi 
Pertamina, Ditegaskan, Per 

na tidak 
soal pembubaran BP Migas, 
Kementerian BUMN menuni 


INDUSTRI KREATIF 


Sumber Day 


JAKARTA, KOMPAS — Ku- 
n kualitas sumber daya PN 
menjadi kendala utama 
pengembangan industri kreatif, 
tersebut harus met 
perhatian bersama 


Manusia Jadi Kendala 


ngguh-sungguh, 
sistematis, dan terkoordinasi, 
Usia pengembangan e 

kreatif di Indonesia masih » 
heran Jika masih ba- 
dala, Potensi ini harus 
yakini bersami 


bangan ekonomi kreatif ke de- 
pan,” paparn 

Menurut dia, sebagian besar 
sumber. daya manusia (SDM) 
if belajar sec 


belum cukup merat 
SDM, kendala lai 

lu disikapi adalah pe 
atas hak kekayaan intel 
rang, infrastruktur teknologi in- 
formasi belum kompetitif, serta” Beraneka produk 
dukungan pembiay Produk yang dipamerkan antara lain keraji 
nim, hingga 25 November. 


bu BAN), 
nimasi, iklan, penerbitan, desain, arsitek, film, dan fotografi, Pameran berlangsung 


Justri kreatif dipamerkan pada Pel 
in, musik, 


tertinggi di sub- 
un sebesar 142 per- 


tografi terhadap produk domes- Kementerian Perdagangan Par- 
nturi menyata- 
tuk mendukung ekspor 
fashion, pihaknya menye 
kegiatan adaptasi 
produk di sejumlah sentra in- 
(ustri batik. (ENY/ATO) 


hotel dan restoran, serta jasa. pertumbu 
Sektor ekonomi kreatif menye- 


10 sektor cko- 
um hal penye- 
enaga kerja setelah sektor 
pertanian, peternakan, kehut: 
an dan perikanan, perdagangan, 


juga menyoroti marak- 


Kepala Balai Besar Pendidikan 
an Pelatihan Ekspor Indonesia 


subsektor film, video, dan fo- 


kuliner, dan kerajinan dengan 


KPR CIMB NIAGA 


ima lima tahun. 


Miliki run nan sekara ringan & p 


kami atau kunjungi cabang CIMB Niaga terdekat dan 


ihan mewujudkan rumah idaman. 


LAI CIMB Ii 


om | Phone Banking 14041 


www.cimbn 


Syarat dan h 


ASEAN FOR YOU sj CIMBNIAGA 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


18 KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


EKONOMI 


HARI PERIKANAN 
Perampasan 
Laut 

Ancam Hak 
Pangan 


Perancis Tolak Naikkan Bea Masuk CPO 
Pemerintah Perancis menolak propossl diajukan para aktivis 
yang meminta kenaikan bea masuk minyak kelapa 
sia menyambut 
erkomitmen untuk mi 
produk tu- 
Krisnamurthi, di 
Jakarta, Rabu (2I/N), mengatakan, usulan dari pa 
tersebut telah resmi ditolak oleh parlemen Perancis. "Tentun 
ut. Hal serupa sel 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
rampasan n segala ben- 
h mengancam pemenuh- 
k rakyat atas pangan, Pe- 
merintah dituntut memben: 
pengelolaan peril 
nguatan nelayan gur 


nya per 
muncul usula 
bangan faktor kese 
nya, Menurut Bayu, meski keputusan Perancis melegakan, itu 
bukan berarti kampanye hit: p CPO berakhir. Tidak 
mempan de kesehatan, digunakanlah isu lingkungan. 


Pialang Properti Lokal Belum Terlindungi 


terhadap pit 


usaha pe 
mikian 


ian, 


ang properti lokal masih rendah di 
transaksi penjualan di sektor pro- 
perti Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesi 
Darmadi Darr arta, Rabu (N/A, menge 
dipersulit dalam menguru 
Ik lingkungan 


amdal) untuk memperoleh surat izin usaha peru 
ra perdagangan properti (SIUP4), Ketentuan amdal mc 
vulitkan kare ak kar ng properti yang berlokasi 
'emperoleh SIUP4, para pialang resmi yang 

mbayar pajak tiduk memperoleh manfaat perlindi 


investasi di sek- 
n serta kelautan 


ek berunjuk rasa di Buni 
omor 24 Tah 


(211). Mereka menuntut pemerintah mencabut 
Penyet osial (BPJS) dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial | tor perikan 
buruh menyetor binya sebesar Rp 22.500 per kepala. puh. 

Sekretaris Jendi 
Rakyat untuk Kea 


Koalisi 


#6 (ANTARA/I. 
poran dan rekomendasi 

or Khusus Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak 


mem | Upah Baru di 18 Provinsi :::: 


Industri Padat Karya Sangat Tertekan 2012 men 


rampasan 
langsung meru 


aa Tana 28. | JAKARTA, KOMPAS — Tenggat penetapan upah kan UMP Ketiga gubernur hanya — kan kebijakan propokerjaan yang | serius terhadap pemenuhan hak 
Ya peang 10 bangka sn HI SIR . mengesahka menjadi slogan Presiden Susilo 

ng ma TT sar | minimum provinsi kian dekat, Sampai Rabu (21/11), He perdrriereiima 

101 tra 22161 anton » | baru 18 provinsi yang menetapkan upah minimum "Ora yang menganggur dan 

1 aa Sea tg maa wu inai Pitu OS Para mbl air nganggur masih ba- 

101 Demen M0 Na matan wu» | provinsi tahun 2013. Para gubernur, bupati, dan wali Gubernur Jawa Timur Ga yang memikirkan PBB merekomendasikan 


Nun tan M1 Lap Stand tau » we | kota harus segera menetapkan UMP untuk Soekarwo ber mereka? Kenaikan upah mini- setiap negara untuk 


110 nivar 17) 1s Sngpaa nu 13 upah minimum mum drastis i dan mengu 
Mapan ATT TEA Ha | mencegah gejolak baru, ten/kota “pada Sabtu. CMD, dstri padat k pemberi 

AS A3 T angkah ini setelah So Kalangan buruh menganggap | bobot besar 

3 Ea Menteri Te ja dan nur harus m kenaikan UMP yang signi Kedua, setiap negara 
Pan bsk sejauh (Menakertra 013 sebagai awal kebijak- | menghentil 

aan nya mata man Iskandar mengatakan hterakan, Pre- 


di Jakarta 


Rabu (21/1, juga barus 
pkan upah minimum se 


40 hari sebelum di- 


ja Indonesia S: mengata- 
mereka menargetkan UMP | sumber daya perika 
pekerj yang belum se- | kan. Ket kerja sama baik 
tahun bekerja di kawasan sentra | pemerint a dalam 
ri mencapai Rp 5 juta per in diopti 
dalam tiga tahun, mal 
“Industri padat karya bisa pin- | Sementara it 
dah misalnya ke Sukabumi GJawa | satuan 
Barat), Sei Kendal 
Ki 


ah 


PENERBANGAN 
2013 tertinggi di DKI Jakai 


hi 
Kebutuhan ”Aerospace | Ani aa 
"k” San gat Mendesak memberi pe (98 persen), Tingkat kenaikan 


Presidium Ke- 
onal Tn- 
ah Sumatera Taj- 
menambahkan 


UMP terendah di Sulawesi 
kami akan kirim Tenggara (009 persen), 


a diperluk: 


pendamping dari kementeri bernur Jawa Teng industri pusat dan 
, KOMPAS — Pers buat Indonesia kehilangan ko- d-prov Waluyo, Gubernur D: rus sungguh-sun 
industri penerbangan sempatan suit ASEAN Single | lum menetapkan UMP mewa Yogyakarta Sul melestarikan sumber da 


di Indonesia yang pesat mcr 
pan infrastruktur 


Aviation Market mulai diberta- | Muhaimin, mengku Buwono X, dan Guber- 
tahun 2015 men- | Berdasarkan Keputusan Me- Barat Ahmad Het 
Bambang, #akertrans No 226/2000, guber- — wan memutus 
kondisi geografis In- 

yang terdiri dari bany 
deruspace park 


dengan 
tu kelom- 


puk di kota yang sudah lengkap | ikunan nasional demi kesejah- 
infeastrukturnya,” kata Tabul teraan pelaku perikanan tradi- 
(OLAM/ILO/RAZAWSD | sional, (KT) 


INDUSTRI PENERBANGAN 
aa Mar Dm How to Create A Monthly Income of 


Maa badan die | Garuda Dapat Kredit 120 Jut: AS U S$ 1 5, 440, 5 5 


dan, tengah di Cengkareng, dan 
ni aerospace park. timur di Mukassar 
: waktu dua tahun, "T 
program pengem 
With Only 30 Minutes A Day 
And She Can Show You How! 


itu pekerja Ketua TAMSA Rich: 
KK made 4 trades tom Aug 3,and am akeady out 


Asia seperti 
ingapura, Th 
sudah mu 


JAKARTA, KOMPAS — N 
terbangan PT Garuda 
Tbk ment 


Indonesia baru sebesar 30-40 
dari total pekerjaan, Aki- 
lebih banyak perawatan 
wat dilakukan di luar » 


n derospace park akan menel 
i an karena. tid 


dukung peningka 
tanya. 

ruda berencana menda- 
tangkan 24 pesawat baru pad 


juta doll: 
triliun, Pi 


koordin 
en, dan rekening bank. 


"Kondisi sepert abu 2013, terdiri dari 4 Bocing  ICBC Indonesia sebagai agen se- 
Indonesia akan tertinggal 777-300ER, 3 Airbus A390, 10  kuritas bersama dengan Bank P on Aug 8.Gladtosay that lam 4outof and the 
nya menjadi penonton. P Bocing 787-800NG, dan 7 Bom-  nin, ICBC Indon Gult, fee pak for the course Icalroady mada back In 
kebutuhan untuk perawatan p bardier CRIIOOO NextGen, pura, Nenek tesdingf Moweka Cws Manager 


Ketujuh perbani 
adalah Citi, PT Bank 


sawat sangat tinggi mengingat asing 
setiap tahun pesawat di Persoalan lain yang dih: 


aga mer rean "Development as inai 
Kredit ai Make 00 Si yon iven 
dard Chartered Bank so- | Imandiniem —GUpe Loka Stnopis 
emandated tead rrunger | “Ran NoNos To ad Repo wd New PIPA 


Indonesia meningkat 15 persen” perusahaan perawatan pesawat | PT Bank ICRC Indones mbaga-lombaga ko 
ujar Wakil Menteri Perhubungan adalah masih sedikitnya per- | Gulf Bank PJSC cabang Singa- ional ini meru Dean Hood ade PAP» 
Bambang Susantono s orea Developn per- atuk transaksi. | pagar Inat Mike Money When Down Ortiven 
buka sen Indo- Standard Chartered Bai ing terus bertumbuh. "aan SL Toh DANA Yaa 

ne: lenance Bank of China Limited Of Corporate and In- 


FREE BOOKI petani 
2g Sa NI SA 


Shop Asst Direktur Uta vestment Banking Citi Indonesi Ana nan Se 
nemiliki lisensi itu. Akibatnya, Kurnady Lie mengatakan buhw: RESERVENOW, 3 
iliki lisensi itu. Akibat un: meng: bahu Pan ANA 


paksa ke luar 
RN) 


sebelumnya Garuda hanya ber- 
jam 75 juta dollar AS, 


Jika uerospace park tidak d 
angun segera, hal itu 


pemilik pesawat t 
ntuk perawa 


1.Cal: 2567 5922 Wesih Mentor 
.SMS.0B1G 10 7878 ae Ce 


niat m 


50-- Bridal & Photos 
300-- Wedding Vendors 
& Traditional Wedding Vendors 


edding » 
ebration 


Orgoniretar somerestr 


estival 3 | Uang Weddingku FOREVER k 
2012 GC 


I 

! 

| 

| 

i 

| 
d 23-25 NOVEMBER 2012 


"& 0 JAKARTA CONVENTION CENTER 
8 GRAHA MANGGALA SILIWANGI BANDUNG, 


mu 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 201 


19 


EKONOMI 


PERTANIAN Bersaing 


Selandia 
Baru 
Perkuat 
Kerja Sama | 


JAKARTA, KOMP, 
merintah Selandi 
memperkuat kerja sam 
imi dengan Indone 
di sektor pertanian. Neg: 
an membantu 
na Indonesia agar tet 
dari sejuml: 

Menteri Industri Primer Se- 
landia Baru yang mengurusi per- 
tanian, ke biologi, ket 
n, dan perik: 


S — Pe 
aru terus 
ekono- 


Pencari kerja » 
penting bagi diselenggarakan D 


Untuk itu, pihakny. 


waT 


Mendapatkan Pekerjaan 


ormulir sebelum 
u Kerja dan Tr 
h, Rabu (21/1D, Ket 


ngisi 
Dinas 


smigrasi Provinsi 
ta persaingan kerja rm 
n yang ditawarka 


luwa Tengah di 


perusahai 


rhutani, Kota 
berjuang 


ubuat merek: 


untuk produksi susu ser 
duk asal susu, 

Di samping itu, Selandia Baru 
juga akan membantu peningkat 
an kemampuan stok genetis sa 
terkait dengan upaya untuk m 
ning perbenihan sapi ma: 
sional 


SINGAPURA, 


n bekerja | 
Indonesia untuk 
ingkatkan sistem karantina | 
gar Indonesia tetap bebas be 


kit hewan seperti | 


China, d 


kebutuhan 
ransaksi pe 
in luas se 


si nuhi ambisi seb: 
ia Baru dan Australia | depan dalam 
selama ini dikenal sebagai dua | nagementdi kawa 


negara yang masih bebas be 
how 

produk hewan dan 

dari kedua negara tersebut ba- 

nyak diakui di pasar dunia. 


un 2015, 
aksi perb: 
perusahaan atau 
Talui cash manage 
diperkuat 1m 


ing Berhad atau 


PERBANKAN 


Maybank Perluas Layanan Transaks 


KOMPAS Dewi Indriastuti, 


Managing 
anking 


Transaction 
k John Wong da 
Wholesale Banking Ma- 

Singapura Lee Hong Khim 

dir, Rene 


Maybe 
Globul 


dan Hongkong 
Ik mengaki 
nasabah terha- 
rbankan ya 
kaligus meme- 
gai bank ter 
aman cash ma: 
san regional pa- 


juga 


bagi 
dapat ber- 


internet banking 
korporasi, Perusahai 


transaksi secara online sesuai de 
ankan nasabah la ng diberikan 
korporasi me di MeKinsey menye- 


ment diperluas 
lui Regional 


nsaksi perbarik- 
capai 16: 


pasar ti 
an di Asia me 


Mengomentari perda | Management System dollar AS setahun pada 2014, 
kedua negara, Carter men (RCMS), Dengan perluasan ini, Farid memaparkan, sistem ini 
kan, saat ini masih terjadi ke- | layanan cash management oleh disiapkan selama 9 bulan dengan 


timpanyan. Ekspor Indonesia ke k di ASEAN, China, dan inve AS. Di: 
Sela | ong menjadi saling terhu- — hurapi 2 tahun 
dollar S akan titik impas 

impor Indonesia dari negara itu an RCMSini, kami yakin 1 1 cash management 


hany juta dollar Selandia 
Baru, Mayoritas produk Selandia 
Baru yang masuk ke Indone: 
ing dan produk as 
daging. Sebaliknya ekspor Indo: 
In teh, kopi, di 


transaksi perba 
meningkat,” kat 
8, Deputy Presi 
Slobal Banking N 
jumpa pers pelun 
Rabu 


pupuk, (MAR) 


Tn 


maag 


can kami kan 
Abdul Farid Ali- 
ident & He 
Maybank, d 


bersama layanan #runsactional 
nyumbang pen- 
Ik Dengan 


banking 
1 dapatan bagi Mayb: 
demikian, peniny 


uran RCMS di cush management akan menyo 
C2MMM), seperti kong target Maybank untuk me- 
ran Kompas — mumbuhkan laba sebelum pajak 


Bijak Kelola Keuangan 
untuk Raih Impian 


tiap orang memiliki mimpi dan selalu 

berusaha untuk mewujudkannya. Caranya? 

Salah satunya adalah dengan melakukan 
perencanaan yang harus dikelola dengan baik. 
Menyiapkan kebutuhan finansial sejak dini 
membuat arah perencanaan lebih pasti, Lalu 
bagaimana mengelola keuangan agar rencana 
tersebut bisa menjadi kenyataan? Berikut ini 
adalah cara mengelolanya. 


Menabung di awal, bukan di akhir 

mera “simpan uang Anda — setelah 
gajian. Menyisihkan sebagian uang di awal 
akan membantu mengurangi keinginan 
membelanjakannya. Besarnyauangyangditabung 
minimal 10 persen dari penghasilan. Walaupun 
uang yang ditabung hanya sedikit, tidak menjadi 
masalah jika dilakukan secara konsisten setiap 
bulannya. 


Mencatat penggunaan uang 

Mencatat penggunaan anggaran penghasilan 
akan membantu memantau, mengendalikan, 
dan mengurangi pengeluaran. Jangan biarkan 
pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. 
Bedakan kebutuhan dan keinginan. Saat 
melakukan pembelanjaan, sebaiknya Anda 
prioritaskan barang-barang yang benar-benar 
dibutuhkan, 


Investasi 

Memilihinvestasiyangtepatdapatmenambah 
pundi-pundi tabungan Anda. Sebelum memulai 
investasi, pelajari dulu tentang investasi tersebut 


agar lebih paham. Sebaiknya Anda pilih investasi 
yang aman dengan hasil yang rasional dan tidak 
berlebihan. Investasikan sebagian keuangan 
Anda kepada jenis investasi yang dimengerti. 


Gunakan tabungan perencanaan 

Gunakan fasilitas tabungan perencanaan 
agar perencanaan lebih pasti dan terarah, Hal ini 
karena Anda dapat menabung secara konsisten 
melalui sistem autodebet yang disediakan oleh 
perbankan. 

Untuk membantu Anda mengelola keuangan 
secara bijak dan terarah, BNI Syariah (BNIS) siap 
memfasilitasi kebutuhan perencanaan investasi 
“an keuangan melalui beragam produk investasi. 
Salah satu produk BNIS dengan beragam 
keunggulan adalah Tabungan iB Hasanah. 
Tabungan ini merupakan tabungan yang dikelola 
berdasarkan prinsip syariah. Dilengkapi dengan 
buku tabungan, kartu ATM BNIS, serta fasilitas 
@banking seperti internet banking dan. SMS 
banking, BNIS juga memiliki produk Tabungan iB 
Tapenas Hasanah, tabungan perencanaan masa 
depan yang dikelola secara syariah dengan sistem 
setoran bulanan melalui sistem autodebet. 

Selain menabung, Anda dapat memperoleh 
kesempatan memiliki satu unit mobil Honda 
Freed, 3 unit mobil Toyota Avanza, 10 unit paket 
umrah, 50unitsepedamotor HondaSpacy,dan 50 
Unit TV LCD 32 inci Panasonic melalui program 
Cahaya Rezeki Hasanah dari BNI Syariah. 
Program ini berlangsung dari bulan November 
2012 sampai dengan Mei 2013. ("/VTO) 


Honda Spacy 


Pam Fi 


Pena an Aa 


Lee Hong Khim mer 
kan, Maybank di Siri 


h. Dengan peningkatan 
kupasitas cash — management, 
n optimistis pendapatan dari 
runagement ak: buh 
a 20 persen per tahun 
ang. Per- 

"juga akan terjadi pada 
ng diper- 

persen per 


selama 9 tahun mei 
tumbuh 


jumlah masabah 
ningkat 25 perse 


beroperasi di 
juga melayani cash 

Meski demikian, 
ebutkan, Maybank si 


eroperasi di Indor 
mberikan 

Saat ini, Maybi 
00 perusahaar 
bah cash management melalui 
Ban nasional Indonesi 
1 Maybank menguasa 
n saham BII, yang 
76 kantor di Indo- 


0729 p 
memiliki 
nesia, 


Barang Impor 
Akan Diperketat 


521 Kasus Pelanggaran Barang Tak Layak Edar 


JAKARTA, KOMPAS 


memperketat pengawasan produk impor yang 


beredar di Indone: 
ba 


waktu dekat, produk impor berupa telepon selule 
n komputer tablet diatur secara khusus 


laptop, da 


2012 terea 
an barang tak | 
kitar 66 persen di antaran 
rupa produk impor, 
Sebagian besar produkny: 
4 persen, berupa ele 
tronik dan alat listrik serta 234 
nga 


asal impor sebaga" 

dari China," paparnya, 
Dia mengatakan, pertumbuh- 

an pasar di Indonesia yang cukup 


pesat bel 
permintaan produk ter 
“Di tengah kondisi itu ada pro- 
dusen yang coba-coba menawa 
n produk seadanya tanpa 
odahkan ketentuan ya 


ada. Dari total kasus yang ada, 


Kementei 


wajib tambahan y: 
usulkan,” papar 


akan kami 
Beberupa je- 


Perdagangan 


nis barang yang seharusnya di- 
karena 66 persen pelanggaran kenai SNI wajib adalah peralatan 
hpraduk impor. Dalam — Fstik bahan bangunan, alat 

P P 6 rumah tanggi, dan peralatan 


elektronik, 
Dalam waktu dekat, Kemen- 
terian Perdagangan juga meng: 
elontorkan aturan impor khu: 
sus untuk telepon seluler, laptop, 
dan komputer tablet. 
At 1 menyangkut ke 
" tentuan label, petunjuk peng: 
ringproduk-pro-  gunaan, kartu garansi, dan ke- 
ang tidak bermutu, — wajiban memenuhi aturan teknis 
tutur Bayu, ketentuan Standar — kementerian teknis terkait. Tu- 
Nasional Indonesia (SNI) wajib ngi kon- 
diperluas, Dari sekitar 30000 impor 
produk, baru 7618 produk yang 
mengantongi SNI, yang 90 di 
berupa SNI wajib, Dari 
ik 6.300 di 


ak 18 kasus di antaranya 
masuk proses hukum. 
besar pelanygga 


Untuk 
duk impor 


antaranya sudah kedaluwarsa Direktur Jenderal Perdagang: 
dan perlu ditinjau ulang, an Iaar Negeri Kementerian 
SNI perlu ditinjau ulang se- Perdagangan” Deddy Saleh 

a tahun, Kami meng- mengatakan, untuk produl 


lepon seluler, setiap 
pornya sekitar 40 ju 
perkirakan yang m 


ur penerapan SNI wa- 
jib diperluas, khususnya me- 
ut produk-produk yang 


n 
unit. "Di- 
uk secar: 
pai dua kali lipatny: 
ekitar 80 juta un 

ENY) 


dan berdampak serius bagi ling: 
kungan, Ada sekitar 100-150 SNI 


PRODUK KONSUMEN 


Ekspekt 


JAKARTA, KOMP, 
tangan produk konsum 
semakin besar pada 201 
karena ekspektasi pasi 
berubah setiap saat. Untuk itu, 
produsen produk konsumen hi 


dapatki 
terus-menerus dari konsun 
Menurut Iwan Murty, M: 
ing Direct 
sebuah lembaga riset, tren pasar 
saat krisis dengan tren pasar saat 
ini jauh berbeda, kris 
pasar merek-merek 
4 murah, k 
bahkan berhenti 4 


Ipsos Indonesia, 


'asar Selalu Berubah 


tan wanita,” tutur Iwan, 
Sancoyo Antariksa, External 
Relations Director dan Sek 
Perusahaan PT Unilever Indo: 
nesia Tbk, mengakui bahwa Uni 
sebugai salah satu produsen 


produk tertentu," kata Iwan ki 
Murty, di Jakarta, Rabu (21/17. 
Kini, ketika ekonomi tumbuh, 
pasar merek-merek yang murah 
justru turun karena pasar beralih 
ke produk yang lebih mahal. "Da- 
ya beli masyarakat 


triliun tahun 2011. Pad 
wulan TII-2012, omzet Rp 203 
triliun, tumbuh 174 persen dari 
sebelumnya, Laba bersih 
njadi Rp 36 

jadi 


n terhadap pei 
sehatan dan pembangun: 
perubahan perilaku kon 
kat yang Ie 


DAPATKAN HADIAH LANGSUNG 
VOUCHER BELANJA. RP. 250.000,- 


021- 5789 8188 


MO KHUSU: 


ENIN 


N KETENTUAN BERLAKU 
BER 


BAGI NASABAH, 


E PROMO : SEP 


JUMAT PK 


08.01 00 wiBI 


DESEMBER 2012 


mm 


Stang ha BM St BN bla rig Tuli Avristian 
Babad enrunUra aya 8 BAK an 

era reka 

Inka bryan rtng Ker Ceng BA Bela wan ras 
karena ber 


Io SBN 6 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


20 EKONOMI KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
200 kkt 15004 ebay a00 sx TA Pe ps0 —A———rtet | 1in0 dasi 
2m ee wan sekte | ma Jas rs us 
2000 LI Laonoo Lssnoo PN mm neo mol | 
Sup» am BD 2 au 5 yo an BN» 2 au 5D am 5 ya am 
CommonwealthBak ku 
Indikator Perdagangan AKSI KORPORASI 
di Bursa Efek Indonesia PT Timah 
DATA RABU, 21 NOVEMBER 2012 Menjajaki 
Gi : 
Tambang di 
K 2 IOO | Myanmar 
JAKARTA, KOMPAS — Badan 
bei 
-. ttm Pn IA Na w - di bidang Par ad timah, 
MORO hara norgy Yon 1 190 4m0 LMO -10 Insi7opo 48) PT Timah Tbk, tengah menj 
ea keglatan ekrplorasi pertama 


an tin 
vestasi yang dibutuhkan untuk 
merealisasikan hal itu senilai Rp 
18 juta dollar AS. 
ami 

isno mengungi 
perseroan tengah. meny 
dol ngurus per- 
n di dalam negeri ataupun 
dengan Pemeri 
“Itin prinsip dengan pil 
Myanmar sudah ada. Pertam: 
kami punya strategi itu menyiap- 
kan dokumen-dokumen terma- 
suk kontrak. Eksploitasi ditar- 
getkan mulai tahun depan dan 
Kabupat produksi mulai 2014," kata Su 
bagi Mercedes krisno dalam papara 
Rabu C2). 
ungkapkan. Sukrisno, cks- 
n eksploitasi itu diincar 
seluas 10000 hektar, 
i yang diperhitung- 


PT Timah 
apkan, 


di Desa Wanaherang, 
potensi: 


Aktivitas perakitan mobil Mercedes Benz seri M-Class di pabrik perakitan PT Mercedes Benz Indonesi 
, Rabu (21/1D) Perakitan seri M-C a lokal menandakan Indonesia adalah pasa 
pasur mobil premium di Tanah Air yang sangat baik, Jak 


Bk Industri Manufaktur 


— as dollar AS secara. berke 
1-3 Tb Pra bungan (multiwars. 


. kemungkir yi 
dip Tian mn, kemung 
ai : h bisu berkurang dan bertambah 
gang ng ta sesuai kenyataan dilapangan 
Para menjajaki pem- 


ea 2 bangunan smelter (pengolahan), 


Industri Menengah Besar Berpotensi Ditingkatkan (api Inacih menunggu  pertim: 


JAKARTA, KOMPAS — Ekonomi yang tumbuh PERTUMBUHAN PRODUKSI si kata Sukriano 
ditandai salah satunya dengan kemajuan industri INDUSTRI MANUFAKTUR NASIONAL | , batasi maya ditukan pe 
manufaktur. Selama Januari-September 2012 (Triwulan INI tumbuh sekitar 7 persen) bersih PT Timah: 
industri manufaktur nonminyak dan gas bumi Ong: sena Sa Bd ng “an On Mata Be ma 
secara kumulatif tumbuh 6,50 persen, lebih tinggi 

dibanding pertumbuhan ckonomi yang 6.29 persen. 


miliar 
la periode sama tahun lalu 
ai Rp 860 miliar. Laba 
in produksi turun 
an berkurang, 

uga dipe- 


“Khusus triwulan ketiga, dari — total ekspor nasio 
— Juli-September, industri n 
asha oa ra Me: 2 faktur nonmigas mampu tumbuh 
aga 9 2 A2 ! 727 persen. Ini hasil yang bagus — dagangan produk 
mengingat pada triwulan 1 dan 2 negatif,” uj 

pertumbuhan industri manufak- 
tur sedikit mengalami per- 
lambatan dibandingkan tahun  dustri padi 
201,” kata Sekretaris Jenderal sebesar Rp 3811 triliu 


"Meng 


mor 24 Tahun 2012 tentang Per- 
atas Peraturan Menteri 
ergi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Per- 


5 
4 
3 
2 
1 
0 
4 
2 
4 


Jam 


ri-September 


Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Telwulan 
me- 12011 1-2011 (N-2011 IV-2011 12012 112012 i-2012 | Penyelei 


Hr pas 1 aa Kementerian Perindustrian An- (kat 4019 persen. Ad og Kompas” WN dnah ceri BPS Poto enGMNN Asu gan dan Mineral. 
R— sari Bukhari di Jakarta, Rabu penanaman modal Sukrisno menyatakan, tahun 
ce, @MA) mencapai 859 miliar do: n pihaknya tidak mematok 


impaikan hal tersebut Jar ASatau meningkat 6585 per- dukung 1000 perusahaan ter- — Strategi terseb 
membacakan sambutan sen dibandingkan periode sama sebut menjadi industri skala be- 
Menteri Perindustrian Moham- — tahun sebelumnya. 
mad $ Hida Secara keseluruhan, investasi Terbentuknya. pelaku 
Innovation sektor industri memberi kontri- besar baru serta tidak melupaku 
topik “Indo 5802 persen duri total in- — perkemban 
4 asi PMDN dan 4709 persen 
tertinggi indus- dari total investasi PMA. 
industri pu- Menurut Ansar, sat ini ter- 
m barang dari kurot 
! kelompok industri 


antara lain produsi lebih tinggi diban- 
ingan ahun ini, Hal itu di 
terkonsentrasi pada pasar | lakukan dengan orientasi utam: 
tertentu saja Bisa dengan masuk | menambah keuntunga 
ke pasar dalam negeri lebih i Ikan meraih 
masuk ke pasar eks- | duksi 20000: 
por, Ini tantangan karena pasar | 2012 dan 2018. Namun, perki- 
| uar negeri saat ini masih susah,” | ruan soal harga belum diputus- 
trategy Consultant Arr- — kata Handito, kan. Kami juga siap menekan 
bey Handito Joewono menutur- ongkos produksi dari ongkos pro- 
kan, ada beberapa strategi a duksi sebelumnya, Kami berha 


Tae Taat 
se 


tri nonmigas d 


puk, kir 
Nano In — 
Pe OM MU S91 perso 


semen dan barang bukan logam ya peri an bisa bertransformasi jet n memodernkan m rap hi 
| industri minuman — kembangkan m Madi perus menjadi perusah men. (CAS) 
n skala besar dan berdaya saing 
indon ot angkut, me 

an 762 peran. ah alan mengan- 
mam IA ia Adapun okapor produk indue  bangkan Industri manufaktur 
KA CINA) 1516 tah) 1an tri pada periode Januar skala m6 yah dan besar se- 
Pan FI Tg — ber 2012 lebih dari 86 dang serta mengembangkan ski 
menta Sa 23 ama dollar AS atau 6083 pers uin yang akan mei 
Pri Dan — na ea ma KURS UANG KERTAS ASNG Kekuatan Ekonomi Bahasa Indonesia 
tam ina ata omes sana Hi ) widodo Saya nd ol Wholesale Banking Commonweskh Bank 
(an CIMS Ming (Rp 100 MM) my 2 Seven SAN ai Sa W—T IN 
- Pa aa jai - ar NN ENe bNi Bampl Par ian ion... GE San nk eodesk M 
tama Kuan agan Awan aan” om sa Sia —wa sa | Pant ta kan Bh apes song pot trsebtbeaa real yana oran 
Bag — na ia pai aa ari EA Sang | | petatan bangn Jang seen! Peeroger hp Alan. 4, adanya Tambatan belounlas "Di 

yan tua inan Yong) 3 2 pa ama sa Sapi penamt Atn baper pel dan role jeusta Bahas Indone menjadi 
kedok eh Abcd kind — al P" akan kekuatan ekonomi dari Bahasa Indonesia ini? hanya menjadi pemersatu suku bangsa 
teka, agrum otw Sam San Pa aa ana aa EN Aa sigma dalam penailian ororomi pada paruh. Bahasa Indonesia menjadi jembata 
-m Ne na, T maa — sang | panana aka ke20 ah eta negra dengn 
Tak bikep Lena) sense sana kneso— saynse $ 2 mat yan 0 bahasa dan dialek biasanya tertinggal secara. 
Bad neemon toe sa BIO AAMIIN .. K TI an an disandingkan negara yang lebih hornogan. reset dengan Isinnya. td 
Transaksi Mata Uang. 

Pa AP en EN PL 


iniloparkoran € @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 21 


NUSANTARA 


yan Hektar D ekl arasi untuk D am ai Tiga Pasang Calon Ramaikan Pilkada Tapin 


g : BANJARMASIN — Tiga pasang calon kepala daerah mengikuti 
Sawah Jadi 1 pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Tag 


Kebun Sawit Lampung Milik Semua Suku limantan Selatan, Rabu (21/1), Mereka ad 


Rahman-Hamdi BN yang 

KALIANDA, KOMPAS (PAN) dan Data Bintang Reformasi (PBR 
— Ribuan warga 1 didukung tujuh pa 
Lampung Selatan 

bupaten Mukomuko, Bengkulu, Png 


berubah fungsi menjadi kebun | Menghadiri del 
awit. Penyebabnya karena tidak | damai di Lapangan Desa 
teralirinya lahan itu oleh irigasi, 1 
ya sovitdiili ebi | Agom, Kalianda, 
Lampung, Rabu (21/11). 
an Pelaksana ir 

Peter- ang beri: 
Kehu- | ikrar pengakuan saudara 
n Kabupaten Mukomuko | taretnis ini 
Sunandi, Rabu (2/1), Menurut | @ntarctnis ini 
din, pemerintah tak bisa m diharapkan mengakhiri 
konflik di daerah itu. 


KILAS DAERAH 


BENGKULU, KOMPAS — 
wah seluas 2000 hektar di 


Pemilihan Umum Kabupaten Tapin 
ad si warga Tapin dalam pilkad 
besar lebih dari 80 persen. OVER) 


arasi 


Antisipasi Pengibaran Bintang Kejora di Merauke 


MERAUKE — Polres Merau- 
ke mewaspadai upaya pengi 
baran bendera Bintang Ke- 
ora pada 1 Desember 2012, 
bertepatan dengan peringat- 
kemerdekaan ke-51 
n Papua Merdeka. Ke- 
pala Polres Merauke Ajun 
Komisaris Besar Patrige Ren- 
warin, Rabu (21/M), di Me- 
rauke, menuturkan, meski di 
Merauke selama ini tak per- 
da pengibaran Bintang 
polisi tetap perlu 
wantisipasinya. P 
un pada 1 Desember 


sa petani untuk tetap memper- 
tahankan sawah 
tuannya sawah itu belum te 
irigasi, Apalagi petani meni Ribuan wanga datang dari ber- 
awit menguntungkan, | bagui daerah di Lampung & 
latan, antara lain Kalianda, Ke- 
an irigasi Manjunto di Muko- | tapang K: 
muko belum sepenuhnya selesai | Way Panji. Mereka antusias ber- 
dibangun. Sejauh ini jaringan iri- | jalan kaki, naik sepeda motor, 
asi di sisi kiri sudah mengairi | dan menumpang TNI/Polri 
3050 hektar sawah. Deklarasi itu dihadiri Guber- 


m 
2012 untuk mencegah penyi- 


berbagai ctn 


(21/N), Mereka sepakat 


nur Lampung Sjachroedin ZP, menghentikan segala pertikaian dan menjaga Desta idup di wilayah itu. baran Bintang Kejora, lanjut MANDINING 

Bupati Lampung Selatan Ryoko Patrite, menjadi salah satu 

Menoga, Ketua DPRD Lampung prioritas Polri, Selain itu, polisi juga memprioritaskan peng- 
"Jaringan irigasi sekunder dan | Marwan Cik Flasan, Kepala Polda ga Lampung keturunan Bali, Membangun rumah ementara itu, bertepatan de- 'amanan menjelang pemilihan Kepala daerah Papua yang akan 


Wuari 2018. (RWN) 


tersier di Manjunto kanan masih | Lampung Brigjen (Pol) Heru Wi- Untuk menji 
Wilayah Sungai | marko, para tokoh adat warga asli — maian itu, Iryanto MO), perwa- ik, Direktur Perlindu 
Lampung keturunan Bali, serta ki arga asli Lampung, 
perwakilan sejumlah etnis di mengatakan, gabungan febuat: Ay menggelar deklarasi 
Lampung, yan (manga) di Lampung Selatan takan, pemerintah berencana pan Monumen BADUNG — Agus Riadi (32), narapidana kasus narkoba Lom- 
'Karona belu terairi itulah | Dur deklarasi darat sepakat melakukan seangkunan — membangun 1000 unit rumah di yat Bali Bajra Sandhi, Renon, | bagu Pemasyarakatan (LP) Kerobokan, Kabupaten Badung, 
2000 dari 4000 hektar sawah | dibacakan bersama, kedua pihak muakhri (pengakuan saudara) wilayah kondik tersebut. Denpasar. Mereka terdiri dari or- Bali, Rabu 1/1, meninggal di dalam selnya, Agus diduga over 
ditanami sawit, Untukit sepakat menjaga n, ke kepadawanga Lampungketurun- — "Esensi h kebersama- dosis. Mantan polisi itu menghuni LP Kerobokan sejak Juli 
pengerjaan jaringan irigasi tertiban, kerukunan, keharmo- “Kami harap ini menjadi gotong royong Jadi 2010. Kepala LP Kerobokan 1 Gusti Ngurah Wiratna mengaku 
dunto kau hampir rame | nisan, kebersumaan, dan perda- perdamaian, Kita lalam membangun belum bisa menentukan penyebab kematian Agus karena be- 
pung ditambah harga ta maian antarsuku yang hidup di bersaudara. Lampung Selatan di Balinuraga (Way PanjD, warga lum ada hasil visum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, 
ah segar sawit yang rend: Lampung Selatan. Mereka sepa- milik kita, semua suku, ujarnya, Desa Agom juga akan terlibat," Denpasar, Separuh dari 1010 penghuni LP Kerobokan ad 
menahan laju alih fungsi lah kat menaati hukum yang berlaku — Ketua 'Tim Advokasi Perda- ujarnya, Akibat kerusuhan be- terpidana kasus nurkoba. (AYS) 
Desa Rawa Mulya, Ke- | di Indonesi maian di Lampung Selatan ini berapa waktu lalu, 402 rumah di 
in XIV Koto, Kabupaten | “Kami menyadari seper telah mengusulkan berbagai ke- Way Panji rusak, 
Mukomuko MAgus menuturkan, | keralahanyangdilakukan oknum gatan pembauran, hutunya ini, seperti terlihat ke- 
desa kami yang yang melibatkan kelompok pe- 
juga berarti kesalahan kami para muda Lampung asli dan ketu 
dipanen dua minggu sekali, Se- | orangtua, Kami berjanji hidup runan Bali, khususnya yang ada 
bulan mereka bisa memperoleh | berdampingan dan harmonis de- di Kalianda dun Way P 
pendapatan dari dua kali panen. | ngan suku-suku lain di Lampung. Dalam sambutannya nyiapkan material b 
Adapun padi baru bisa dip Apabila munti ada oknum suku edin mengingatkan cam pasir dan kayu 
seki Bali yang berbuat ulah lagi dun Lampung dibangun atas prinsip tuan (rekonstruksi) dari peme- 
menimbulkan tetan konflik 


askan isi perda- Terkait rehabil 


pascakon- ngan peringatan Hari Puput 
Sosial — Mangarana, Selasa lalu, sejumlah 
komponen masya 


digelar pada 29 


Seorang Narapidana Meninggal di LP Kerobokan 


Anggota Polres Kudus Diduga Berbuat Asusila 


KUDUS — Anggota Polres Kudus Brigadir Satu AD (27) diduga 
berbuat asusila terhadap VN (17), warga Desa $ 
satuan Republik In- camatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, AD dilaporkan 
donesia (NKRI) | berdasarkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Kudus, 
dan Penasihat hukum korban, M Nur Rajab, d 


yangg terbal 
kecil telah me- 


den 
Mono masih di SMP. AD mem 


2007 s siap memberi pung dibucakan Anak Agung Ngurah berhubungan intim setelah VN lulus ” 
hun 201 tersisa 103771 hektar. | itu dikeluarkan dari kampung” Selatan geliat tabungan ke” ujar Putu Mahendra, Inliator dan VN berhubungan intim terakhir pada 24 Oktober 2012, AD 
@DIp | ujar Wayan Sude (48), tokoh war- pembangunan di daerah itu. Wirya (AD, warga setemj GON/coK) menolak bertanggung jawab, seperti yang diminta VN, 


“ Agen asuransi harusnya 
memberi petunjuk, bukan 
pintar membujuk." 


Berbekal pengalaman 140 tahun dan didukung oleh 60,000 
karyawan yang melayani nasabah di seluruh dunia, Zurich 
hadir membantu Anda mengambil keputusan terbaik dalam 
perencanaan hidup dan perlindungan aset Anda. 


Selama 21 tahun selalu memberi yang terbaik bagi 
Indonesia, kini saatnya kami mengembangkan diri dalam 
bisnis asuransi jiwa. 


Jika Anda yakin kami dapat membantu Anda, hubungi kami. 
Kami janji tak akan ada bujuk rayu, 


Zurich, Putting the “sure" in insurance. 


Yd ZURICH 


INSURANCE 


jungi 


www.zurich.co.id 


mrloperkoran @ 


22 NUSANTARA KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


atustovva | MAN px Ribuan Pil Ekstasi 
Disimpan di Bank 


UPS Tegal 
4.620 Butir Senilai Rp 2,6 Miliar Milik WN China 


Tuntut 
Penegerian 
SURABAYA, KOMPAS BEBERAPA TEMUAN EKSTASI Di TAHUN 2012 
— Warga negara China, @8 Januari Polisi menyita 357.000 pil @P 18 Juni Polisi menangkap dua pengedar di 


TEGAL, KOMPAS — 


hasan UoNdasta Pata Kian Vi kstasi dan 50 kilogram sabu murni wilayah Pademangan Jakarta Utara, dan 
sakti Tegal, Jawa Tengah, Rabu Ye Xiao Ying (47), Ap 308 mor dari tangan iwnyita SO gram sabu dan 900 butir ekstasi. 
(EM, berunjuk rasa menuntut Hn Fe ru Warga Malay berisi KN, Berdasarkan bteengan osanga, Polis 
i perubahan status dari diduga memiliki ekstasi Al Bandar Itenasiana Soekaroo- —— Irhasl menemukan 20000 kasi dan 
universitas swasta menjadi per- yang disimpan di dalam Fat Aeanolo Sevotad 
guruan tinggi negeri, . 12 Maret plis membekuk oa pia " 
Unjuk rasa dilakukan di ha- safe deposit box sebuah etika menerima pakat yang ternyata @ 26 Agustus Polisi menangkap Kr 36), 
ampus Universitas Pase. 8 sta di Surabaya, —SidiMNOK tk cita Psi ha tersangka bondar ekstasi, rumahnya di 
Tenan Keep Unteersiaa Tan bank swasta di Surabaya. — menmukangng00btrehtaidi”” — Jamasan lubuk aj, Batam, dn menyita 
casakti (UPS), $ spolisian Res: a Sebuah rumah di Sona Besar dn. 30K0 bui css ena Rp 60 ta jang 
dengan aksi jalan kaki menuju Kepojisitn Resor Kota Togo butir di bur dipasok dari Malaysia 
Balai Kota Tegal. n Besar Surabaya 22 Maret Polisi membekuk enam MD 1A September Pes menangkap A0 di 
Sebelum berunjuk rasa, ma- menentartana Iesangka di Pkembang yang diuya sebuah kamar Indekos Suabua, dan 
hasiswa mendatangi sejumlah La an MIA SA sada bandar dan pengedar kstasi dan Mmenemukan 15 klotam sabu do 200002 
kelas dan meminta mahasiswa (AMA ANOK | bungkus plastik berisi manyta 20000 btr kstas kas yan kan dindarkan he berbagi occah 
lain ikut bergabung bersam: Ngatiman (kiri) dan Wasinah menghaluskan permuk: Desa Dil Okatasi—— 28 Mei adan Nata asal Sia Joa, Seet Makassar Mau Bali 
Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DI Yogyak: 4620 butir pil ekstasi menahan seram puri TI (emiten jangan Yin 
enghaluskan kursi yang dijual Rp 125000 per unit itu, pekerja pri senilai Rp 2,6 miliar di Angkatan Udara yang terlibat (02 Oktober Ba Ca Naa batin 
ari dan pekerja perempuan memperoleh Rp 15000 pet hai $ #eyoundupan LAL2AN6 ekstasi ad Narkotika Masina Sulawesi Selatan seta 
PA Petang BARU NO kp RPPAAILIR AND Ya kotak penyimpanan itu. Siehiw Cia kasusitutwuog —— Kepaionbowah Saw Sutan dan art 
da opoas Komodo 2012 menggagalkan penyelundupan 1000 butir il 
Ba rat Haa yang oa melibatkan ungu kas dan 1060 tam parkit jonis sabu 
Presiden 1 Ye Xiao, Dit aa dan Cukai, TN dan ena Rp 2 milr ml Bardara 
takhudin menyatakau LAMBANG ACEH u Polrestabes serta Pari Internasional Sultan Hasanuddi. 
negerian UPS seb baya juga meny Sumbr tan Kompas 7S Ce Penbtaan Kamp can 


lai sejak tahun 2005. Wa Kg 5 » . . 

Bee eka Banyak Hal yang Lebih Penting 
yarakat hingga tokoh agama bank untuk dimintai kete 
Amat aga BANDA ACEII, KOMPAS — draf ragan tersebut diuangkan Gt at | Ta Ka 

Perintah Aa dina tak nang ta Ka Bea | jala Ke 
be etg arahan Na Sa 


mi Kota, Rabu, menangkap tis 
yang diduga memakai sabu 
mpung Lamping Kelurahan 
Jaya Mekar, Kecamatan Baros, 


diduga me 
dengan kedok klinik obat.S: 
polisi menemukan 35 bungkus 


proses itu menipu | bendera dan lumbang Gerakan ang GAM, Ren- niran, di kabumi, Barang bukti penang: 
publik?" ujarnya, Aceh Merdeka sebagai bendera Pangdam Is ur, Rabu (21/1). kapan itu adalah sabu seberat 05 
Miftakhudin menuding upaya | dan lambang Aceh, Selain ber- Muda Mayjes itu berada di Tn- ram seharga Rp 800000, 


esia dengan visa kunjung 
Polisi mengetahui modus iti 
wal dari tag k atas jusa 


”Hasil tes urine mereka positif 
memakai zat psikotropika. Saat 
n kliniknya, polisi juga ditangkap mereka sempat me 
penyewaan safe deposit bas. Me lapati 2.128 bungkus plastik — lawan polisi,” kata Kepala Urusan 
nurut Sudamiran, modus pe- — kecil berisi kristal pu n Narkoba Pol: 
nyimpanan ini tergolong baru — seberat 12086 gram, Inspektur 
dan aman, Selama ini tidak ada pil ekstasi seberat 96/54 gram, Dua Endin Kusnadi. 


era dan 
M adalah simbol se- — bar sin 


penegerian - | potensi memicu konflik baru, dua 

yasan Pe Pancasukti, | atribut GAM itu tidak pernah ada 

Namun, tudingan itu ditepi, | dalam sejarah Kesultanan Aceh.  paratis, Selain itu, simbol GAM nya lambang 

penegerian UPS sudah harus mengedepan- tidak rele us Aceh tru lebih dika 
tetapi hingga sa logis yang menjadi bagian dari NKRI, 

la beberapa ker h Aceh dari Un Adli mengataka 

payung — hukum, Banda Aceh, Aceh sebaiknya kembali meng: 


Pendidikan | Adli Abdullah, Rabu (21/M), me- gali bendk mbang yang yang mengetahui kalau kotak itu butir pil ekstasi jenis happy Di Gorontalo, Badan Narkotika 
mawan pernah. dip: dipakai un ci sembilan botol berisi 
siharto, Aceh. Dengan dee kotika. "Tersangka menyewa ko- putih, dan sebungkus sabu 
Dari e jukkan identitas masa konflik se- — mer simbol sep ini masih dipakai seba itu Rp 1 juta dan diperbarui seberat 05 kilogram. Narkoba 


Pendidikan Tinggi ilik tersangka ini di 


Dari tes itu, dua sampel dinya 
takan positif mengandung zat 


tis daripada simbol keaceh- diselesaikan, imbang Aceh, 
proses penegerian belum | an, Penggunaan atribut itu sa Kisah ben Pemerha 
terwujud dari Komun 
UPS belum mencapai sta sengketa baru di Aceh. Jian kerja sama Aceh det Aceh, Reza Idr 
dosen, akreditasi, prog- | "Sekarang kita seperti terpe-  kipadu 1665, duduk bersama 4 
serta kegiatan tridur- 
perguruan asih mi- | nyak hal lain yang lebih p 
n dan belum optimal dari sekadar simbol yang semes- dipakai saat itu berwa 
Rektor UPS Wahyono meng: | tinya dapat dilakukan Pemerin- — merah dengan gambar bulan bin- 
kreditasi terhadap 18 prog- | tah Aceh, seperti per tang. Bendera Kesultanan Aceh 
studi di UPS memang belum rakyat, ini pernah diadopsi ke 
memenuhi syarat. Selain itu, | DPR Aceh ter 


370 butir be 
Ir berlogo butterfly penyidik kesi 
50 butir berlogo happy ngorek keterangan dari 


a0 diduga me 


memintasemua 
uk berdialog, 


in Negeri Goron- 
talo Mamik Suligiono, 


psikotropika golon 
biasa terdapat dalam obat-obatan 


terhadap kasus untuk penyakit tertentu, Kami 
ng lebih dulu Tiga pemakai sabu akan mencliti s Andi Is- 


Temuan 
dari penyidik: 


sarkun UU itu, Pangd 
terlalu menekan, da 


jumlah guru besar di UPS juga | ancangan Gg #a perlu membuka dialog,” kata | ditangkap polisi pada 20 Oktober Dari Jawa Barat dilaporkan, ma Arifandi dari Badan Narkotika 
belum terpenuhi, (WI) dera dan Lamb dia, MAN/DIK) silam, Tersangka ditahan k: atuan Narkoba Polres Sukabu- orontala (ILO/APO/MEL) 
ENERGI ALAM PASAR TRADISIONAL 


Grobogan 


GROBOGAN, KOMPAS — Pe- 


merintah Provinsi Jawa Tengah 1g percuma 
ji Pemerintah — Provinsi Jawa 69 pengeluaran 1m 


Solo Tetap Batasi Pasar Modern 


SOLO, KOMPAS — Pemerin-  mengingatkan,SuperIndo masih Di Super Indo ini tersedia ru 
Kota Solotetap berkomitmen — harus menambah komposisi p mer khusus bagi produk 
modern, ter- gawai lokalnya menjadi 80 pes ntara lain produk ot 


menjadikan 


yan sebagai d: Ih mengangggark: beli gas elp danya Peraturan sesuai aturan, dari kondisi dari petani di Kecamatan Ce 
pengembangan 1 APBD 2012 8 Kepala Seksi Pertambangan lindungan mat ini GO persen. Rudy pogo, Boyolali Koperasi 
lu gas rawa. sumur di Kamiakan Dinas Perindustrian, Tradisional, Investasi pasar mengingatkan agar perusahaan ngan Agri 


hak bisnis (LPA) Pusur 
tua Koperasi LPA Pusur 
dar upah Lestari Widyatmoko  mengit 
UMP, ji ng eta 
pensiun, bulan' memasok 200 kilogram 
"Visi kami mengurangi kemis- sayur per hari ke empat 


ngguran. Kami 


modern tetap dimungkin| 
g mengil 


in mas memperha 
berupa gaji den 


nfaatkan ener 


muritugis mengembangkannya — an, Pertambangai 
secara bertahap di 
setiap desa untuk 
mewujudkan desa 
mandiri energi. 


robogan Trubus | suk sep 
udaryono mengemukakan, 


deng Muria Dinas Ener 
Sumber Daya Mineral 
Imam Nugraha, 

irobogan, menga 
i percontohan berada 


sarkan data Dinas Energi 
dan Sumber Daya Mineral Jawa 
wa terdapat di D 


nah sehingga 

Aki 
tan 
alam banyak yang terjebak dan 
terangkat tidak jauh dari pe 
ukaan tanah. Tak heran 
mlah penggu 
mukan gas ketika membuat s 
mur bor. 


dikatakan Wali Ke 
Hadi Rudyatmo saat 
Super Indo di Ja 
ito, Solo, Re 
juga di 
Wakil Presidei 


pintar, dan sehat 
jadi tawuran warga 


ah diproduksi, seperti brokoli 
yang telah 100 persen organik. 
kata Rudy, Ditambahkan fasilitator pe 
Kepala Departemen Komur Julistian, dengan 
kasi Perusahaan PT Lion Super mampu menjual produknya ke 
berjanji menga- pasar modern, petani mendapat 
ginan Pemerintah keuntungan kebih baik karena ha- 
sil sayurnya diharyai lebih tinggi 


pernah te 
sawah warga, 
Setelah ditoliti, 


PT Lion 

”Namun, tidak semua gas itu | Indo Wim Maris Indo Yuvlind 
dapat dimanfaatkan masyarakat | Super Indo kedua di Solo ini — komodasi kei 
sehingga perlu dikaji dahulu kan- | berjarak lebih dari 500 meter 
mn, tekanan, dan jenisnya. | dari Pasar Nongko dan Pasar Pe 
ah numping, Meski demikian, Hadi an kepada calon kary 
ujarnya. MEN) | Rudyatmo yang dipanggil Rudy agar memenuhi peryy 


u berupa 
terbentuk 
Ikan ono 
n tahun oleh 0984 juta metrik st 
kubik per hari (MMS 
163 


dapat gi 
Remban 


dan Purworejo. 
an mergembangkan- 
bertahap di se 


Enjoy special treat with 


Redhot Dining 


Discount up to wanusna 3 
2) 
0 . 
OFF 


Until 31 December 2012 


Terms and conditions apply. “Until 30 Novembor 2012. 


HSBC Cradit Card The One Card for Home and Away. 


Bee HSBC O 


TN 


- — 


N. 5 
LILIN - 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


N 


U 


SANTARA 


23 


Pameran reptil oleh 4 


mencoba memegang ular, seperti jenis Retieulated python albina. 


anak Reptil Balikpapan disambut antusias oleh anak: 


mak, pekan 


Mereka senan 


tapi jugga agak takut ketika 


13 Kios Dilalap Api 


Pangkalan Minyak Terbakar, Satu Warga Cedera 


KENDARI, KOMPAS 
nah di Kendi 


Sebuah pangkalan minyak 
meledak dan 


wesi Tengga 
menimbulkan kebal , Rabu (21/11) malam. 
Sebanyak 13 kios yang berdempetan dengan 

n tersebut turut musnah dilalap api 

alami luka bakar serius, 


1 be 


pang 
Seorang wz 


ga pun meng 


Lokasi kebu 
P3 


an bersebelah- 
Sentral Kota 
hari sebelum- 
kebakaran, 
di pukul 18.30, 
m beberapa kali le- 
angkalan minyak 
tanah itu beruda di arcal Pe 


Api lalu berkobar dan menjalar 
ke kios-kios yang berdempetan 
n pangkalan minyak & 
ut. Kebanyakan kios m 
warung kelontong kecil 
W makan yang umum 
nya terbuat dari kayu 
Lima mobil din 


an deng 
Kendari yang du 
nya juga dilan 

Kebakaran te 


1 besar, 


labuhan Batu di bibir Teluk Kea- kebakaran dan dua unit kenda- 
dari 1 meriam air Gvater canon) 
Korban luka, Riki (40), berada” milik Polda Sultra dikerahkan 


alan minyak tanah 
t kejadian. Ta dilari 
Anna, Kendar 


ntuk memadamkan api, Potuj 
engalami kesulitan karena se 
lain minyak tanah, ju pat 
drum berisi bensin dan solar di 
pangkalan tersebut, Api baru 
bisa dipadamkan dua jam ke 


ka 
ung, 


awalnya terdengar 


Apinya membubung se dia 
tinggi 15 meter, Tutup drum mi- Kepala Polres Kendari Ajun 
nyak tanah ikut terpental jauh” — Komisaris Besar Yuyun Yudhan: 


ujar Laomu (40), penjual buah 
yang berada sekitar 25 meter. 

Melihat ledakan itu, beberapa 
warga yang berdekatan dengan 
lokasi langsung berlarian men- 
jauh, an panasnya 
di leher, sampai-sampai saya kira 
saya ikut terbakar," ujar Man: 
dolati (50), warga lain yang me 
lihat peristiwa tersebut tak jauh 
dari Laoma, 


tara mengatakan, pihaknya ma. 
sih menyelidiki penyebab keba- 
karan dan sumber api, Namun, 
api diduga berasal dari kios milik 
Anto (40), yang berdekatan de- 
yan pan 
tersebut 
"Akan kami cek lebih jauh ke. 
benarannya, Kami jugu menung: 
gu hasil penyelidikan tin labo: 
ratorium forensik," kata Yuyun. 


Saya m 


PELABUHAN BATU, KENDARI, 


Me ea 
"N 


3 


Ledakan 

Api membubung menyertai le 
akan keras di lokasi penyuling: 
an minyak mentah ileg: 
tan Tung 
Kabupaten Musi Bu 
a Selatan 


di Desa 


Sumber Sari, Kec 
kal Jaya, 
nyuasin, Sumat 
Jam, 


an keras ter 
disumur-sumur penyulingan mi: 
ak yang dikelola warga setem 
, diikuti kebakaran yang ber- 
langsung selama dua jam. “Sa- 
nat kencang mengagetkan war 
ga. Orang-orang langsung datang 
untuk memadamkan api," tutur 
Trip, war pat. 

Tidak adu korban jiwa dalam 
peristiwa tersebut. Sejauh ini ju 
'a belum diketahui penyebab le- 
dakan 

Menurut Trip yang adalah Ke- 
tua Karang Taruna Desa Sumber 
Sari, aktivitas penyulingan mi: 

ntah memang marak di 
1-6 bulan terakhir 
Namun, para pelaku penyu- 
n umumnya bukan warg 
Mereka adalah pendatang 


Sejun 


, SULAWESI TENGGARA 
Pelabuhan atu 
Haa 
“3, 
mera Masker 


berlokasi tidak 
agian minyak 
ke luar 


sulingan dijual 


Agus Amperianto 
peristiwa ledakan dan keb: 

ng terjadi tersebut bukan bcr 
dari pipa milik Pertamina. 
Tidak ada pipa milik pihaknya 
yang bocor saat itu, Dengan de: 
mikian ledakan bersumber dari 
drumedrum penyulingan minyak 
mentah milik w 

Sementara itu, bahan bakar 


minyak langka di Kabupaten $ 
ka, Pulau Flores, Nusa Tonggga 
Timur, 


mengakibatkan 
kendaraan di 


Hat itu 
in panjang 
SPBU, Harga eceran ben. 

melonjak dari biasan 


sit pu 
Rp 10000 menjadi Rp 30000 per 
botol, 

Antrean di SPBU kota Mau: 
mere, ibu kota Sikka, itu terjadi 
sepanjang 300-an meter pad: 
Rabu, (TA/ENG/SEM) 


Teror Bom di Sekolah 


SOLO, KOMPAS — Se 


telah penemuan bom rakit 
bung gas elpiji 8 kilogram di 
kantor Kepolisian Sektor 
KKS Ba Entah sei aa dak 
nyasar ke sekolah, Rabu (2/1), ancamannya, kami 
ancaman bom diterima di kom- iatap mendata 
tempat untuk 
penyisiran. Hasilnya 
tidak ditemukan benda 
mencurigakan. 


ta 


pleks Sekolah Menengah Perta 
dan Sekolah Menengah Atas 
in Monginsidi, Ban 


i, Solo. 

Namun, memastikan 
teror yang diterima melalui la- 
yanan pesan pendek (SMS) itu 
sekadar ancaman bela 
pendek itu diterima seoran 
SMA Warga pada pukul 0900 
dan berisi an ada 
ledakan di kompleks sekolah itu 
pada pukul II 

Entah serius atau tidak an: 
camannya, kami tetap menda- 
tangi tempat untuk penyisiran. 
Hasilnya tidak ditemukan benda 
mencurige Kami berharap 
siapa pun kalau ada masalah ja- 
ngantah pakai ancaman, apalagi 
menggunakan isu bom, Dengan 
perke 
dan internasic 


dek ancaman selain ditujukan 
kepada SMA Warga juga untuk 
MA Regina Pacis Ursulin 
san itu berbunyi, awas h: 
ti hari Senin Sekolah 
Warga dan Ursulin akan terjadi 
aman, 
Kasus ini sempat membuat ce- 
beberapa orangtua yang 
langsung mendatangi sekolah 
untuk menjemput anaknya. F 
c2er (97) misalnya, langsung da: 
tang ke sekolah untuk menjem- 
putanak dan keponakannya. N: 
uun, pimpinan sekolah menolak 
kan siswa karena hasil 
penyisiran polisi tak ditemukan 
benda mencurigakan, Siswa tetap 
belajar di kelas masing-masing, 
termasuk saat polisi melakukan 
penyisi 
Terkait temuan bom rakitan 
tabung gas elpiji 3 kg, Asdjimarin 
laskan, Polresta Surakarta 
mendapat dukungan dari tim Po- 
lisi Antiteror yang memiliki k 
mampuan untuk menyelidiki ka- 
acam ini, Hingga saat ini 
8 dipe- 
ikni petugas piket dan 
penjual nasi sayur yang mene- 
mukan bom pertama kali. Hasil 
rekaman CCTV di Polsek Pasar 
Kliwon tak memperlihatkan so- 
sok yang perlu dicurigai. (EKI) 


angan situasi nasional 

al saat ini, wang 
harus meningkatkan pola ke 

nannya, peduli pada ling- 
kungan, waspada tapi tidak perl 
ketakutan,” kata Kepala Polresta 
Surakarta (Solo) Komisaris Besur 
Asdjima'in 


Bukan kali pertama 
Kepala SMP V 
Harsono men 
rupa, yang datang da- 
Fi nomor telepon genggam yang 
sama, juga diterimu pada Minga 
lalu, Saat itu tak ada barang men- 
jakan yang ditemukan, 
Sumartono Hadinoto-Ketua 
Komite SMA Regina Pacis Ur- 
sulin, Solo, yang juga Bendahara 
Paguyuban Alumni Sekolah War. 
ga-mengungkapkan, pesan pen- 


mrloperkoran @ 


ALO, KOMPAS 
bat di lingkungan Pe- 
ah Kota Gorontalo, Rabu 
(@1/AD, ditetapkan Kejaksaan Ne- 
geri Gorontalo sebagai tersangka 
kasus korupsi dana bantuan so- 
sial yang meru 

miliar 

Keduanya adalah Ad: 
mantan Sekretaris Komisi Pe 
milihan Umum Kota Gorontalo, 
dan Kepala Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan, dan Aset 
Daerah Kota Gorontalo Hadijah 
Doya, 

Demikian disampaikan Kepala 
Seksi Pidana Khusus Kejaksaan 
Negeri Gorontalo Sukandi Maku 
di Kota Gorontalo, Rabu. 

Menurut Sukandi, penetapan 
kedua terang 
keterangan 25 saksi yang sudah 
diperiksa dan barang bukti yang 
dikumpulkan, Saksi yang sudah 
diperiksa mulai dari pejabat di 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan, dan Aset Daerah hing- 
ga Wali Kota Gorontalo Adhan 
Dambea dan Teriyanto 
Mayulu, 

Sebagai tersangka, keduanya 
akan segera diperiksa dalam wak- 
tu dekat. Saat ditanya soal pe- 

nan mereka, Sukandi berkelit. 
"Yang jelas, dari hasil penyidikan 
keduanya diduga terlibat 
mun, demi kepentingan penyi- 
dikan kami belum bisa membe- 
berkan peranan kata Su- 
kandi, 

Adan sendiri menolak saat di- 
konfirmasi soal penetapan dir 
a korupsi da 
bansos tersebut sebelum me- 
pemberitahuan resmi da- 
jari Gorontalo, 
anti jika saya sudah diberi 
tahu saya baru bisa memberikan 
tanggapan,” tambah Adan, yang 


pe 


a sesuai dengan 


kilay: 


nyasebagai tersangl 
rik 


Sejak diberhentikan sebagai 
Sekretaris KPU Kota Gorontalo 
oleh Wali Kota Adt 
April lalu, Adan belum 
gang jabatan apa pun. Terkait 
Hadijah, hingga kini ia belum bisa 
hubungi untuk dikonfirmasi, 
Kasus bermula saat Pemerin: 
h Kota Gorontalo menyalurkan 
dana bansos tahun 2011 sebesar 
Rp 74 miliar untuk 142 be 
proposal, Dari proposal yang ma. 
suk, 22 proposal di antaranya 
fiktif. Padah: yang disa 
lurkan samp: F Rp 2 mi: 
liar 
Di 
Koordi 


n Dambea, 


ang, Jawa Tengah, 
or Investigasi d 


nesia untuk T 
aran Uchok Sky 


spa 
Khadafi m 
DPRD Jateng mendorong 
1akan hukum terkait dug 
an dana bansos Rp 


268 mili: 

Kalau DPRD Jateng 
mendorong, berarti 
DPRD tidak peduli de 
nyapnya uang rak 


ak ikut 
indikasi 


Konsultasi Publik RAPBD 
ateng Tahun 201 
Koordinator Fitr 
na RM mengatah 
tasi publik dilakukan, 
tuk mengetahui gambaran ang- 
in penanggulangan kemiskin- 
an, antara lain juga untuk mem- 
berikan informasi kepada m 
syarakat dan mendorong tun 
buhnya kesadaran kritis n 
rakat mengawal implementasi 
serta ruang dialog menyikapi ke- 
bijakan RAPBD. (SON/APO) 


Piton Tak Cuma Dipandang 


Kbirpelanahudi bila: komentar Aurek doel pipil "Ular sangat mengandalkan 
Bolikyapan Kalimantan” tua grang Iga tk bagut Ulat pektaraan 
Time, ipar pameran rep Bagi Au menepngular bisanya akrab denga bau mw 


yang diadakan Maniak Reptil 
Balikpapan. Selain ular juga di- 
pamerkan satwa sejenis lainnya, 
seperti kura-kura, iguana, kadal 
dan biawak. 

Pameran yang digelar klub 
pencinta reptil itu seperti 1 
nyihir ratusan pengunjung ter- 
masuk sejumlah bocah. Ada 
yang berani menyentuh, meme 
'gang, sampai memeluknya, Se- 
baliknya, ada yang takut dan 
nya bersorak memberi se 
ngat temannya. 

Siswa TK Hangtuah Kota P 
likpapan, Aurel (5), yang diantar 
Defti, ayahnya, adalah bocah 
y ni. Maklumlah, ia per- 
nah memegang ular meski tak: 


usia, dan 
megang. Namun, jika baru me- 
nyentuh hewan lain yang jadi 
pannya, ular bisa bereaksi 
tonio, 
itulah biasanya ular 
tidak menjadi pilihan bagi peng- 
#emar reptil pemula. Meski de 
mmiktan, reptil yang se 
dipelihara kelompoknya bukan 
reptil yang ditangkap di a 
Bukan reptil langka. juga bukan 
jenis berbisa dun dilindungi se 
misal kobra,” katanya. 
Antonio didukung istrinya, 


seukuran itu memang yang pcr- 
tama kali, Meski ukt di- 
nilai bu 
sebut ba 


pu saja bisa me- 


lau di alam bebas ukuran ular 
piton seperti itu bisu mencapai 
ing 


lima kali lipat dari ular 
dipamerkan itu. 


Tak terbiasa 


menyentuh kur 
al, dan biawak. "Wajar jika 
masih banyak orang yang takut 
ular. Itu karena belum terbiasa,” — Latfiah Ayu (27), yang juga 
Antonio, yang memiliki tu- penggemar reptil. "Ketakutan 
duh kadal jenis varanus (Salva- orang terhadap ular banyak di- 
tore salvatore) picu tayangan televisi, Ular di 
sebesar ular piton (Reticulated Kalau suda Sumbarkan hewan yang gemar 
iython albino) yang dilihatnya di lihara reptil sebenarnya lebih memburu dan memangsa ma 
itu nak. Selain aman, juga murah nusia, Padahal, ular hewan yang 
Aurel cuma n dan lebih simpel dari unggas, pemalu," kata Lutfiah. 
dang ular piton berw Reptil kan tida Buktinya, ada penggemar 
ning yang melingkar di leher beri makan, tidak setiap h reptil yang ber 
Antonio Pradana, penggem: 1g kotoran, tidak b: Namanya Adam Wely yang baru 
reptil yang juga bagian humas lebih tahan peny duduk di bangku SD 007 Ba- 
Maniak Reptil Balikpapan. Lalu, Antonio, Memelihara reptil juga  likpapan. Ta sudah tiga bulan 
jari-jarinya digunakan menyen- bisa membanggukan dan meng- memelihara biawak. 
tuh ular itu, Selanjutnya, ia mas untungkan, misalnya jika satwa Saya sering mengajak ja 
ju dan memeluknya, Bahkan, lan-jalan keliling kampung, Dia 
Aurel mencoba menggendong engzuk menggigit," uja 
nya, ta semakin semangat se sambil mengelus pelih: 
telah teman-temannya bersorak itu, Dengan memelihara biaw: 
menyemangatinya, bahi Adam belajar bertanggung ja- 
Karena tubuhnya kecil, Aurel dekatannya. Ular, misalnya, ha- — wab, Memelihara reptil jika pa: 
gugal mengangkat ular berumur —rus diperlakukan khusus Saat ham caranya memang tak ber 
3 tahun dengan berat 15 kg dan memegang dan melepaskan ular — bahaya, tapi mengasyikkan. Si 
panjang 25 meter itu. "Asyik. sebaiknya pelun-pclan dan ja p 
| Sudah enggak takut kok," begitu ngan mendadak. 


ada 


terbiasa, meme- 


man- 


setiap hari di- 


bu 
dug 


dipelihara, binatang tetap ber- 


apa bermina 
(LUKAS ADI PRASETYA) 


22 - 25 November 2012 


Enjoy additional 1596 Off Excl for BCA Credit Cardholdi 


ive 


Plaza Senayan « Plaza Indonesia 


mewbencaMCredhcard 


ERA OFFERS 
TO OPEN IN 
THIS AREA: 


JAKARTA Par Indah  Kabon Jeruk» 
Kodoya Greon Garen «Cengkareng 
Permata Hijau Kemang  Olandak-Oner» 
bak Bulus «Ciputat» Bintaro « Kelapa Gading» 
Suotr« Rawamangun TANGERANG » Modemiand 
raha Bintaro «lam Sutra Sarpong Raya BSD 
DEPOK « Margonda Raya BOGOR Jalan Baru Pajajaran » 
Bogor Nrwara Restanea BEKASI Kemang Pratama » 
Taman Gak «Summarscon Bokasi Kota Harapan Indah 
JAWA BARAT Bandung» Crebon JAWA TENGAH - Jogjakarta» 
Semarang JAWA TIMUR «Kd» Malang » Surabaya Jember 
Banyuwangi BALI Denpasar Kuta SULAWESI «Palu Makassar Marudo 
"KALIMANTAN » Bajarmasn  Pontarak Palangkaraya SUMATERA “Lampu 


Formoreinfocall ERA Indonesia 


021-570 8000 


0812 997 2323 


24 NUSANTARA 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


ADAT ISTIADAT 


”Duan Lolat”, Solidaritas 


Daerah Mulai Tanggap Darurat 


Kerugian akibat Banjir di Aceh Singkil Ditaksir Rp 17 Miliar 


di Tengah Keterbatasan 


TEGAL, KOMPAS — Sejumlah 
mengantisipasi ancaman banjir dengan membangun 
polder dan menyediakan dana tanggap darurat. Hal 
itu bertujuan menekan dampak bencana alam pada 
musim hujan. 


Pemerintah Kota Tegal, Jaw 
ya, segera mem- 
older di wilayah 
Kelurahan Tegalsari, Kecar 
Tegal Barat, serta di Kelurahan 
Mintaragen, Kecamatan Tegal 
Timur. Kedua wilayah itu lebih 
endah daripa 
laut sehingga rawan banjir. 
Wali Kota Tegal Ikmi 
Rabu (2I/1), meri 


ten Tasikmalaya, Jawa Barat, 


ta, Kesadaran masya- 
rakat juga terus digal 

berharap dana itu bi 
kan beban korban bencana alam. 
Jika masih kurang, Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat dan Peme- 
rintah Pusat akan memberi 
dana tambahan," kata Kepala Ba- 


pem- 


bangunan dua polder tersebut dan Penanggulangan Bencana 

merupakan hasil kajian dari tim — Daerah (BPBD) Kabupaten Ta- 

penanggu sikmalaya Kundang Sodikin. 
Polder Rendra 


banjir dan longsor di Desa Mang- 
wan, Kecamatan Pakis, Kabu- 
in Malang, Jawa Timur, Ban- 
jir merusak mi 
fasilitas umum, Senin lalu. 
Jalan yang rusuk akibat ter- 
gerus derasnya arus Kali Konto di 
lokasi sumber air bersih PDAM 


iyah MT) Asy Sl 
KL PD PA npur set 
Minggu lalu, Bul 


yang bi 
tapa kawasan di Kec 

Tegal Barat pada musim hujan. 
Dengan demikian, kawasan per- 


mukiman terselamatkan dari ini dipulihkan dengan buldoser, 
banjir, Tidak ada korban jiwa atau luka, Daerah Kabupaten Bone Bola- 

at ini Kota Tegal memiliki — tetapi rumah warga meng no, relawan Taruna Singa Ben- 
satu poll 35 hektar di kerusakan besar dan keci cana Kabupaten Bone Bolango, 
wilayah Kelurahan Kaligangsa. ”— masuk bungunan warung termasuk aparat TNI dan Polri. 


Namun, belum memi 
latan BPBD Ka- sil" kata Kep 
BPBD Provinsi Gorontalo Tahir 
Laendeng. 

Seorang warga di Kabupaten 


Polder yang mulai dioperasi- 
kan pada 2009 tersebut terbukti Menurut 
mampu mengatasi banjir di ka- — bu Malang, sebanyak 21 
wasan sekitarnya, Pemkot Tegal rumah rusak berat, 169 rumah 
juga menormalisasi sejumlah sa- rusak ringan, Selain itu, dua 
luran air serta membangun sa- rumah ibadah, jalan, dan jem- 
luran air ba batan jug diterjang ban- 


diterjang banjir. 


cang,” katany: 


deras yang melintasi 


pendek dan disertai angin ken- 


Kerugian Rp 17 miliar 


M 
bu 


bol 


bau 


hal 


a di Banda Aceh. 


jie susulan. Hujan masih terus 

turun di wilayah ujung b: 

latan Provinsi Aceh tersebu 
Sejauh ini bantuan yang s 
alurkan ke Aceh Singkil baru | ra 

bantuan logistik, seperti mi 

, beras, sel 


ba 


geri Duan Lolat”, be- 
N gtu sebutan Kabupaten 
dimekarkan pada 2008 dari Ka- 


menerak: 


Maluku Tenggara Barat (MTB). 
Mereka yang didominasi Suku 


bagai pihak lelaki dan folat s 
bagai pihak perempua 


pada perkawinan yang meru- 
pakan simbol keeratan relasi p 


orang duan memiliki 


yang dipinang dan folat sebagai 


daripada olat. J 
kekeluargaan ada masalah, duan 


memberika 
mengangkat ketidakberdayaan 


Meskipun banjir sudah mulai | otat. "Apabila anak gadis dari kerabutan duan lolat diterapkan. 
surut, warga masih dicekam ke- | pihak duan yang telah resmi jadi Konsep duan lolat yang semu: 
W akan datangnya ban- | istri pihak dofat akan memba- keluarga membiayai biaya p 


ngun rumah atau menyekolah- 
an anak, duan pur akan mv 


mbawa (49), warga Desa We: 


mengisolasi pulau-pulau itu, 
tuk menyewa perahu motor 
kapal cepat menuju pusat 


uku Tenggara Barat, 
luku. Kabupaten yang baru 


rus mengeluarkan 
Jutaan rupiah. 

Kepala Puskesmas Larat Su- 
zana Pattiasina mengaku, untuk: 
ke Saumlaki, ibu kota MTB, di 
ngan eri membutuhkan waktu 
24 jam, sedangkan kapal motor 
sekitar 12 jam, 

Dalam kondisi darur 
dan petugas kesehatan harus 
menyewa kapal untuk merujuk 
Warga yang sakit, terutama ibu 


paten Maluku Tenggara itu 
duan lolat pada sim- 
1 kabupaten, 

“Duan lolat merupakan hu- 
ngan sosial dan kekerabatan 
at istiadat mo: 


nga 
mimbar memahami duan 


Adat duan lolat memuncak 


Ik lelaki dan perempuan. $ 
ak gadis 


hak yang meminang sadis, 
"Kedudukan duan lebih tiny 
Ika dalam rel 


lahir premati 
Jum mempunyai fasilitas tabung 
Si oksigen, perlengkapan transtu 
arah, inkubator, dan ruang 


ggung dan bertang- 
s penyulesaian 
kata Frots Kadung 


h nelayan yang berpengha- 


(60), tokoh masyarakat Pulau silan rata-rata Rp 500000 per 
Seira, MTB. bulan, Mereka tidak mampu 
Posisi sosial duan adalah menyewa perahu motoi 


kapal cepat. 
m kondisi itulah rel 


pertolongan serta 


kkahan, kini diterapkan untuk: 
n- membiayai warga yang sakit, ter- 
ntunya,” jelas Joseph Batkor- utama ibu hamil berisiko tinggi. 
”Mereka bersama pemerintah 
urut menanggung sewa perahu 
al cepat dan biaya pe- 
meliharaan Rumah Tunggu Ke- 


, Pulau Scit 
Konsep kekerabu 


terus mengi dir jalanan di depan rumah warga. Kerugi Bantuan itu, selain dari Peme- | terapkan dalam bidang hamilan dan Kelahiran. Untuk 
Sofii, warga Desa Mangliuwan, bupaten Aceh Singkil ditaksir rintah Kabupaten Aceh Singkil | an. Tujuannya untuk mengu- biaya makan dan minum selama 
Balita terseret arus menderita luka ringan akibat ter- i Rp 17 miliar. Akibat juga dari Pemerintah Provinsi | rangi beban biaya bagi perawatan di Rumah Tunggu, 
Hujan deras disertai yang hanyut hee rakat tak mampu dalam 1 pemerintah yang menanggung," 
terus bersiap meng kencang sepanjang Sel Sofii selamat ku- am terisolasi karena jae Kepala BPBD Aceh akses pel kata Kepala Dinas Kesehatai 
mungkinan terjadinya banjir dan memicu luapan air sungai di sional, jalan provin: syah mengatakan, bencana banjir | Di MTB jumlah kematian ibu — Kabupaten MTB Juliana CF 


longsor. Koordinator Ti 
Brubes Adhe Dhanie 


jumlah daerah, Chindra Nai (8, 
nak pasangan Yakob N: 


jalan 
yang menghubunyg 


bupatei 


meraih pagar 


mengatakan, pihaknya mulai Nur Pikoli, wanga Desa Padengo, Angin an itu rusak. 
memperkuatjejaringrelawan de- Kecamatan Kabila, Kabupaten Kendari, uteara, Ra- Bupati Aceh 


gan melibatkan masyarakat se 
tempat, Dengan demikian, iden- 


Bone Bolango, Gorontalo hilang bu, menumbangkan beberap 
terserut urus Sungai Bone, Pen- pohon dan baliho, Dua pohon 
carian dalam dua hari terakhir bes nbang di Jalan Tebuo- 
belum membuahkan hasil, Chin- — nunggu dan Jalan Antero 
arus saat bermain di ra, 

n sungai itu bersar 


mungkin 
Suut ini Tim SAR Brebes juga 
telah menyiapkan sekitar 55 pcr- 
sonel yang tersebur di Brebes 
tara, tenygah, dan selatan, 
Adapun Pemerintah Kabupa- 


Ihinggga me 
dan kendaraan harus berputar 
balik. Prakirawan Badan Metco- 


"Tim pencari dikerahkan oleh 
Penanggulangan Bencana 


im kecamut- 


ngkil Safriadi 
m, lebih dari 1000 


banjir mencapai Rp 17 miliar, Itu 
terjadi di enam kecam: 
merata di hampir semua desa, 


an dan 


dan longsor masih mengintai se- | ha 
jumlah wilayah di provi pe 
di 


da 
Bina Manga Kabu 

Anwar menambahkan, pih: 
belum menghitung biaya perba- 
ikan ji yg rusak akibat ban- 
dir, Biaya besar dibutuhkan untuk 


(CME/NA? 
AFO/ 


wu | mx 
on) 


lebih dari empat, dan penderita 


Ratuanak 
Para duan biasanya memper- 

oleh dana melalui penjualan kain 

tenun Gafi9, ikan, dan hasil bu- 


mil berisiko tinggi, seperti 
nah mengidap malaria, usia 
atas 36 tahun, memiliki 1 


rah tinggi, cukup tinggi. mi lain, Puan lolat menunjukkan 
Mereka kerap terlambat di- adanya solidaritas, ikatan erat 


nyani dan dirujuk karena 88 
1 kilometer 


dalam keluarga, dan nilai mem- 
beri hidup, Ternyata, dun lolat 
mampu mengangkat martabat 
perempuan, terutama ibu hi 
berisiko tinggi sebagai lim-riti, 
yang dalam Suku Tanimbar 
lah dewi. MENDRIYO WIDD 


Nila 67 pulau berpenghuni. 
Gelombang tinggi juga kerap 


An Badar 


PARTNERS 


INTELLECTUAL PROPERTY RAT 


don atas van Klien kami NAMCO BANDAT Games Inc (Kabushiki Kalsha BANDAI NAMCO 

es). yang beralansat dl 45:15 Higashit-shinagawa Shinagawa ku, Tokyo Jaran yang dalam hal int memilih domisti 
Inakumdi kantor kamt AM BADAR & PARTNERS di JI Wahid Hasyim No Id Jakarta 10840 dengan vi mongsuwumkan 
“dan memperingatkan khalayak ramai mengenai hat hal sebagai berikut. 


1. Bahwa, Klien kam adalah satu-satunya pemegang hak dan pernlikyang sah dari Hak Cipta “Animal Kaser" yang 
telah terdaftar di berbagai negara di dunla, termasuk di Indonesia, antara lain daftar nomor 059602, 059601, 
1059600, 059599 dan 059598. 


Bahwa, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2001 tentang Hak Cipta menyebutkan. “Hak Cipta 
merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak 
Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi peraturan perun 
dang-undangan yang berlaku 


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ANIMAL KAISER milik Klien kami termasuk ciptaan yang dilindungi Hak 
Kekayaan Intelektualnya oleh Pemerintah. Oleh karenanya, sebagai pemilik dari Hak Cipta dan hak-hak lain atas 
ANIMAL KAISER, Klien kami adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk memperbanyak, mendistribusikan, 
dan/atau mempublikasikan ANIMAL KAISER tersebut 


Klien kami telah menunjuk PT, MEGAINDO GEMILANG LESTARI sebagai satu-satunya perwakilan resmi untuk 
mendistribusikan dan memperdagangkan produk-produk permainan ANIMAL KAISER di Indonesia. 


Bahwa, akhir-akhir ini diketahul oleh Klien kami adanya pihak-pihak tertentu yang dengan Itikad buruk tel 
meniru, memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan secara tanpa hak barang-barang tiruan yang 
menyerupai atau memiliki persamaan pada keseluruhan dengan produk-produk ANIMAL KAISER milk Klien 
kami, Kegiatan Itu nyata-nyata berupaya mendompleng ketenaran Hak Cipta Klien kami sekaligus menimbulkan 
adanya keresahan dan kebingungan di masyarakat mengenai keasilan produk-produk tersebut. 


Bahwa, berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UU Mak Cipta, "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 
perbuatan sebagaimana dimakwd dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan darvatau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
atau pidana penjara paling loma ? (tujuh) tahun darvatau denda poling banyak Rp. 5.000.000.000.00 lima milyar 
rupiah): 


Bahwa, untuk menghindari gugatan dan tuntutan hukum dari Klien kami, baik secara pidana maupun perdata, 
muka kami meminta kepada pihak-pihak yang telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan, memproduk: 
sI, mendistribusikan, dan memperdagangkan barang-barang tiruan ANIMAL KAISER milik Klien kami, untuk 
segera menghentikan segala kegiatannya tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
peringatan (ni dimuat, 


Bahwa, apabila dalam Jangka waktu tersebut peringatan ini tidak dilndahkan darvatau masih kari temukan 
adanya barang-barang tiruan yang menggunakan Hak Cipta milik Klien kami. maka Klien kami tidak segan untuk 
mengambil langkah hukum yang diperlukan. 


Bahwa, dengan Ini diumumkan pula kepada khalayak ramai agar berhati-hati dan tidak terpedaya dengan 
aktivitas perdagangan barang-barang tiruan ANIMAL KAISER. 


Hormat Kami, 
Kuasa Hukum 


Ttd, 


Annisa Am Badar, S.H., LL.M. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PERINGATAN 


ANIMAL KAISER PALSU 


- Memiliki Kualitas produk yang 
rendah 

- Warna lebih gelap 

« Kartu lebih tipis 

- Mudah tergores dan tersobek 

- Pada umumnya kartu-kartu palsu 
tidak berlabel " naMCO'” 


Games 


AANIMAL KAISER ASLI 


- Memiliki Kualitas produk yang 
tinggi 

- Warna lebih cerah 

- Kartu lebih tebal 

- Memiliki lapisan pelindung anti 
gores 

- Terdapat label “NAMCO' " 
dibelakang kartu 

- Kualitas hologram tinggi 

- Dapat dimainkan di seluruh mesin 
Arcade Animal Kaiser 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


25 


METROPOLITAN 


Bekas Demonstrasi 


Taman jalur hijau di Jalan Me 
Jakarta, Rabu (21/11), Petugas kel 


Selatan penuh dengan s 
ihan mengaku kewalahan mengumpul 


sampah yang berserakan. 


i dipadati aksi demonstrasi di sekitar kawasan Monas, 


KEBAKA 


membuka m 


ukura 
meter 


cg 


dur, 


kiri, 


berhud: 
manan, 
terkejut s 


Pemprov Siapkan Dana 


Situ Babakan dan Kawasan Kota Tua Diremajakan 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI 
menyiapkan dana Rp 441 miliar untuk meremajakan 
vi Situ Babakan, di Srengseng Sawah, 
ta Selatan, dan Kota Tua di Jakarta Barat. 
Sebanyak Rp 201 miliar untuk Situ Babakan dan 

Rp 150 miliar untuk Kota Tua. 


a Pelabuhan Sunda Kelapa 
umi mau kawasan ini bisa 
li kawasan wisata 
wisata bag pe- 

ngendara se- 


bermotor yang 
Is, aman, dan mudah terjany- 


kawasan ini menjadi kawasan 
Demikian disampaikan Gu- yang ramah lingkungan dan ma- 


bernur DKI Joko Widodo dan 


Tak cukup 

Di tempat 
malam, Basu ji meng: 
alokasikan dana tahap pertama 
untuk membenahi kawasan Kota 
"Tua, sebesar Rp 150 miliar pada 
tahun anggaran 2014 

"Kalau kurang, ka 


hal” tutur Basu 
kesempatan itu, pemilik 
cagar budaya, pemilik 
an, dan museum, ko- 
munitas pencinta kota tua, pen- 
cinta museum, serta penggemar 
sepeda menyampaikan kel 
dan usulan tent 

Me 
seharusnya ti 


haja Purnama padu waktu di 
empat yang berbeda, 
tuk peremi 
bakan sudah disebutkan sebes 
Rp 291 miliar, Tolong segera di- 
» APBD, kata Jokowi 
di Situ Babakan, Rabu (2I/1), 

Menurut Jokowi, Jakarta b 
Ii kota yang berkarakter 
otanya tidak jelas, Tidak 
ter, Mirip Singapura ti- 
dak. Mirip Kuala Lumpur at: 
Chicago ji 


ataupun kenda 
nya. Sebab, bakal merobohkan 
banyak bangunan tua di sana, 
Mereka mengeluhka W 
bau dan penuh sampah, pene- 
tangan jalan ya im, serta 
kekumuhan yang makin menjadi 
un terakhir, 


kusi para pemangku kepentingan 
Kota Tua di Toko Merah, Kali 
Besar Barat, Tambora, Jakba 
ya sudah minta pak wali 


dari premai 


anya. 
gedung baru a, sekurang- 
nya ada ornamen asal Betawinya 
sehinggu muncul karakter Jakars 
tanya, tutur Joko Widodo. 

Pada bagian lain, Jokowi 

ugar 68000 pegawa 

prov DKI memakai pakai: 
asal Betawi, Kami ingin kenakan 
setiap Rabu," ujar Jokowi. 


pedagang kaki limu 
membuat kawasan 
nya bisa menjadi 
ini, menjadi ku- 


muhan, kem: 
ringan di 
Fatahillah,” ungkap Tjitra 
no dari The Batavia Hotel 
Ketua Jakarta Heritage Trust 
(komunitas pemilik gedung cagar 


itu membantu mem 
tuhan pemilik gedung cagar bu- 
daya di Kali Besar hingga ka- 


YAYASAN INSTITUT BISNIS INDONESIA 


Bersama ini disampaikan kepada para crangtua mahasiswah, alumni, calon mahasiswa, mitra, 
(dan masyarakat umum bahwa: 


1. Bordasarkan Surat Keputusan Mentan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
357/E/012012 tanggal 15 Oktober 2012. Yayasan Institut Bisnis Indonesia lelah mempardiah izin 
(perubahan nama dari 


Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) 
menjadi 


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie 


KwiIK KIAN GIE 


SCHOOL OF BUSINESS 


12. Dalam rangka pongembangan bidang akademik. kami membuka kesempatan bagi para lulusan 
152 dan S3 untuk bergabung dengan kami sebagai tenaga pengajar bidang: 

Akuntansi, Perpajakan dan Auditng 

Manajemen Keuangan, Pemasaran, Supply Chain, Siratagi, Organisasi & SDM 
“Kewirausahaan, Bisnis Internasional, Basnis Keluarga, 

Desain Komunikasi Visual, Broadcasting (TV dan Radio), Advurtsing 

Software Engineering, Web Technology, Algonttm & Programming (Java, PHP, Ce». Visual), 
Database Tochnology. Data Waronouso 


Persyaratan umum 
« Lutusan luar negeri darYatau berpengalaman sebagai praktisi mempunyai nilai lebih 
« Berksinginan kuat mengembangkan diri dalam dunia pendidikan tinggi 
« Mampu berbahasa Inggris, komunikatif, mudah bekerjasama dalam lim 


Bagi yang berminat, kirimkan Surat Lamaran beserta satu Pasioto 4x8, Curriculum Vitae, fotokopi 
Ijazah & Transkrip Niai yang telah dilegalisir ko alamat di bawah ii 


Demikian pengumuman ini kami sampaikan, Atas perhatian, dukungan dan kepercayaan, karni 
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus 


Hormat kari 
Yayasan Insitut Bisnis Indonesia 


budaya) Robert Tambunan dan 
Wakil Presiden PT Kereta Api 
Indon Ubaedi mengi- 
nyatk: ya Pemprov DKI 
membantu pemilik gedung cagar | ngun 15 met 


dah mulai memenuhi kios ber- 


ia bergegas mumba- 
ingunkan istrinya yang masih ti- 


Begitu in membuka rolling 
“door kios yang ada di sebelah 
merasa asup semakin pe- 
ut, Ta lalu mencoba membuka 
rolling door di sisi kana 
dengan pos kea- 
4 melihat api sudah 
alap pos keamanan serta be- 
berupa kios di sebelahnya, 

Ia lalu bergegas turun ke lan- 
tanggil-manggil pe- 


02.00, wanga sekitar pasar men 
bantu memadamkan 

upaya itu belum membi 
hasil karena kios dan selasar di 
ntai II itu berisi ba 


dah terbakar, $ 
tronik, makan: 
buku 


nyak 12 mobil pemadam 
khirnya didatany 
dari Kota Depok, Kota Bogor, 
paten Bogor, Api ba 


atkan barang-barang di kios 
makanan miliknya. Kul 
masak, 


sih bersyukur tidak terluka, Be- 
gitu pula deng 
saya terlambat ba- 


RAN PASAR 


Terlambat 15 Menit Saja Gosong Sudah 


ayat (89) terbangun dari 
Y tidur lelapnya di kios lan- 
tai II Pasar Raya 

Kabupaten Bogor, Ja 
Rabu (21/1), dini hari, 
rasa susah bernapas. 


Parung, 
Barat, 
me- 


t 
ap pekat su- 


meter kali tiga 


ng 


in menjadi begitu 


tinggal di kios demi berhemat 
karena juga harus menyisihkan 
uang sewa kios Rp 1 juta per 

| bulan. 

Kerugian akibat kebakaran 
ini belum bis dipastikan, tetapi 
polisi memperkirakan mencapai 
miliaran rupiah. 

Yadi (84), pervilik se 
beli dan perbai 
dan playstation, 
pat menyel 
dunya karena te: 
tahui kebakar: 
hingga Rp 100 juta. 


Akibat korsleting 


Polsek Parung Komi- 
saris R Lubis m 


di Sukaraja, Pasar Lama Ciam- 
Ruko Sentra Medica 


. Sekitar pukul 


pi, tete 
ihkan 


arena kasusnya berulang, 
polisi dan pemerintah harus 
mengusut tuntas per 
betulnya kebaka 
pa," kata Binta 
merhati krimin: 
tas Hukum Universitas Pakuan 
Bogor, 
Menurut dia, jika benar pe- 
n hubunga 


st 


jumlah suksi, Di api 
berasal dari hubungan pendek 
arus listrik (korsleting) di lan: 
belum bisa memas- 
r api berasal 


mengaku ma- 


istrinya, 


Ik kebakaran pasar, 


Dia menambahkan, dalam 


budaya “mengisi” gedung 1 bebera 
tiduk kosong, ing terduduk lesu tak jauh dari nya sekali ini terja pasar 
"Kota Tua memang membu- | kios itu paten Bogor, Berde rencana perb: 
tuhikan dana, tetapi yang lebih |” Diu mengaku akan pulang Badan Penanggulangan Bencana pembangunan pasar yang meng- 
penting dari itu adalah ba mpung ke Tasik: Daerah (BPBD) Kabupaten Bo- hadapi penolakan dari peda- 


a Pemprov DKI mengisi ge- 
dung agar tidak kosong dengan 


uhun 2012 ada lima 
n Pasar 


gor, sel 
pasar sel 


gang, 
"Harus diatasi persoal 


ia berju- 


banyak kegiatan kesenian, sosial, tai II Pasar yang terbakar, bak 
ataupun komersial,” ujar Ella, dur di kios itu, pai pedag 
WAN) Pasar Citeureup, Pasar Ciluwer nya. (A 


“Menuju Era Baru 


Keynote Speaker 


Menteri Koordinator 


8 Pembangunan Agroindustri Menuju 
Kemandirian Pangan 
Or. Barnabas Suebu SH 
Mantan Gubernur Papua 


Prof. Dr. Ir, Musa Hubeis, MS, DiplIng., DEA 
Ketua Program Studi Industn Kecil Menengah 
(MPI) Sekolah Pascasarjana IPB 


M. Romahurmutiy, ST, MT 
Ketua Komisi IV DPR RI 


Or. Ir. Nunung Nuryartono, MS 
Kelua Program Pascasarjana 
Ilmu Ekonom IPB 


8 Skonario Kebijakan Monater dan Fiskal 
yang Mendorong Sektor Rill dan 
Keuangan Menuju Ekonomi 
Nasional yang Kuat 
Or. Aries Mutti 
Ketua Dewan Pakar 
Ekonomi Syariah Indonesia 


Or. Ir, Lukita Dinarsyah Tuwo, MA 
Wakil Montori 
Perencanaan Pembangunan Nasional 


Ir. Nurhaida, MBA 
Anggota Dewan Komisioner OJK 


Dr. Ir. Perdana Wahyu Santosa, MM 
Direktur Riset Sabang - Merauke Circie 


Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D 
Kepala Ekonomi 
Danareksa Research Institute 


Sotvan Basir 
Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia 


RSvP3 
Fauzla: 087808759492 


Sabtu, 24 November 2012 


DR. (Hc). Ir. M. Hatta Rajasa 


Bidang Perekonomian RI 


Ketua Penyelenggara | Kc 


SARASEHAN 
KEBANGSAAN 


Nasionalisme Ekonomi Indonesia” 


Aula Barat - Aula Timur, Institut Teknologi Bandung 


Invited Speaker 


Prof. Akhmaloka, Ph.D 
Rektor ITB 


Syahganda Nainggolan 
Dewan Pengarah IA ITB 


Io Membangun Kemandirian # Konektivitas Nasional Menuju Industri 
Energi Nasional yang Berdaya Saing Tinggi 

Dr. Ir. Andang Bachtiar, MSc Ir. Bambang Susantono, MSCE, MCP, Ph.D 
Kelua Dewan Penasehat Wakil Mentari Perhubungan RI 

Ikatan Ahi! Geologi Indonesi: 

Ikatan Ahli Geologi Indonesia Carmelta Hartoto 

Hanung Budya Yuktyanta cetua Umum Asosiasi : 
Direktur Pemasaran dan Bisnis Pertamina Perusahaan Pelayaran Indonesia (INSA) 
Ir. Marwan Batubara, MSc Ir, Harris Fabillah 


Direktur IRESS Direktur Eksokuti! 
Indonesian Railways Institut 


Prot, Dr, Ir. Rudi Rubiandini, MSc" 
Wakil Manteri ESDM 


Tri Mumpuni 
Praktisi Mikrohisro 


Ir. RJ. Uno, MSc 
Direktur Utama PT Perindo II 


Prof. Dr. Ir. Senator Nur Bahagia 
Guru Besar Teknik Industr ITB 


Peningkatan Kesejahtoraan Sosial—H 
Berbasis People Centerod 
Dovolopment 


Membangun Tata Kelola 
yang Lebih Memihak Kapas 
Kepentingan Rakyat 


merintahan 


Prof. Or. Armida Salslah Alisjahbana SE. MA Ir. Amran Nur 
Menteri Perencanaan Walikota Sawahlunto 


Pembangunan Nasional RI MELITUKA Kesal aePAh 
Prof. Or. Bambang Shergi Laksmono MSc Wakil Menteri Pendayagunaan 
Dekan FISIP UI Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI 


Prof, Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc Elnino M. Husein Mohi ST, MSI 
Dirjen Dikti Kementerian Anggota DPD RI Prov. Gorontalo 


Pendidikan Nasional RI 
benwmak as Prot. Firmanzah, SE, Ph.D 
Stal Khusus Presiden Bidang Ekonomi 


Wahyu Muryadi 
Pemimpin Redaksi Majalah Tompo 


Dr. Ninasapti Triaswati SE, MSc 
Anggota Komtek Sosiai Kemanusiaan 
Dawan Riset Nasional RI 


Ninuk Mardiana Pambudy 
Wakil Pemimpin Redaksi 


rian KOMPAS 


") dalam konfirmasi 


Hendry Harmen 
IA ITB Jakarta 


TNYA 


Retno: 081288009006 


www Jaitbjakarta.com 


Nadia: 085697921015 


26 METROPOLIT: 


BAN KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


Kalangan Usaha Diajak 
Atasi Pengangguran 


Kpolta Metro Jaya Inspektur 
Jenderal Putut Eko Bayuseno, JAKARTA, KOMPAS — 
Rabu @1/ID, mengajak kalangan | yg yo pooa 
raba pakan Pangan Hujan deras yang 
untuk menekan krim mengguyur Bogor 
Mendingan dan sekitarnya 
Kang ekonomi, Up: mengakibatkan tanah 
an Resor Pelabuhan 

penyangga rel di antara 
n 


Priok menggandeng pelaku usa- 
ha untuk menyerap tenaga kerja | Stasiun Cilebut 
Bogor, Rabu (21/11) sore, 
longsor, Air juga 
menggenangi rel dan 
stasiun sehingga 
membuat perjalanan 


langanan kerja sama: 
ngangguran oleh 
7 Pelindo IT 


mengatasi p 
General Manage 


-ampai 


Longsor, KRL Terganggu | 


Jalan Gatot Subroto Rawan Kecelakaan Saat Hujan 


TRANSPARAN 


Audit BPK Selamatkan 
(Uang Negara 


ang negara yang sebagian ni meningkat petay s 
besar berasal dari pajak” menta « terba 
rakyat ternyata masih RSUD Pasar Rebo di Jakarta Ti- 


bocor di mana. Hasil mur," tamb 
dit Badan Pemeriksa Keuangan Beberap: BPK J 
Republik Indonesia Perwakilan kara baru suja menyelesaikan 
Provinsi DKI Jakarta tah audit pendapatan daerah dari 
| 205-201, misalnya, menemu-  perparkiran. “Banyak sekali ke- 


kan banyak pengembang yang janggalannya,” kata Blucei 
tidak mematuhi 
| $$ Cakupan luas 
si Dari paparan beberapa con- 


Berdusark 
| tensi kerug 
sos fasum senilai Rp 400 mi 
isipasi, Secara ber- ku 
tahap para pengembang itu m 
menuhi kewajiban dan tanggung 
jawab mereka” kata Kepala 


toh kasus pemeriksaan keuang- 
an tersebut, Blucer dan Joko 
menegaskan bep 
1 kerja BPK. 


DKI Jakart: 


hasil 


Stasiun Depok. 


Widodo, dan Manajer SDM PT 
Wijaya Karya Nanang Setiawan, 


pun membuahka 
Ba pajak Potensi kerugian 


pengadaan aset 
fasos fasum senilai 
Rp 400 miliar, 


Blucer W Rajagukguk 


ti lebih transpar: 
1g 0000 wajib pajak. 
satu-dua tahun | 


is perjalanan ke 
(KRL), Hal ini membuat per- 
jalanan KRI dipandu secara mu- 
mual sejak pukul 14.20. Padu pu- 
kul 1GA0, terjadi longsor di Ki- 
lometer 45 perjalanan 
Setidaknya 800 lembar seng Kk Stasiun Cilebut dan 
lombang dicuri dari Toko Ba Bojong Gede menggun 


Rabu (2/1) malam, Kondisi ini , 
00 antara Stasiun Bojong Gede dan Stasiun Cilebut yang 00 wajib pajak. Pendupu 
n atas trah tahun 2011 dari pajak pun 
sedikitnya Rp 15 triliun di 
bandingkan dengan tah 
lama waktu dibutuhkan untuk ter atau Siaga TT banjir pukul Beberapa spanduk peri Optimalisasi pajak ini 
ngunan Berkembang di Jalan | jalur, Akibat longsoran tersebut,” memperbaiki longsor di infta- 1700, Air berangsur turun men- perbaikan jalan terpasang di sisi | akan berkorelasi langsung de "Semua hal yang terkait de- 
Otista Raya, Bidara Cina, Jatine- Nistrik struktur LAA. “Sementara, pe- jadi 80 sentimeter atau Siagu IV kanan dan kiri jalan, Spanduk itu an keses ngan keuangan nega 

Rabu (2/1). Iwan Kurnia- numpang yang hendak melan- banjir pukul 1800, Namun, di- di an rtulis "Awas, ja- | jahteraan rakyat. Dana yang ada si pemerintah ataupun swasta 


800 Seng Senilai 
Rp 24 Juta Dicuri 


menggerus rel dan tiang listrik ali 


wan (82), pemilik toko, men: Pukul 1750, perjalanan KRI, perkirakan air kiriman dari Bo- lan licin berpasir, Di beberapa | bisa mendukung progr. menjadi kewenangan kami un- 
duga pencurian terjadi pukul — | Depok-Bogor  dibat gor al kasi ada beda tinggi lapisan | Jakarta Sehat da pihak 
peni pada Kam L dan menyempit”, Saat | Pintar andalan G laporan 

lua pria mengangkut | nyasampai Di Stasiun Besar Bogor, air hari sehingga hujan, biasanya jalu akarta Joko Widodo yang se- bulan 

ratusan lembur seng itu dari to- | Ia Humas P Api Indone- hujan menggenangi peron, rel, bermunculan, Pada ta- | dang dalam proses re n selesai 


10, terdapat 150000 meter 
ir sudah sampai persegi jalan yang rusuk. 
MI banjir uk men 


jut Blucer. 
jenis pemeriksaan, 
yaitu keuangan, kinerj 


Layanan kelas tiga 
rumah sakit, seperti di RSUD 
akarta Pusat, turut di 


ko ke mobil bak terbuka, Akibat | si 
pencurian itu, Iwan mengalami 
kerugian Rp 24 juta. (MDN) 


eng Priyono mengatakan, ruang kantor, serta ruang pela- 
in ke: yanan karcis dengan ketinggia 
1 lewat. Petugus masih hingga 5 sentimeter, Air berasal 


longsor itu n 


Tel dari dopan Stasiun Besar Bogor Andi penjaga dukung trans» merik 
u seberap Wakil Kepala Stasiun Besar Bendung Katulampa, paransi daorah dalam melayani tentu, $ 

Pendaftar KIS ah penyangga rel dan ada Bogor FS Budiman mengatakan In itu, juga terjudi pohon — Mp8Otiliar pad: lakukan pemeriksaan kcu 

Membeludak rel yang menggantung sepanjang disebabkan limpasan — tumbang di sejumlah ruas jalan — Dana itu diserahkan kepada didampingi Ke- Namun, jika ada kasus yang 


ak ketiga 
memperb 


| pula Subauditorat DKT 1 Joko 
Agus Setyono menjelas 


mencuat ke publik atau ada per 
mintaan khusus, misalnya untuk 


dapat kau 
ki tanpa harus me- 


Nar Kartu 
IS) di Puskesmas Cililitan, 


Sehat meter. Kalau dipaksakan le: 


Ikan kese- — baru selesai dibangun beberapa 


air dari jalur pedestrian yang di Kota Bogor. Di 
ni, mobil angkut 


Jakarta Timur, membeludak lamatan penumpang dan perja- bulan lalu, timpa pohon tumbang, tetapi ti- nunggu lelang tenaga medis dan seturuh fa penyelidikan aparat penegak 
sampai 9 i das | tanan kereta," ujar Sugeng Pengguna KRI kecewa dengan uda korban jiwa dalam ke- Untuk perbai silitas di RSUD didanai pemda. hukum, BPK bisa melakukan 
lam tiga hari terakhir, Hal itu Perjalanan KRI, di lintas De- gangguan yang be jadian it menyeluruh | sada parameter pelayanan yang pemeriksaan kinerja dan tujuan 
dipicu terseburnya pesan gelap | pok/Bogor kemarin sore meng:  dap pela kerjaan Umum DKI ( iburus dilakukan, bahkan untuk tertentu. 

lewat layanan pesan sin alami keterlambatan akibat ke- tahu bagaimana ke Jalan rusak pat alokasi Rp 800 miliar, | yang kelas tiga pun tetap harus 

(SMS) yang menginformasikan | jadian itu, Gangguan kemarin ing ambung an Ruasjal ma Gatot Subro- Namun, setelah ratusan miliar | profesional. Jika layanan buruk, silnya berbeda-beda. Mal 
pendaftaran al merupakan ketiga kali berturut- Ia to dan MT Haryono di Jakarta melayang untuk perbaikan berarti penyalahgunaan uang tidak bisa langsung menj 

vember, "Warga jadi turut dalam pekan ini. Gangguan — Imansyah, pengguna KRL, d rusak di beberapa lokasi. — kini jalanan Jakarta terbukti ru- | negara. Setelah beberapa kali semua masalah yang muncul, 
dahal, pend: asam- | disebabkan faktor ulam, baik hu- — Jakarta tujuan Citayam, itus meter sebelum sak lagi, (GAL/NEL/ART) | pem an, RSUD Turakan ki- kata Blucer, (NELI TRIANA) 


lari arah Se- 
uwang, jalana 
pisan aspal me- 
an menjadi ti- 


petir. yang berimbas 


pai tahun 2 

tan gratis tetap dilay 
KTP” jelas | perkeretaapian. 
$ loket Pus- Kepala Stasiun Cilebut $ 
kosmas Cililitan, (MDN) belum bisa memastikan bera 


Katulampa Siaga INI 

Dari Bendung Katulampa di 
lapockan, ketinggian air Sunga 
Ciliwung mencapai 100 sentime 


mangggi menuju C 
licin berpasir 
nyelupas dan jak 
dak rata, 


meski hanya baw 


Anda bisa meraih: Rp 18 Miliar 
dengan modal Rp 120 Jt..! 


Ikuti jejak mereka yang sudah sukses dan kaya raya! 


KRIMINALITAS 


Penembak Wartawan TVRI Tewas Ditembak 


JAKARTA, KOMPAS — Rudi penggeledahan, tersangka Rudi 
Husada alias Adriansyah (24), berupaya pun 
tersangka penembak mati war- — melukuk: Dua perampokan, $ api yang rektur Reserse Kriminal Umum 
tawan senior TVRI Djuli Elfano, pelu digunakan menembak korban, Komisaris Be- 
akhirnya tewas juga di diukui dia, disimpan di Ki 
polisi, Rabu (21AI), seki tetapi di Bekasi," jelas Helmy. 
1000, Polisi masih mencari ang bersangkutan Rudi dalam melakukan keja- 17 Maret 201 
dua teman Rudi, yaitu HR dan batan mengaki di Perum Vi 
RM, direktorat Umum/Jatanras Ajun pasangan, Buk: Jakarta $ 
Rudi ditembak karena me Komisaris Besar Helmy Santika, — HR, mel lengan HY dengan HIV. Ke 
ba melarikan diri saat polisi — Rudi ditangkap di halaman dan RM. Saat kos HIR digeledah ergok Djuli saat hen- 


ke rumah kos HR parkir RSUD Dadi Cokrodipo di juga ditemukan satu pucuk pistol dak mencuri motor anak Djuli 
K 1 Bekasi. Rudi meng- Teluk Betung Utara, Bandar berikut magasinnya dengan de meral Manager Pemberitaan 
u HR sebagai temannya di Lampung, Selasa (20/1). lapan butir peluru, tiga kunci T, TVRI Pipit Trianto berterima ka- 
ampok, Saut ditangkap di Lampung ihgolok, dan beberapa pelat sih kepada polisi yang berhasil 
Ja saat kami melakukan ak melawan, Dia juga polisi motor, menangkap pelaku. (RTS/BRO) 


H dari booming bisnis properti 2012! 
. . 
Ss U | Ta Yar-ne er kontraktor, developer, wiraswasta, pedagang. pengusaha. 
profesional, karyawan. pensiunan, ibu rumah tangga, 


2000 sampai “Kami tidukakan berhenti me- 
lakukan — lakukan penyelidikan," kata Di- 


abtu, 
h korba 


atan, Saat itu, Rudi 


ya denga 


Siapapun bisa ikut : pemilik tanah, pemilik properti. investor 


USA - Singapore - Canada - Australia artis dan mahasiswa 22 


IKUTI WORKSHOPNYA ! SABTU 24 NOVEMBER 2012, JAM 09.30 - 13.30 
Biaya pengganti makan siang. coffe break & guide book. hari ini Rp 150 rb/org. Rp 200 r9/20rg 
atau besok Rp 200 rb/org, transfer ke Bank BCA: 273.170.718.1 a/n. Hadiman Simanungkalit. 


Jona 0812 8777 4000 Vivi 08211818 7838 


Lisa 0812 8807 5570| 2 OBI2 1018 SSS Ogr7 8800 0500 
Isa ja 
Anjas 0813 1478 0222| P2YU 0815 1316 5805 von 858 8895 3299 


# Pameran disertai Presentasi : 


Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 6 
PANANGIAN | | tot 635-698. 1 Tnamtin Boutevare. Jak Pus 
SCHOOL 4 PROPERTY | IM Panangian Schoo of Property / wwwpanangjanschootcom 
alan Menuju Koya Rara oto us on (7) #xcnooboperty 


universal 
most helpful “5 


Hadirilah PAMERAN terbesar Industri F&B, HORECA, BAKERY, (——amasatata 421 
Agriculture, Pengemasan, Farmasi, Plastik & Industrial (24- 24 November 


Venue : Jakarta international Expo, Hall A. B. C. D. F - Kemayoran Mean 
InterFOOD' ALLPacK (339 : 


Kataga Gading | Purindah — Oggg TGT DSOS Surabaya 13RLA800 CJ oren ji 
462524.07) 00 7100-8130 jikyo patang 194 1000 | Teent 
4580.0063 64 36286394 — 2aFogiOA -jag 


INDONESIA 
PMARMACEUTICAL EXPO ” mousTmaL expo 


man ALLPlaS F IND MD mala za 


an 


TNDONESIA 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 METROPOLITAN 27 


Retribusi Segera Dicabut 


DPRD DKI Minta Gubernur Terbitkan Instruksi 


JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat pro Tuan: Pemprov Sa -— kutan pe lebih duh 2 aa 
1 AAA SP NT rta Wahyono mengatakan, in. menjadi bisnis masyarakat ka- 
Daerah DKI Jakarta merekomendasikan kepada struksi gubernur bisa diterbitkan rena melihat peluai 
Gubernur Joko Widodo agar segera menerbitkan sok, "Tetapi harus — layani mobilitas se 
instruksi gubernur untuk menghapuskan tiga jenis 


ngan revisi Per- Integrasi bus 
retribusi terkait transportasi. Dewan menghendaki Dewan Transportasi Kota Ja- 
retribusi 


karta (DTKI) dan Institute for 
Transportation and. Develop- 
ment Policy OTDP) juga meng- 
usulkan ada integrasi bus sedang 
dengan transjak 

"Dengan model ini, sopir ti 
lagi ditarget setoran, tapi dig 
tuk perubahan perda. Institusi — Pengusaha angkutan umum f 
yang keberatan terkena retribusi — bisa menyisihkan sebagi: 
bisa memanfaatkan momen ini 
nyampaikan aspirasi,”  kutan umum dalam periode ter 


udah hilang mulai Kamis (22/11) ini. 


ari sebelumnya 
sopir angkutan u 
unjuk rasa mer 


Ih gubernur mx 
usi terminal, 


tut pene 
ah Nomor 3 T5 
tentang Retribusi 
dinilai memberatka 


Kendaraan terjebak kemacetan di dua nggung, ta, Rabu (21/11), Kemacetan masih enerbitkan surat Jokowi mengabulkan tuntutan tentu," kata Musa Ermyus, ang: 
menjadi problem yang belum terselesa nlah kendaraan bermotor yang terus rekomendasi kepada gubernur — mereka dan menghapusk: gota DTKAL 


Adiwinarto, Direktur 
ITDP, mengatakan, penggabung: 
Ikansikap tegas an ini akan memudahkan 
knya retribusi — nump 
k res perjalanan busd 
Pembatasan usia ker ny ser 

tidak perlu masuk d: daya angkut k 
Yang penting m "Halte bus transja 

perpanjangagar mampu 
pung bus yang berhenti dalan 


bertambah dan tidak disiplinnya penggu agar membuat instruksi guber- retribusi terkait tra 
nur, Instruksi gubernur diterus- — Onganisasi Pengusaha Nasio- 
kan kepada Dinas Perhubungan mal Angkutan Bermotor d 
mencabut re (Organ) DKI 


misi B DPRD DKI Ja- 


Menteri PU: Pembangunan G Doh (ai urgn 
Perintah Wakil Presiden 


nerintah Provin 
yah menyi 

JAKARTA, KOMPAS — Me 

teri Pekerjaan Umum Djoko Kir- 

manto optimistis 

bangun 

kota di Jakart 


INFRASTRUKTUR 


tapus, Sebagi: 
masih harus 


meter), Sunu 
wat Kelap: 
meter), UI 


Pulo Gebang le- 
ing 008 kilo- 


prorpembangu tua Ja Ongunda DKI Ji 


Kepala Unit Pengelola Trans- 
jakarta Busway M Akbar menilai, 
penjgsabi 


bar ka 
belu 
gubernur, 4 


Abang transportasi massal,” Pemba: 
Ming: nguna 


ini perlu proses. 
terbit per 
aturan masih 


ra tegas mengadopsi sist 
di Singapura ataupun neg 
. Pasalnya, di Jak: 


m ruas tol di 
menguntungkan 


(9,5 kilometer). 
Alasannya, pertama, proyek ini 4 mau dibat 1g bermobil 
bagian dari 17 perintah lakan, tapi gubernur harus me- Dewan Ti 
Presiden Bocdiono tentang pom revi! RTRW DKI dulu, Kalau . , : 
bangunan infrastruktur di Tanah — gubernur KERUSAKAN SEKOLAH 
Ae Koma preyok ii bagian dari” royok 
Re Tata Ruang Wilayah ingin menginvestasikan da . . 2 “A a | . 
(GTAW) DKI Jakarta yang dis” BUMD DKI ke proyek ini, maka — Penambahan tol d Terjadi Lagi Atap SD Ambrol Selagi Rehab Berat 
setujui DPRD, Ketiga, proyek lah investor lain, seperti ngi kemacetan , 
didominasi badan sahara lap mengganiban pon Ngnannya yang 
(BUMD) DKI, bekerja Rp42 triliun akan ter- | JAKARTA, KOMPAS — Atap sekolah, bangunan SDN 02 itu 
Alan uaiha milik Cilmitung di Gang berdiri di ewiai dun, sementara 
jalan di DKI jung Pasar Reba, di anta da Untuk — rehab barat pada 
perien dari luas DKI. $ Jakarta Timur ambrol sepanjang” SDN 06,"Memang banganan s0: Rehab lu Juga r 
Pare Sian . Im ruas toh | 0 meter, nyaris sepanjang atap kolah fu lag dirohah Tapi entah ja ringan 
Bakar jilae b, "Slup menje sekolah, R apa sebubnya, 


Menurut Djoko, sampai seka- 

Y rang Gubernur DKI Joko Wi- enterian PU Waskito 

kepada Kompas, Rabu A/N). dodo (bi pu Jokowi) be- menjelaskan, total d 
Keenam ruas to itu ada lum menyatakan menolak atau bangunan 

Kampung Mel menerima rencana proyek ini, salurkan ke 

@6 kilometen, Kendati demikian, Djoko meng- 


ngat 


Dinas Pendidikan telah 
gandeng Dini 
untuk mengai 


Djoko jug 


soal petisi penolakar 


us Pendidikan DKT 


sekolah itu me 
empat lapis yent 


un 2012, lanjut 
. di setiap wilayah DKI 
10 sampai 30 sekolah 
direhab bera, 


at totimpa pr 
teng suat atap itu ambrol 
mun, hi 


Pengalan 
menurut Ta 


ambrol. Dari kerusa 
itu tampak tulang-tulang baja 


kui, sekol ngan pad n se- perbaikan pada atap. $ 
ng tepat teran kolah itu bengkok. itu untuk rehi 
Menurut salah satu penjaga Sebelumnya, pada 6 Novem- sekolah, MPN) 


Innovation for Tomorrow. 


DAIHATSU Daihatsv Sahabatku 


Kesejukan AC Double Blower Menambah 


Kenyamanan Perjalanan Keluarga Anda 
. 


Dengan harga yang terjangkau, kini All New Xenia telah dilengkapi dengan AC Double Blower, 
menjadikan perjalanan keluarga Anda semakin nyaman dengan kesejukan yang merata. 


“ni 
tep) Ba Panas te 50 
DAIHATSU masasma ara Ki aiitaan TER Oa Weaneneana 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


“ 
28 KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


OLAHRAGA 


VARIA OLAHRAGA Danny Green Versus Shane Cameron 


Ernie Els dan John Daly Ikut Indonesian Masters 


Petinju 
Australia, 
Green, 
aratka 
pukulan ke 
wajah Shane 
Cameron 
s 
pada la 
utan gelar 
ajah 


Indonesian Masters 2013. Seperti dua tahun 

CIMB Niaga Indonesian Masters 2013 
of Club, Jakarta Timur, 
kan ada peningk: 


kehadiran pegolf dun 
mangat pegolr mud 
Direktur Bank C jumpa pers Rt 
yang, antara lain, dihadiri Widarsa Dipraja, Ketua Umum P 


di Hisense 


og angka 
Cameron. 


kejuaraan 
seri, Desember mendatang. "Baka 

sangat ketat antara kroser Eropa dan Australia m 
(papan tas nasio ini, 150 kroser dari berbagai tingkatan . 
sudah mendaftar untuk mengikuti aja ata Ketua IMT sabit ia sa 


Data Kemenpora Masih Lemah 


penonton jugn alan dihibur dengan pare 
Dana Bantuan Terbanyak untuk Pelatih dan Olahragawan SD 


tunjukan ekstrem gaya bebas dari Gabriel VI anyo), 
(Belgia 
er gaya bebas tingkat dunia. Para 
menguji kecepatan dan teknik pada 
ng digelar 2 x 12 menit itu, (ECA) 


JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pemuda dan 
Olahraga berupaya membantu komunitas olahra 
berprestasi yang memerlukan, tetapi data masil 
lemah, Tahun lalu, bantuan terbanya 
pada pel 


berpikir 
pembangunan fasilitas yang 
lebih 'berbau' proyek,” tutur Pur- 
nomo yang n atatan 
waktu Merbaik 100 meterny 
10,28 detik, 

na mengutamakan pro- 
berbagai cabang, med yok, akibatnya pekerjaan Menpo- 
menpora, ra lebih banyak ke masalah poli- 
"Namun memang, ka tik. "Kalau berhubungan dengan 
im database” ujarnya. — DPR samp 


Belum fokus 


juta, 
Deputi 1 


masi y 
ntan 


dan 
rmonisasi dan Kemitr 
menpora, Rabu (21/1D, m 


juta, Kemenpora mengalokas 
n 100 rumah. "Ternyata 
2011 baru ter: 
mantan ate 


lei 


tinggi, atlet, guru, wasit, pemb 


Kemenpor juru pijat, dan 
tuk mer Data 
AL itu adalah pelatih « 


masih belum bisa membe 
sebaiknya mundur saja. 


ter Indonesia, S 
Asian Games, m 


tersebut 
pada bu 

untuk seluruh bantuan i 
air pada September silam raga, sportivitas, Menye- 


uawan berprestasi tingkat SD 


Pegolf Afrika Selatan, Branden Grace, tengah berlatih mbahkan, penu cake politik justrual 
menjelang kejuaraan DP World Tour di Padang Golf Jumeirah, at 
Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (2/1). aer dan tan yang dibantu adi 


di ape 


Program sarjana dari Singapore Management University berbasis luas dan 
mutti-disiplin. Kami mengembangkan sarjana menjadi wisudawan yang penuh 
percaya diri dan fleksibel, yang sangat dihargal oleh perusahaan dimana. mereka, 
bekerja. Populasi mahasiswa kari diwakili dari 30 negara dari Asia Pasifik” 

dan Eropa, Kesempatan yang diberikan untuk mengikuti program seperti pertukariih 
pelajar, misi studi, dan magang, membantu mahasiswa memperoleh perspektif 
Global dan pengalaman kerja dari dunia nyata. 


Para mahasiswa dapat memilih dari 6 pilihan program sarjana — Akuntansi, Bisnis 
Manajemen, Ekonomi, Manajemen Sistem Informatika, Hukum, dan Ilmu Sosial 


Dengan adanya hibah kuliah (tuition grant) dari pemerintah Singapura dan skema 
bantuan keuangan bagi siswa internasional membuat studi di SMU sangat 
terjangkau. Siswa berkebangsaan Indonesia dan memiliki prestasi yang baik. 4, 
dapat mengajukan aplikasi untuk Beasiswa Tanoto yang mencakup biaya kuliah 
dan memberikan tunjangan hidup tahunan. 


WELCOME TO SMU. DISCOVER A DIFFERENT U. 
Pendaftaran paling lambat tanggal 1 April 2013 di www.smu.edu.sg/admissions 


Kunjungi seminar kami 

Hari/Tanggal: Minggu, 25 Nopember 2012 

Waktu 13.00 s/d 16.00 WIB 

Tempat Sari Pan Pacific Hotel, Cendana Room, 
Jalan M.H Thamrin No. 6, Jakarta 10340 


Untuk Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 
SMC Consultant, Jakarta 
T:(62) 21 4526253 197869687 |. E-smeindo@cbn.net.id 


Oarmbar ambil di kumpua SMU yang bertahan di punat kota Singapura 


| Fakultas Akuntansi 1 Fakultas Bisnis Lee Kong/Chian 1 Fakultas Ekonomi | Fakultas Manajemen Sistem Informatika 1 Fakultas Hukum 1 Fakultas Ilmu Sosial 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 OLAHRAGA 29 


LivoLi 

Putri 

Electric 

PLN 

Juara Grup 

SENTUL, KOMPAS — Kan- 

Ali hhitangan dua emin 
pan 

| Rosulia Maya, tim putri Electric 


PLN tetap menyuguhkan pern 
PLN menj 


Caesar 
Langsung 
Tersingkir 


Bekal Gelar Asteng Belum Cukup 


PARIS, KOMPAS — Modal sebagai penguasa kelas 
184 kilogram di Asia Tenggara belum cukup 
membuat karateka Indonesia, Caesar George Issac 
Hutagalung, bisa bertahan dalam Kejuaraan Dunia 
Senior yang berlangsung di Paris, Perancis. Caesar 
langsung tersingkir pada laga pembuka. 


han: 
28-20), 
nal Bola Voli Antarklub (Liv 
isi 1 di Padepok 
Sentul, Bogor, Jawa 
ih, 

Hasil ker 


Tim karate Indonesi 
ndan di Bandara De Gaul 


November 2012, saat tiba 
n tersebut 


Dalam pertarungan yang ber- — tinggi," 
sung Rabu (2/M), Caesar Kep 


yang ukan berla 
Pa 


la Bidang Pembin: 


lah tolak dari karateka Monte- Prestasi Pengurus Besar Federasi 2 

Ha gate da ba ORAO Dal Diana me KARATE Bata ntah PON Ta 
Di 10 karateka Indonesia nambahkan, Caesar - sa 5 $ 5 » ia 5 #arup Puk BR sa 

Ae ai en Karateka Indonesia Bisa Menjadi yang Terbaik Ka Sa 
Ba aa Tan Gara Den Ja Pa aa 


rumah turnamen internasional? 
WKP juga ter- 


langgang, Kehebatan Caesar saat peng 
mu 


anding ini jelas 
un kemampu- 


udah sejak 1998, Antonio terutama anak muda, menyukai Jadi, pada akhirnya, 
Espinos yang berasal dari dan kemudian mempelajarinya. gal menanti keputusan 
abat Presiden mite Olimpiade Interna: 
4 Di ta (OOC) padu Mei 2013. 
ut pertar Adakah strategi lain yang 
Angkat dan Christo Mondolu,ju- ngkan di Jepang itu rate menyebar di bi akan dilakukan selain pendekat onal. PLN bertumpu 
la hari pertama berkembang pesat. Karate ditar- — Hal ini pula yang m an dan presentasi kepada IC? Borobudur penyerang, Berlian 
Karate Senior, rtandingkan di orang di komit Ya, kami berencana memba- 5000 orang), Indo- — | Marsheilla 
berita ini ditu- kk didom ate keliling du plus to 


didukung bebera 


ik bisa mengimbangi 


Cecunjanin, 

Wartawan Kompas A Ponco 
Anggoro melaporkan dari Paris, 
dalam waktu tidak lebih dari 155 
menit, Ce 


u Kongres satu negu 
ate Dunia (WKF) WK membuat Hari Karate 
di Paris, Perancis, Rabu (21/11), atau K Day pada 7 Oktober: 
ya diperoleh setelah kg, sedangkan Christo Mondolu wartawan Kompas A Ponco 2012. Apakah ini cara agar ku 
nembanting Caesar di” kelas -75 kg. Indah mem- Anggoro bersa an rute kian dikenal? 

peroleh bye pada bubak pertama ri Metro TV berkesempatan me- —— Bendasarh 
orang nomor satu Day digelar di lebih di 


tih, dan wasit. Semu 
jadi kunci pengeml 
di sutu negara. 
gara, kami harapka Bagaimana pandangan Anda 

ng bersang- soal kemampuan karateka asal | dan melancarkan smes, 
ra dengan Indonesia? Livoli penonton bisa meny 
In The Way”. a yakin dengan & sikun Sheilla m spike 
Bagaimana Anda melihat per- yang telah dilakukan FORKI, jang Proliga, pemain cantik itu 
embangan karate di Indonesia? suatu saat nanti karateka Indo- | selalu dipasangsebayai libero, be 
Saya sangat bangga lukung 


unjanin menge 
ka In 
melengka 


Seberapa luas karate telah 
berkembang saat in! (ara yang berpera 

Federasi Karate Dunia terdiri juannya tak sebatas m nun, memang hal ini id: 
atas sedikitnya 188 negau lebih banyak orang menges Ki ci mudah, Kompetisi untarfedi 
gota yang tersel sangat ke 


tanding melawan karateka Federasi 
me- Rom 
kan peng: Se 
juuh lebih gelar Kongres Kc 
rate Dunia (WI 
karateka Indonesia, Del-”WKP Antonio 
phinus Poltak Rumahorbo. pin kongres 
Hasil pertarungan seperti itu — tede 
sudah dia perkirakan sebel yota WK: sudah lebih d 


"Mu 
ih poin memperlih: 
nan bertandingny 


Sebagai spiker, Sheilla justru 
menunjukkan kecerdasannya. 1 
tak en 
kera 


Sudah dua kali upaya mera: 
sukkan karate ke olimpiade ya: 
gal. Anda masih optimistis untuk 


ngembangkan kem 
rateka, memperbar 


1 100 juta oran Liga Primer 


tek: Dalam kongres dipaparkan — Sebanyak 65 persen di Olimpiade Karate La bali digelar di mengemba penempatan bola. 
upaya memasukkan karate se- Jah anak mu tentu! Tak rta, Kejuara: puan pel “Jujur, kalau tidak ada Sheill 
bi olahraga yang lengapa bisa begitu populer? or/Kad katkan hi p 

pa. Turnamen dipert Olimpiade Tidak la parameter y: digelar di Tndo dalam pengembangan karat 

jauh lebih banyak sehingssi 2020. Hal itu akan diputuskan — rupakan ol untuk bisa mer Apakah hanya sebatas karena karateku Indonesia pasti bisa 


tanding karateka usal E IOC pada Mei 2013. y olimpiade su Indonesia sanggup menjadi tuan menjadi yang terbaik di dunia 


v 


ECO 


Letwwon Ine has Ine ny 


c ECO SANCTUARY adalah ECO MASTERPIECE lain di Singapore 


i ka pn Wa Oi Y yang dibuat oleh pengembang pemenang penghargaan Intemasicnal 
Luxurious Condomii $ P Setia. Dibangun untuk memberikan pengalaman kehidupan 
pa “ . mewah yang memiliki unsur keindahan alam, ECO SANCTUARY 
beradu ditmngah iman dani kiwitan yang menitan lai 

juga 
menunaikan "perpaduan hollik fsias preman unuk dilkmat 


Pengembangan ikonik sepanjang Chestnut Ave 


r 


2 


oleh penghuni 
Tersedia tipe 1,2,3 dan 4 kamar, untuk memenuhi keinginan 
penghuni dan penyewa. 


. Dekat dengan mal, sekolah lokal dan Internasional terkenal yang. 
memberikan pendapatan sewa yang baik 


Terhubung dekat ke jalan raya utama seperti BKE cxpressway dan 
PIE cxpressway. 


Akses mudah ke pusat kota (Orchard, Marina Bay and ete..) 
melalui jalur MRT Downtown Line 2. 


Marga mulai SGD 580,000" 


Jadilah prioritas utama untuk menilik humian Eco Masterpiece inil 
PELUNCURAN PERDANA ECO SANCTUARY 
Tinggal: 24 & 25 November 2012 (Sabtu & Minggu) 


Waku : 10.00 - 19.00 WIB 
Tempat: Bromo Room, Hotel Grand Hyatt Jakarta 


Hubungi sekarang untuk mendapatkan harga perdana! 


Ea aa na aa Lane | smt | Uvelearnworipiay | #62 21 3048 2255 yu, 
Setia IE j3 ie See BE Sa | 162 812 8668 2255... 


mrloperkoran @ & 


30 


OLAHRAGA 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


Tim Nasional Jaga Kebugaran 


Nil Maizar Tegaskan Sudah Ketahui Kelemahan Laos 


KUALA LUMPUR, 
KOMPAS — Tim nasio- 
nal Indonesia pertama 
kali berlatih di Kuala 
Lumpur, Malaysia, Rabu 
(21/11) sore, Mereka 
berlatih ringan dengan 
ceria, tanpa ketegangan. 
Dalam tiga hari ke 
depan, sebelum melawan 
Laos pada Minggu 
(25/1), timnas juga akan 
berlatih ringan demi 
kebugaran fisik. 


Rabu sore, seperti dilapor 
wartawan Kompas Agung Setya- 
hadi dari Kual 

ringan berlangsung di hak 
belakang Hotel P 

den Horses, mark 
uda" selama pe 


ngan otot. Mereka menik- 
ti latihan dalam siraman ca 
berona ke- 

kuningan di tepi danau besardi — Dalam empat sesi latihan Ta meminta pemain menikmati 

belakang hotel menjelanglaga melawan Laositu, persiapan akhir ini, tetapi tetap 


Latihan ukkan materi 


ng juga diikuti pe men pemain mu 


Jatih tim nasional Nil Maizar ini — pematangan taktik dan strategi im pengalaman inter- 
kerap disemarakkan tawa lepas Tim pelatih sudah mengantongi Ik dibebani target 
n-eeletukan luc han Laos menang. Mereka hanya diminta 

yang akun dieksploitasi skuad — menampilkan yang terbaik sesua 


dalam laga krusial pada 


be tu pukul 1700 WIB di Sta- ni tidak merasakan kete- 


men Padang berpostur ti 


di sosok yang men- dion Bukit Jalil. gangan ap Ik adu tekanan, 
“Kami sudah mengetahui ke- Ten juga menikmati 
an sore ini untuk men- os, tetapi tidak akan persiapan ini, Justru kesempa 


tidak n di sini, Cukup 


ang tahu sa 


membela tim nasional yang sa 
nyat jarang ini menjadi mo 
bagi uk. memberika 
yang terbaik” ujar bek tenj 
Handi Ramdhan, 

Bagi Iandi, masuk tim masio- 


jaga kondisi pemain 
drop, Tiga hari ke depan 
kami juga fokus untuk menjas 
kondisi fisik pem ni 
berlatih dua kali pagi dan sore 
lalu satu kali pada Jumat 


tim pelatih saj 
ujar Nil opt 
peni 

us menyuntikkan motiva- 


ih 


Para siswa di 


Ai SD Pribadi, Margond 
Indonesia, Fuchrudin (kiri) dan Wahyu Wi 
Tim nasional, Rabu siang, bertolak dari 
lagu Piala AFP 2012. 


astanto (kanan), di Bandara Soek: 
menuju Malaysia untuk mempersiapkan diri menjelang 


TIM NASIONAL 
Ini Bukan Tim Durian Runtuh 


bermain dengan sungguh-sung- 
Pasir 1 


1uh, tetapi kalah. Suporter 
memancing perhatian 


baik harus terus mendukun 
ikcanak SD Pribadi, Margon- 
Depok, yang akan ber 
Singapura. Pertemu: 
sengaja di Bandara Socl 
nosflatka, Rabu (21/N), 
fitatkan 
tersebut untuk berfoto 
anak itu ber 
mereka, memastikar 


ngit 


itu sebelum masuk ke ri 

tunggu ES. 

upan mengandung harapan 
itu juga di: 

penumpang pesawat terbang sa- 
n turun ke terminal ke- 


Ouciror, 
“Totalitas Itulah yang 
akukan oleh para pem: 


Ja Lumpur, De 
Duta Besar Indone: 
npur Herman Prayitno, yang 
menjemput tim, 


ngah kekisruhan sepak bola 
Para pemain ini me 

puk optimisme di teru 
yang mencoba menger- 

dilkan mereka 

ni masuk timnas bukan 

mendapat durian runtuh 


li depan me- 
pemain timnas. 
Mereka mengumpulkan kebera- 
n untuk mendekati Wahyu 


dak meriah seperti dua tahun 
lalu saat Indonesia 


ini, 


i bagi kami untuk mem- 
yang terbaik bagi bang- 
ujar bek tengah 
indi Ramdhan. 

Pelatih tim nasional Indone- 
sia Nil Maizar mengakui, dia 
terus memupuk kepercayaan di- 


orisinal, dan jujur, 
Respons spontan kepada 
timnas itu tidak meledak-ledak 1 
karena uda sentakan euforia, 
Atmosfer itu bisa dipastikan 
akan membuncah suat Indone- 
sia lolos ke semifinal Saat itulah 
mnas akan kembali dielu- 
lukan karena memberikan ha- 
an prestasi, Karakter supor- 
ter Indonesia yang mengikuti 
embusan angin ini pernah di- 
kritik pelatih timnas Iran, Car- 


sini dong, Om, 
itu membujuk 
ng mengobrol dengan Kompas 


untuk difoto menggunakan ka- 
telepon pintar. 


ualismme 
mereka. Merel 
orangcorang yang mereka cintai 
los Oucirog, saat memimpin Mereka tidak perlu bermain de- 
imnya melawan Indonesia di ngan takut-takut. Tidak 

karta, yang perlu ditakutkan,” ujar Nil. 
tunggu E4 penerbangan ke Ma- Saya pernah menjadi (AGUNG SETYAHADI 
laysia, mereka pun bubar, ya merasakan ra dari Kuala Lumpur, Malaysia) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


tahu bahwa Bam- 
bang Pamungkas sudah berjalan 
lebih masuk ke ruang 
tunggu, Setelah diberi tahu bah- 
wa Bepe sudah di dalam ruang 


at 


Sebelum ber 
sia, Ih 
juga meng 
nya untuk m 


y van 


badannya 
menjadi 


tribusi, baik me 


gol 


untuk 
yang terbaik 


ngkat ke Muli 
Beukering 


ari tim 
tu kehormi 
dan dia bertekad memberi kon- 
ui asis maupun 


ya 


PIALA TIGER DAN AFF 


m Tuan Rumah, Juara, dan Runner-up 
Tahun TuanRumah Juara Runnerup Posisi Posisi 
1996. Singapura. Thaland . Malaysia . Vietnam. Indonesia 
1998 Vietnam Singapura — Vietnam Indonesia Thailand 
2000 Tailand Thailand Indonesia Malaysia — Vietnam 
2002. Indonesiadan Thailand Indonesia. Malaysia Vietnam 
2004 Malaysladan “Singapura Indonesia. Malaysia. Myanmar 
Tahun Tuan Rumah. Juara Runnerup.— Semifinalis 
2007. Singapuradan Singapura. Thailand Malaysia Vietnam 
tm 2008 Indonesiadan Vietnam Thailand Indonesia Singapura 
Indonesia 
mengisi waktu 2010 Indonesiadan Mataysia Indonesia: Vietnam Flipina 


senja dengan 


ihan ringan # Prestasi Indonesia 


untuk menjaga 1 
2 AE 
3 
4 


ebugaran fisik 
di sekitar 
kawasan Hotel 
Palace of the 
olden Horses, 


196 MP8 200 202 201 207 208 2010 
'# Pencetak Gol Terbanyak 
laga perdana Tim Nasional Indonesia 
Piala APE 2012, 3099 Gendut Doni Christiawan (5 go) 
Maan 12002 Bambang Pamungkas (8 gol) 
menghadapi 5g ibam Jaja Kesuma.7 90) 
te AD. va 12008 Budi Sudarsono (4 gol) 
j Keempat pemain menerima penghargaan 
Sepatu Emas (Golden Boot) atas prestasinya 
pada tahun penyelenggaraan kejuaraan, 
Pada AFF 2010, Indonesia menladi runner-up, 
Namun, gelandang tim nasional Indonesia, 
OM AS WAWAN M PROMO Firman Utina, meraih penghargaan 
Most Valuabie Player (VP). 
Pemain senior Elie Aiboy Catatan: Bambang Pamungkas 


Dari tahun 1996 dan 2004 nama turnamen 


perah membela Selangor FC ala Tiger, sedangkan Pala AFF dimulai pada tahun 2007, 


ngalamannya se- 


noster 
1g mem- 
butuhkan mental kuat. "Yang ter- 
mgetahui dan & 
tirus yakin dat 
mungkin demi 


menpora tetap me 
nasional sepak bola: 
bertanding di M 
Ia AF 

Dari usul Rp 2 miliar, kami 


tim mengajukan permintaan penda 

ang akan naannya sudah dekat-dekat, se 

mentara dana itu sudah dipakai 

untuk ajungcajang internasional, 

tim U 

timnas 

bantuan tidak bisu 
maksimal," ujar Djoko. 

Menurut Djoko, keputusan it 


Dana dukungan it 
pos pendan 


Di Jakarta, Deputi 
terian Pemuda di 


uga Djoko Pokik 
, mengatakan, 


dialokasikan Kemenpor 
2012 sebesar Rp 10 miliar. "PSSI 


The Nest Big Ting (s Here 


Samsung ATIV smart pc 
Simplify your life 


Grand Indonesia, East Mall Main Atrium 
Saturday, 24 November 2012 


One Day Only 
Rp. 9.459.000,- 


Rp. 7.999.000,-" 


Lantaran 


Cita 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 OLAHRAGA 31 


DATA DAN AGENDA Gavantanga 
SEPAK BOLA Mens Ya 


uenowupors 
Sela G1) 
Cut 


Conan 


temu) 1 


sur SV Endtown Ona 
BAE oC 0 
Ad SME Mane) 


Intan Ber (Sa tm, 


cma Woo Mane 
rb vi Pen 


Gua 


PELATIH 


Di Matteo dan Sabda Sang Juragan 


abio Guagliarella, Arturo divisi 1, Milton 
lum akhirnya dipecat. 


Dons 


Pemecatan Di Matteo 
tergolong sangat cepat, 


Maag Semat belum 20jam setelah ono Ntoken 
Chelsea dihajar mendampingi As ilas-Boas 


jer, dengan kembali membangun kekuatan 
bulan "The Blues, 

membuat per 
Roman Abramovich, — semakin terasa, 
juragan minyak sang 

pemilik, telah bersabda, Di Mat- Persembahan 
teo dipecat! Semasa bern 
k ada yang mengetahui be- telah bergabung 
ak sang pemilik. Per dari klub Italia, 
Matteo tergolong san hun 1906, Di Mat 
belum 24 jam setelah Chelsea sembahkan trofi Pia 
dihajar Juventus, Peme. 


sekaligus, yaitu P 
mpions Titel te 

ya ke gawang Mid- 

Posisi Chelsea di Liga Inggris 142 detik 


sebenarnya tergolong aman. telah peluit babak pertama di- kan oleh sang juragan sejak: 
Menjalani 12 laga, “The Blues tah salah satu gol ter- mengambil alih kepemilikan 
Ih berada di posisi ke pernah terjadi se- The Blues tahun 2009, 


semen sementara dengar 
24, terpaut tiga angka dari Man- 
chester United y adi gwal 


panjang Piala 


FA. Trofi terakhir ini juga tak 
pernah dipersemb: 


dela- 
didepak sang 
juragan pada tahun 2003-2011. 


bersama pe 
Di Matteo 


Ly nga li 

0997-1998), Winmers 
Tak . 99 dlon Stamtora Brlgo, mu dan Eharty Shio 2000 

Chelsea, agak sedikit panas. Ke- 2002, Di Mattco memui 


he Blues”, Pete Cech, pada lagu 
ak 3-0. 


Penyerang Juventus, Fabio Oui 
Grup E Liga Champions di Stadion Juventus, Torino, It 


mencetak gol ke gawang Chelsea, dihalangi kiper ” 
Rabu (MM) dini hari WIB Tuan rumah Juventus menang t 


Anda 
ar bagi 
"kas 


ta 


in telah 


Namun, sang jui 
bersabda, (AFP/MND) 


Guardiola, Benitez, Grant, dan Redknapp Diperhitungkan 


'TURIN, RABU — Bulan r 
ajang Liga Champions Eropa 
singkat saja, Tampil dengan status juara bertahan, 
perjalanan klub Inggris itu justru pontang-panting. Sitik Man sks 
Kekalahan 0-8 dari tuan rumah Juventus, Selasa rinya, Untuk itu, pelat 


(20/11), di Torino membuat posisi mereka terjepit. JYOI Wrselul 


sekaligus mematahkan 
t pemain Chelsea, 
Juventus 
dikejar setelah m 
ambah dua gol lewat Arturo 
menimpa di- Vidal GI) dan Sebastian 

asal Spa- (001). 


lu Chelsea dengan Times mengaba 
vich sudah me 

ngan mantan Pelatih Liverpool 

sejak awal Benitez 


belum per: 
itakan nasib berada di ta- 

3 ngan sendiri, tetapi sekurang 
Tidak siap dak lagi, Sekarang kami masih 


Masa Depan 
Lumbung Beras 


Se matematis, peluang Kekalahan dari Juventus ber- 
Chelsea untuk lolos ke perdela- ujung dipecatnya Roberto Di 
par final belum tertutup. Syarat- — Matteo dari jabatan pelatih, Na- 
nya, mereka harus n sib kelam sang pelatih sangat siap untuk menghadapi strategi 
klub Denmark, Nordsja ironis menginga m Juventus yang taktis” Chelse 
tambah Shakhtar Donetsk tunya makhoda yang » satu keputusan Di Matteo 
bisa melibas Juventus, ng diperdebatkan adalah de- 

Jika hasilnya tidak sesuai de- pula an menempatkan Femando di 
angkat gpemilik Torres sebagai pemain peng- Emosi pemain mas 
gan lih setelah ke 

Chelsea akhirnya lebih me- West Bromwic 
maksimalkan sektor belakang Inggris, Sabtu lalu. 
mgah, Gebrakan ke per- Kekalahan itu sempat men 

lebi berxit ruang ganti Chelsea p 

Penuh dengan kekecew: 
kemarahan pemain, Seperti yang 
in lebih cerdas, Me- diungkapkan bek asal Brasil, D /Ada suatu masa ketika Indonesia begitu tinggi menempatkan sektor pertanian 
Samba kenirla Ha sa Lag pat re dalam kerangka struktur pembangunan. Hal itu terjadi pada era kepemimpinan 

kesempatan gi dan penuh emosi, Presiden Soeharto, terutama pada periode antara 1980an-medio1990-an 
Chelsea mengembang Kekalahan juga dialami M sehingga Indonesia dikenal sebagai negara yang mampu melakukan 
aa Kamu Se Uteh Penanu Ne Nie swasembada pangan. Namun masa itu sudah berlalu. Indonesia sekarang lebih 
ke 1 um y Ng ( ketika Fabio dari » dikenal sebagai negara pengimpor pangan, termasuk beras. Berbagai upaya 
Biru" menga Harry Redknapp. nettak gol pada tidak lagi memengaruhi langk keras dilakukan untuk menjaga keamanan pangan nasional di antaranya 
Liga Champions untuk pertama Dari empat nama ini, Benitez 1 tersebut meng MU ke babak perdelapan fin dengan mengundang swasta atau korporasi dalam budidaya padi Beberapa 

daerah sentra beras juga berupaya keras menjaga reputasinya. 


kalinya musim talu, lebih berpeluang, Harian The angkat moral pemain Juventus @EUTERS/AFI/OTW) 
Bagaimana masa depan Indonesia dalam swasembada beras? 


akhir 


koper. Itu artiny 
Liga Champions, ramovieh, untuk mencium pia 

dijuara bertahan per- Karya Di Ma ng di 
na yang terelimi tugas transisi d 


in Jose Mourinho, juga pc- Jumat, 23 November 2012 
latih sekelas Carlo Ancelotti 


pernah membawa AC Mil: 


memang ti- 
mungkin. Nz 


munculkan speku 
posisi yang ditinyggalk 
anama muncul, seperti n 


gi pendukung: 
tim Chelse 


semua anggota 
Ja, hari Selasa lalu bisa 


LIGA EUROPA 


Laga Pembuktian Keangkeran Anfield 


LIVERPOOL, RABU — Per- 
tarungan kedua Liverpool me: 
lawan klub Swiss, Young Boys, di 
Stadion Anfield, Jumat (23/1) 
dini hari WIB, di Grup A Liga 
Europa kan menjadi up 
pembuktian "keangke 
dion kandang Liverpool itu, 
Merah” harus menanguntu 
muluskan langkah mereka ke ba- 
bak berikut. 

Pula bagi Young Boys, 
kemenangan ya 
perbesar kans tim asuhan M 
Rueda untuk melangkah lebih 


barisan pertahanannya dengan putaran berikutnya. 
baik untuk bisa meredam kece- Young Boys juga memiliki » 
patan dan kelincahan penyerang jumlah penyerang tajam. Sel 
Young Boys, Raul Bobadi 


yak di putaran grup 
ini dengan empat gol. 

an Liverpool 
terdiri dari G 
nie Carragher, $ 
bastian Coates, dan Andre W 
dom, Hanya saja, barisan striker 
“The Reds” terlalu mengandal- 
kan Suarez, penectak gol ter- 
banyak Liga Inggris dengan 10 


serpool pad 
kedua tim, 


jauh, Dengan sama-sama menga: 0 Tak human, Lomvodi meng” “Waka #ootmponkost berban Da 
leksi enam poin dari empat laga,” Luis Suarez incar sejumlah penyerang pada ihanannya agar tid: 

Liverpool yang berada di urutan bursa transfer Januari, seperti obrak-abrik barisan pem . 

Kedua klksemen Grup A berpen ta erkalahikan pada tjuh Iga Klaaedan Hontasur Theo Wu. liverpool. Kiper Mios NI, Simak ulasan lengkapnya pada FOKUS, 
Ivang lebih besar tok lola ba- terakur di Liga Ing Poli “cot,Juga DanlelStuoridge, ”—— didampingi Alesandue Gonzales 


Jumat, 23 November 2012 


Isad Zverotic, di 


rena selisih gol yang lebih b me- Kemen 
dari Young Boys di posisi ketiga. terbaik seba- 
Namun, Si Merah tetap harus £ yang su- 
waspada karena pada pertan- — bur menectak gol di Liga Primer 
dingan terakhir, 6 Desember 
nanti, harus menjalani parta 
tandang melawan Udinese. Ada- 
pun Young Boys akan menjamu — kemungkinan diistirahatka 
Anzhi Makhachkala (Rusia), si tuk memberikan kesempatan ke- 
pemuncak klasemen, onjo Shelvey dan Jordan 
Mencermati penampilan tim Henderson. dalam sepak bola, berbagui ke- 
asuhan Brendan Rodgers yang” Rodgers harus menyiapkan sar peluang Young Boys lolos kemungkinan bisa terjadi. (OKD 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


iverpool itu “sepa 


ama, September lalu, 
iverpool untuk a Young Boys. 
tmengalahkan Young Dengan tim yang semakin pa- 
du, kemampuan individu yang 
lebih baik, dan taktik jitu dari 
Rodgers, Liverpool memang 
Pa ea biak KOMPAS 
pertarungan kedua mereka me- 
lawan Young Boys. Akan tetapi, 


32 


KOMPAS, KAMIS, 22 NOVEMBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


Banyak Anak 


hadiran seorang anak mendatangkan ba- 
nyak hal positif bagi model dan pembawa 
acara Sari Nila (38). Dia menjadi lebih ter- 
atur, rajin bangun pagi, lebih sabar, dan men- 
omongan. Dia pun selalu takjub karena 
kecil dapat menghilangkan kelelahan 


seorang ana 


mampu 
n. Hebat seka 


mbisi mempuny 
Ya, dulu mikirny 
sih syukur, enggzak juga tidak 


miliki 
pasti belum 
memeluk anak, me 
tertawa, mendenga 


bahwa Gavyn 
nembi 


Tak Sempat 
Bulan Madu 


pati Mi 
genia Pa 
sempat berbu 


asa Selatan Christiany 
untu (45) mengaku tak 


Daera 


gilannya 
(01), 
Minahasa 
dari orangtu 
enny TA yang menjadi Ketua P 
Golkar Kabupaten Minahasa, da 
Jopie anggota DPRD Sulut 
i 
Ratu: 
Te 


ng lagi," 
senyum dijepret belasan kali. Be- 


| senyum, GA) / 


WIMAR WITOEL/ 
Olahraga Otak 


komunikasi Wimar 
r (67) dipapah 
cla diskusi terba 


perkuat Program P 
Deforestasi dan 
DD plus) Menuju 


ngurang da 
Degradasi Hutan (RI 
Ekonomi Hijau", di Pa 
tan Tengah, beberapa 

an Juru Bica 

hid itu tetap 
di mo- 


bertugas m 


benar-ber 
ang saya pun 


ir ft Iho, Kalau di- 
a kelemahan 


a tetap semangat 
bepergian ke sejumlah kota di Indori 
tuk menghadiri kegiatan bertema 
lingkungan, 
belum ini saya sudah berkunjung 
ke Jayapura dan Jambi. Diskusi, ka 
raga otak. Tak perlu 


ik prima. Ini 


pertengahan tahun 


201 
Semangat Wimar terlihat saat be 
tetap cekatan m 
itu, Soal 


ya 
mengganggu kesel 
cukupny 


tam ia konsumsi se- 


in saya cek darah, Ko- 
Ih saya normal 
agak ting- 


p bu 


ol dan gula 
“hemoglobin 
nya, (BAY) 


WwIBowo 
Tertahan” di Bandara 


ngobrol dengan Kepala Stat TNI Angkatan Darat (KSAD) 
M nderal Pramono Edhi 6 tak ada 
sekat-sekat. Si air, Adik ipar Presiden Si 


Yudhoyono at beraktivit 


Presiden Juseelino 
. Brasilia, Brasil, bel 
tu lalu, Dua ten 


Pramono malah "tertahan", Rom: 
bongan itu memang melewati pin- 


makan pakai 
p den 
empat dan px 
matan di dada, yang 
ur logamnya. 
buka (tanda pa 
nya, Padahal, 
telepon genggam, dan jaket sudah dilepas. 

nun, Haryanto, Staf Atase 
memberi tahu si petugas. 
komandan tertinggi AD di Indonesia, 
yang menghalangi. (SD) 


bintang 
kehor- 


CVT dengan INVECS III 
Perpindahan Gigi menjadi 
Muna meningu 
bemukalan bahan bakar 


BNI Travel Experienc e 


anda 


aa 
Hong Ha 


Sydn Imo 


ANAM 


“Brmastmnent 06 periode 3 b 
engan 

« Mera hingga S0 ri 
Cah back hingga ip 1 
BMI Platinum dan BNI Vas Inf 
- Free Vouchar belanja soni 


bourne: 39044 


CATHAY PACIFIC 


PM Citilink 


BRUNEI 


Trowal Foir ASITA dl 
11 Jar Kartu Detat dwi Bani Negara Indonesia UTA rmervdapartan 


makai Rp 1 Juta BNI Inettrnert 6 periode 3 badar 
SV terruruk ( Hasanah Card becual Corp 

rarwaa ata, aka. Pp 5 Ju 
hu 


Mp 50 Ribu untuk mi 


mber 


Nett (Singa apo| 


ap 


s: 390. 


t (Oantas) 


(Roya | Brunei) 


Srowyaya Arr 


Garsdaria Cry Mal Jekarta dan 


hu BA Itadimeot OA pe 


Kartu Kredit ON 


- Gratis kornuimi Yengan ALI "TRAVEL GURU" GITA selama 1G menit di Lounga BNI 


hun 
INI Co Brang Gs 


rudi di 


Mau Reryungi wwwboica kg 


Kartu Kredit BNI Style Titanium, BNI Platinum, BNI Visa Infinite, 
artu Debit BNI Ecmeraid) 


Uhnryi BMI Cal BOOOAS stm, (MZN) BOOOANEERES dar) pora! 


" Her nat h 
dengan BNI R 


“ Cash Back 
ngga Rp 1.000. 
» Gratis voucher 


8 


. 
Garuda Indonesa 


BNI credit card 
BNI debit card 


BNI 


Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa 


Vietnam Airlines & 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS KLASIKA | Kamis, 22 November 20181 WABODETABEK 


KLASIKA 


KLASIFIKASI IKLAN 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 


M FITUR KLASIKA | Kecantikan 


ka Agar Kulit Sehat Terjaga 


MEMILIKI kulit bersih bercahaya adalah dan kebersihan kulit. Oleh sebab itu, alangkah 
dambaan tiap insan, terlebih kaum Hawa. Tak baiknya jika Anda rajin membersihkan kulit, 
pelak banyak wanita yang rela menyisihkan terlebih kulit muka, yang rentan terhadap 
uangnya untuk berkunjung ke pusat perawatan kotoran. Gunakanlah pembersih muka yang 
kulit agar kulitnya bercahaya dan tampak awet cocok bagi kulit Anda, baik berupa sabun muka, 
muda, face tonic, maupun susu pembersih. Hindarilah 

Perawatan kulit yang dilakukan di pusat penggunaan pembersih yang tidak cocok bagi 
perawatan tentulah tidak murah karena harus — kulit karena dapat mengakibatkan kulit menjadi 
dilakukan dengan kontinu agar mendapat hasil kering, bahkan risiko lainnya. 


- 


Lenovo” B475 


maksimal. Namun, kulit sehat dan bercahaya Jangan lupa menggunakan pelembab kulit 
tidak melulu harus dicapai dengan menyambangi setiap pagi dan malam sebelum tidur. Agar 
pusat perawatan kulit. Dengan memperhatikan kulit tak mudah kering, setelah mandi dapat 10x 3.899.000 


Awali” perawatan” kulit” dengan kelembaban kulit, Lengkapi pula dengan penipis TWinkPad' toge E125 
mempertimbangkan aktivitas yang sering kulit yang bermanfaat untuk menghilangkan 
dilakukan. Rutinitas yang dilakukan di luar kelebihan sel-sel tanduk pada permukaan kulit, 100 3.565.000 | 


ruang, misalnya, patut mendapat perhatian serta membersihkan kotoran dan lemak yang $ 10e 3.565.000 


lebih karena sinar ultraviolet amat berpengaruh dapat menyumbat pori-pori, Peeling cream juga 606 
bagi kesehatan kulit. Oleh karena itu, Anda yang dapat digunakan untuk mengangkat kotoran dan 

BA sering berada di luar kantor hendaknya dapat sel-sel kulit mati pada wajah. Dengan demikian - 
menggunakan tabir surya pada muka dan bagian — kulit wajah akan terganti dengan kulit yang baru. Berang PN -er—— 
tubuh lainnya seperti tangan dan leher. Apabila)” Asupan yang masuk ke dalam tubuh juga : 


tubuh sering berkeringat, ulangi penggunaannya berpengaruh terhadap kondisi kulit. Rajinlah 
tiapduajamagarkhasiatnyatidaklunturbersama — mengonsumsi sayur dan buah-buahan berwarna 
keringat. Selain menggunakan tabir surya, alas terang karena pigmen kulit pada buah memiliki 


bedak yang mengandung UV protection amat flavonoid yang mampu bertindak sebagai Maap (ada un. 
menolong karena dapat membantu menghindari antioksidan dan menetralkan radikal bebas. | ("31 Uda 3 Pane 
terjadinya vlek hitam. Jangan lupa minum air putih minimal delapan 19 


Polusi udara dan kotoran yang menyertai gelas per hari agar tubuh tidak kekurangan 
kegiatan luar juga memengaruhi kesehatan cairan. (BYUJ 


OTOMOTIF 


Hitam, Mulus, 
Cet BU: 


mmer M2 AT O8 Hitam kr | Range Rover 20 ATdpn 2012 | | SANNY AUTO GALLERY, 
PIV2.Cmw,JktEsoat, Hoot | w puth H3 09 Des Hitam 31 


MILO. Apapun is mbl anda 1 Ban Yan Ya pe kt an ae baja gara sreg 
one Pr ap Ant | Amemer eni nota Tana Abang Ion SN 12010 #3201 4x00 »“225r10 
Sesat Tanamal Mat way | “6/0 merk dalg pantas! | Eyogo 20 5001 / 20cre#9» | Hum W337 REArUNIT VALENTIO MOTOR | 
Pentet | Aa. 01 Apapun ni mi Kn Oni Lu Pasir Back Do Rang Roro iave 20 AT 012 12.19 To 
pajrgmer bi $ Ba SJ MH To Pamen PB poem 
The omana 8 Ss da ho Nk 
Panas aa Oon gnrene Ta £xoneauro panda | moexg In200 Cot musa ang 1/6 TR barunuma sendiri 
Pemakai Berani Bel Tn Dr | "5 Persoe Cleci DadndW Dion | Rogngne ul 
aYoa Kad Semut Ma | Para B0 Danton | ana apaan Sena kana 1807 30x tm Meng In 
Kn ma asian 9” | Panam 19 281 ol | jpg 42 /0SIATAN on PNG | 2-9 ey 
ima sma me cas er , R08 antik Int 10i128 02:01 | Ranger FM 240 JD dyd Dung Ban pngny ana amor | tom si osers7s. 
kredit hub:06 02 1-di Inten keng7eb seo RUN 550i 'S - PORSI 19Sit cas 300056 
NN ap : yo yana, comaa 1 M6, Block It, Re Ful 
tum Cone 46, 6 205 2 satin aa | Dea 
MOBIL DIJUAL Pan Hae " : Lis 
GLAMOUR AUTOBOUTIAUE si 14 23 Hitam Th 201LKM 3eb 
Pom Canon Tuba Moge 5 Tut Mati 2011 Hai (B0 201 Vin 2010, te» 
ara Ba MA POK Aa MLS TES m2010 6 put 
5 pa 2 :m Pen 
AUTOHAUSE IMPORTS » 146 5 Line 20 Turbo 


ente old KmlOrb V9 Grs2011 


sa Hummer H- 0611.970211 - 06.787 AUTOHAUSE IMPORI Batan Greup 
Ja Naa Ca LE Aan tep Beta Pita uronause mor | Sd Gd 
Kamen ln SO 1d 1m Evonut 50 TVL MataharIMt Mak 06,206 bang, RM Hu Sae Captiva Bonus DVD Mx 


CO) CITRA ASRI BUANA Sba77 | Humor H2 6222009 Btack On | Sottop Konon 


Phit:66602313/Sntee 231 ay k 12006, Bl, GrgMot, STIK mara mundurJok KILKF Cie 

Bekasi 021 88855200 Tajur G2stann2n Red Otome pack Km low Istmw pan ma k20 | Don ing KP Ka 

Tangerang — 02155757942 AYUNJAVA MOTOR | Swt baru 02155615 Ga ma Ia aa K-250n kaget | jang No. Kon Jeruk 5321359: 

Cipta 21 74705090 K4 R Rovee Evoguo 12 Dynamic Porsche Panamera 26 Black & 1G-3O0/11 “"" X6301 Bsng/0 

Manggewer 02147902050 Lagu Pai Soo, 31V 5Cam | Hummer H2 62 "2014 Back | Wit Siv Rt sat Conera | R8 Yang 8 ituatvintveye | 20106 Inotonte tm co $ | 1:35 59at22 ”' S3g-6111 | Gatha, Ta ter, Catorae 
S0Okam, Kondisi Terawat p ATPM. Garansi NS'Parkr FiLamo Bos Sk S1 15 “#2” pan Li'10 | Olango, Banu hny. 
un Jaya Moto:021-05631555 O21-2a Mean Otonetani Bestindo hx74869200 Sae Katim 


O &r—O Per 


Sofa L-Shape 


NY Re Pa 


- 


Findus on 4 
Beeronic Sotuton @etect sokution c 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 22 November 2012 


an OTOMOTIF 


OLEH: BEBIN DJUANA 


kuti Kilnik Otomotif 
Radlo Sonora dl 92200 
FM setiap Sabtu pukul 
08.00 Wis 


(Kunjungi pameran kami. 
Tangorang City, 16 - 25 November 2012 
Puri Indah Mall, 19 - 25 November 2012. 


j 


Transmisi "Matic" Mobil Honda 


@ Pak Bebin, saya mempunyai mobil Honda 


t: Jazz 1.500 ec, keluaran tahun 2008, 


matic, mempunyai kebiasaan kalau sedang jalan 
kencang atau lambat suka memindahkan 
perseneling ke posisi netral. Mohon tanggapan. 


Terima kasih 
Razak, Bogor Timur 


@ Pada transmisi manual, sah-sah saja me- 
1@ netralkan perseneling pada saat mobil 

masih berjalan, Walaupun sebenarnya, 
langkah ini saya anggap berbahaya karena Anda 
akan hanya mengandalkan rem untuk mengurangi 
kecepatan. Padahal, memanfaatkan engine brake 
jauh lebih aman sekaligus menghemat bahan 
bakar. 

Lain halnya dengan transmisi matic yang per- 
pindahan giginya menggunakan sistem hidrolik. 
Minyak transmisi matic tidak hanya sebagai 


pelumas gigi perseneling, tetapi sekaligus sebagai 
mediator sistem hidrolik. Di dalam sistem, ada 
yang berfungsi sebagai “pompa", yang dalam hal 
ini dihubungkan dengan putaran mesin, pengatur, 
pintu-pintu aliran hidrolik yang bisa membuka- 
menutup sesuai instruksi perpindahan gigi. 
Pengaturannya sekarang ini dikendalikan oleh 
sebuah komputer, 

Jika Anda posisikan tuas perseneling pada 
posisi netra, berarti transmisi berstatus standby. 
Tentunya putaran mesin juga menjadi idle (Anda 
berharap bisa berhemat bahan bakar), 

Jika roda berputar (kendaraan masih berge- 
rakfmeluncur) akan berakibat tekanan balik dalam 
sistem hidrolik. Semakin cepat roda berputar, 
semakin tinggi tekanan yang terjadi dalam sistom. 
Hal ini akan merusak transmisi matic Anda, 
Kebiasaan Anda menetralkan perseneling pada 
transmisi matic, selain berbahaya karena hanya, 
mengandalkan rem juga akan merusak transrmisi, 


Sepeda Motor Awet Pasca Hujan 


'AGAR mesin sepeda motor awet pasca 
thujan, segera bersihikan lumpur atau 
benda kecil Isin pada as roda. Pada as 
roda depan sepeda motor terdapat Klep 
dari karet. Jika tidak dibersihkan, lumpur 
dan kerikil dapat merusak klep karet 
Akibatnya, karet pelindung putaran roda 
akan rusak, Roda menjadi kendur dan 
jalannya tidak stabil, 

Untuk knalpot, olesi bagian ujungnya 
(dengan rminyak agar besinya tidak karo- 
pos. Untuk rantai, apabila tidak merniliki 
minyak rantai, bisa menggunakan minyak 
Boreng secukupnya agar putaran gir dan 
rantai sepeda motor menjadi lebih lancar. 

Selanjutnya, kanvas motor untuk 
beberapa merek ternyata memengaruhi 
lingkat kerusakan pada roda belakang 
dan depan. Kalau sudah kena kanvas, 
maka akan berlanjut pada cakram dan 


kk 


tromol roda, kemudian berakhir pada 
roda secara keseluruhan. Biaya yang kita 
keluarkan akan besar bila sekaligus 
mengganti onderdil motor. Oleh karena itu 
saya memilih membeli spare part yang 
diprioritaskan terlebih dulu hingga semua 
tergantikan. 


Ervan Nugroho 
Bogor 


Terima kasih untuk sarannya. 
Merawat kendaraan pada musim hujan 
penting karena kotoran yang melekat bisa 
merusak komponen-komponen terutama 
di bagian luar yang langsung terkena 
kotoran, Untuk rantai moto sebaiknya 
memakai gemuk (grease) dari pada mi- 
nyak goreng yang mudah "lepashilang" 
terkena air, 


Dapatkan paket bunga OX dan penawaran khusus selama pameran 


berlangsung, 
Get your First German Car. 
Mercedes-Benz 


Enioy year and tpecial oi 


rom Volkiwogen 


Ifyou aver get a botter chance, It's now. 


(Enjoy yvar-ond "04 Interest Irom The new Caravolie. 


PT Hartono Raya Motor 


Katrertund Morvades Bani Dewe (Kat, tafvse 8 Rose parts | 
Jl, Daan Mogot KM 1 No,99 Jakarta Barat, Phone : (021) 


5605200, 5637862 


rare Gate Ta Iya ten man sea Mera dangan 
AE TA Tang para mean Ken Tea mena Ta 
nda M |, B santet 


(uns Matang (021 20700080, KIA Guard Z4 jam (021) 65 


SHOWROOM, 
USED CAR CENTER 


ut Oenting Serma aa "2s 


"st autol 


Barat Boutofard Bok X8 | 


Permai... Jakarta 
Far. 450 1958 


F3 er 
css GRAND GAPTNVA:FL 
Pa san 


“24 Gatoina Eoiec 


Dapatian Peaseran Menari 
APA hagurn Rp 3 an 
NE AYO kogorn Rp. 1 ba" : 


ALL NEW AVEO 
Came Du 5 Par 
5 


Mat 


Kanan Wo 
2 aa Baba NN 
1 Kalaani Kan Pu Sl el | 
sang 


1 Saninro Yaa Ns JI A, Tap (KB SIR SM 
DP man MIA BG da Da 


con 


Ker 


| 
Sit sewanang 3 
INDENT LEBIH CEPAT" 


8196282, 4524270 
TasmOn8, 4264206 


It 


Dengan All New Picanto transmisi automatic, 
tetap nyaman di tengah kernacetan Jalan 


MOBIL DIJUAL 
Pavsir 
comonss specint DEAL! 


GLAMOUR AUTOBOUTIVE 


0878 7233 7782/0212 7248750 


Jeep Wrangler 38 Sport09 sve, 
Iontikm 3th. oo.Kelapa gd 


Jeep Wrangler JK Sport 3.8 te 
JAT (2 2D Silver KmBtd VR 
20 Jok KIT Tp Obi Din full Ors 
TT/K Perempatan Radio Dalam 


Wrangler Spot Unlimited 2011. 
HIMAMDIIstmee Teu Pk Ping C 


Wrangler Rulikan "1G, Roy 


Woongler'2011 Pakal Bin Maret 
2012 Rubicon Putih PntlOOs 
Sot Baru TT/K 458091776735 


AAU New Son - Teres - Koni, 
Dop atu. Mio Ong 
Tp, 8801094, 8296036 


AAN New Menla Ang Mulai 3 Gt 
Granoax PU Angs Mulal LSitan 
Torlos Angs. Mulai 2 tean 

Pangeran... 918303-7900651 
Dewi Sartika, 3005355 
Fatmawati. 7608833 
Bokasi.v...KOOAPA 88315225 
Radio Dolin. 7303002 
Tanjung Priok. 03000 


(Copon 2 Pintu Carbioet 2005 
Hitam J Kit Antik TSI F 6/7 Ho 
Sasns93 


AAN New Fiesta Paket Termurah 
Hanya 0 tan, All New Eyerost 
Escape, New, Focus,, Rangor 
Reny Stock Hute 08179000051 
11001007212167 1 06991199985 


Escape “08 XLT,Mtmn mepakal 
sng1/Kn62rbSorveeims ada 
bonus khs omkal 0010101276: 


SIRAJAKREDIT 
Fiesta Focus Bvorest Esp Baru 
Op Kecil Aplikasi Online Copat 


Accord 24 VTIL AT Th 09 Htrn 
Mk STNK Okt 13 KM 42 Rb 
Rp3IOJ nego hub Hafiod 
02195023639 


“cord VTIL AY2008 Abu2 Met 
RMOSIKN Cie 20 At08 2005 
Nego 58356865/5801201/6h 


'AINew BroJazzFreed RStok 
Kiat s/d 5 Thn Dp kecil Bunga 
murah Toima T/T banya di Han 
da Permata Hiu Showroom 
bong ke s9 1900 ph,5332566 


Brio Angsin Za, Jazz Bng Oi, 
Fived Bng 15, Accord Bng 21 

(RV Rey St, Year End Promo 
HondaCakraPangukit 39055701 


Brio,Freed,Jarz.CvCIAcord, 
Civic. Odysaya i.dk aksr merk 
Din Win Honda Pivit 6677860: 


Bro,Jr2,Feed.CIVK.CRV RE, 
NGG0l.B3DN/AngZiny TPID 
WondadristaMangga2”6129999 


City tosoa AT Silver Bagus 
Siap pakai 12211 Hub, 006B818 
Kebayoran Batu 


iy Tn 2009 Pakai 2010 85 Win 
Silver Mulus Hubx021-68798335 
082122261953 


ve 8 M/T, Thn "2007, Silver, 
1m 321, TV Kemmood,Loather 
(CIl:99307779 1 54220555 


(ie 18 Maual2007 KIM 201 
VkoolJok Kulit,Spt baru,190)t 
M008161152815 Tomang Raya 


ic 2008 L8ce Matic Hitam, 
Km #tban.Seru RecJok Kulit 
VKoO,215JE HOBI 76 767611 


(CRV 2 AT20L1 Htm Met antik 
Low KM Body Full Ors 3516 Ng 
0878.1122015021-32756735 


(CRV 2 th 2008 hitam, Jok KI. 
STNK pja,kondis siap pakai ktm 
omakal, Hub 087 877 190190. 


(CRV 2008, 24 AT, Sives, Jatang 
Pakatmulus sekali Tanah Abang 
119057, Ho: 0816 1146755 

CRVOA, Matic Coklat, Kondisi 


Istimewa, Jok. Kulit. Orisinil 
Hub: 0813 16653353 


& BENGKEL 


8 


#raninag 
#aisga 


and 8) 


Grand Chwrokee 
IL: LI2OM SL LIPOM. 
Isep Patriot ZA: O0it 
Garansi ATPM 3 Tahun 


LahariMb 45816790,4525102 


15) No 9 Ph 2211118 


PAKUBUWONO CARS 
Wrangler 3.6 Sport & Sahara 
100, Greon, White, Black. 
(0217251003/1252333 


VIP - YEAR END SALE 


4627788 081369051833 


mrloperkoran @ serapan & Kaskus 


CRZ Hitam Onty One Hestor 
Leather Seat Panoramic Spec 
Peka Bunga 0 0812:10503516 


Elyson 2005 Gold Tgn Pertama 
Trwt, Kand Mulus, @Auto Lotus 


SIRAJAKREDIT 


20150828,9300115070512368” | NMOMERCEDES, 
Elysion 24 AYOS Type X,0bLS. 
Root Remo The koanghT | pyronnyse mpoRTs 


15 it Ppe30354805/S00A261 


Freed 15 PSD AT 2010/Siver 
Mt tgn 1, km.51b st trawat, 
Setvtee, Mub:085800206767 


Freed P50/2009 Silver pakai dr 
Batu m2210 pajak Gas al sk 
tin Hubx021-7035 2028. 


Integra Tyoe R Manual '06 putih 
Km 2400 Jok Rocaro Velg Advan 
Septi Baru Hub001180.196 


Jazz & unt lan ready Op tg, 
dng 01-24 jas peola stok (kd) 


CLS 350 White on Red Desi 
the most KoptCLS with toa 
SUK 200/5LK 250 


Jazz Hitam th2008 matic,kong 
mmutusheg 110 juta Nogo Bond 
Jakpus Hub. 0811 131011 


Jazz Isl 05 AJT Silver Nomor 
Fan Kim B0ribu Tgn 1 Ex Cewek 
ISL Hub 087889100033. 


Jaz RS 60m 2010 AT warna 
putih Tgn LSTNK 5/4 27 Oxt13, 
Imsn trutglat B77MY ansuransi 
raksa al risk 5/4 8/8/13, oudio 
ah torgant bisa pontonTV DVD 
sounds sistem dgn poredamnya 
kamera bikngspoiorhwa 210it 
ego Mub Tarang 08161126227, 


(Odyssey Z4 Plus '05 HitamJnt 
BepoRE.statV-Kooklgn 1. 
BSA" Patut 37, 0011116101 


(Odyssey L Plus "Ob silver seru 
record “siap pakal TOP-7LSit 
angs. 63K Mub:0816932296, 


Odyssey08Mitam Met,Cat Ori 
Tgn k22.Kn33tbean Andiofuli 
Bodykit: Hub 0013-9096-2123 


Dump Truck FVZ 614,FVM 612, 
RR AKOFTR Av? bor/dar,rudk 
EIE6/A ban,Mkrobus 16/12 saat 
DM singie/double cabin isc 
Tounga mncik, Hub Rahardia 
Ekalancat 206370-56911506 


KI Mikobus Ready Stock" »”" 
DP & Diskon Super Monarik 
Kualitas Karoseri No, 1 
Pasar Minggu 7985333-7975333 
Kelapa Gading... 58192122 
Bokasi.......B601006-2003683 


Giga Tronton fvz34p 285pstbx 
Ate 1900sthx2)Mb12/Absoat 
Tersodiypanther disc dst hah 
unt NKR/LM.Revojoad 2 (16 
(6B)bb gos.ed tvReodstekbis 
12/16/27 Kobiik 53212609833 
6791 ' Tnabangi:38133337016 
1610 Mp3 bs16200010,6281115 
Kalimalang 3856979, 8651201 


ia 
AN Mere Ri Pin: Sprage: 


Prosio 7 Tanclo: Ambulance: 
Hadiah Isg GPS. Mo: 7902558: 


Picanto SE LIL A/T'IO Merah 


Dlat B At Kmlft istimena 
Tunal/Krdt Mub0857 253 7202 


Hnazon 


812012 MIKC2011 Hitam KM Seb 
Mis SkferawatSpt Beru,TT/K 


1 | ex 1 At Type Baru, Op Kec, 
Ki Aplikasi Oling 8 Jam OK 


Pluit 66601313/Snter 29150877 


b€ KO 


MENYELISIK PERMASALAHAN BANGSA 


Come to your nearest dealer 


Bena C200/250.E250/300 Brand 
Waw ATPMSccio ain Iko bog 05 
Bs ado In:0817286999 Adi 


Benz GE-200 1907 oog).MT, 
Mou Tussit a/n sndrll?5At 
Me90.00120161695,JakeSol 


200 (AYO) TW2012 MIK2O11 
FateIkeAVG'2009 Hitam, IT/K 
ABBAN/7-45016738-45016736 

2001C250E2505LK 200 Ready 


Dealer rami grs man th bng DX 
Irosrwsksku c19 081300910059 


910 
ka 


6230 tlegance 
Hm Spt Baru 1000rs Ban Srp 
Blm Tim Pake Dr Baro46238574 


(200 Avantgarde Siver09 
Harman Kardon,lan 4.Km2ttb 
ButoMar 2585.7731--1504.6819 


(20 Ciassie th 2010 Hitamkm 
Tr kondisi Istimewa Hubungt 
M0 0012.652:7177 


200, hitam, th 2008 facelift, 
St, 
TPerantara, Hub!08877712022 


76 Tronle 08/07 | C2t0elegance 2007 hitam Sroof' 
oroet Cond Int ku sory tocord 


akal sand 209J1088313077232 


(240 Sport Face Th 2004 Din 
11 Merah Interior Hitam KM 
68eb Hub:0816.199.6970 


CROAVGN0,ANG,Ama71putih 
STNKOIS,ATOM.mh garansibra 
bas sekali. 08180332052” 


300 Avantgarde Tn 2010 Hitam 
Interior” BeiggKmllrb, Tan 
1.591 Baru 08161996970 


mulus sekat! 


MPASTV 


Inspirasi Indonesia 


BERSAMA JUSUF KALLA 


POLEMIK PERBURUHAN : 


DARI MASALAH ALIH DAYA HINGGA UPAH MINIMUM 


PN AON 7-15816735-36 


K7 Type R 2010, Abu Abu Met 
Wm.28Rb, Ful 01, Mulus Sokali 
Mub: 15813333 WM: 91668531 


(K7 CT Hitam2010/09 Sunvoor 
Tape Bose Istw 42011 Ng Serius 
Hub:92921051 - 9192373 


09 3.7 AT OLX/A2 Paladium Si! 
Ver Kimdrb VR2OTVCm.Jkt, E 
oat, Hoater Sroof, PBD, Xeoon 
Tanah Abang 1/6 Ph 31835051 


(08 th 2010 Des Hitam, masih 
spt batu TT/Ked Hub: 4210709, 
0811970216 -08,7878,585,255 


SIARAN LANGSUNG DARI PLATARAN, 


MALAM INI | 22.00 WIB 


DHARMAWANGSA 


@romoastv O eompsstv @ mewtompasiv 


9 
| Denpasar | Kupang 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 22 November 2012 


35 


AALcensng Programme olRM 
Mpekanianang ca 


(4776) 


BUT WHY'D HE BOTHER 
TO CAPTURE A PURSE- 
SNATCHERF 
MAYBE HE WANTED 
TO IMPRESS 
HIS GIRLFRIEND/ 


TI WAS ABOUT TO WEB -TIE 
MY FIRST FELON IN VEGAS. 
WHEN KRAVEN, BEAT 
ME TO HIM! 


Aku baru mau menangkap sasaran pertamaku 
dl Vegas, tetapi Kraven mendahuluiku! pencuri dompet? Mungkin dia mau 


membuat pacarnya terpesona! 


« Tapi kenapa dia pedul untuk menangkap: 


TTS TIME WE 
BOTH RETURNED 
TO BACKSTAGE 

MY PEAR. 


“ Sudah saatnya kita kembali ke belakang 
panggung, Sayang. 
1 Baikah, kalau itu maumul 


PADA 22 November 1809, paten pertama di AS 
untuk mata pena yang terbuat dari logam diberikan 


diketahui karena musnai 
melanda Kantor Paten AS pada 1836. Dalam 


Lara nar 


Poten untuk Pena dori Lugom 


menulis adalah mata pena 
angsa. Bulu angsa diduga 


1 yoL 
Say SO! 


Wiliamson berupa logam dari gulungan kawat yang 


berlungsi seperti pena bulu angsa. Hanya saja, 
perlu dipotong apabila ujungnya tidak tajam Ji 


dak 


kejadian itu, lebih dari 10 ribu paten yang diterbitkan” Awalnya, mata pena logam tersebut kurang 


fleksibel untuk menul 


INTERMESO 


CERRUTI 1881 


GAYA MASKULIN ELEGAN 


'SETIAP pria punya selera gaya tersendiri. Kebiasaan 
'hidup aktif dan dinamis serta banyak menghabiskan 
Waktu di luar ruang menuntut gaya yang juga Neksibol 
(dan aksesori yang mampu mendukung aktivitas. 

Atoji yang tepat merupakan satu diantaranya. 
Terutama yang kokoh dan kuat, dengan fitur lengkap. 
Sebuah pilihan pun ditawarkan oleh Odissea Uomo Line, 
dari lini Odissea Sportva dengan seri CRBO09A2246. 
Adi Khusus untuk pia ini didesain bagi mereka yang 
ingin menampilkan sisi maskulin dan soory, tetapi juga 
letap Ingin terihat mewah dan elegan. 

Arloji chronograph yang telah dilengkapi fitur 
(penanggalan dan tahan air hingga 5 BAR itu hadir 
dalam beberapa varian wamma maupun material. Untuk 
strap, bisa memilih model rubber band atau solid 
stel bracelet yang Juga hadir dalam beberapa varian. 
Sementara bagian case dial tampil dengan tiga pilihan, 
yaitu black steel, solid steel, dan rose gold. Wana: 
Indeks juga bervariasi, yaitu warna silver, hitam, dan 
Tose gold, dengan pilihan bezel IP Black, steel bezel, 
dan dengan sandblast. 

Dihadirkan dengan menampilkan keanggunan 
desain yang kenal alam balutan gaya sporty, aro 
Ini pun memberi jaminan kualitas dengan garansi 


selama 46 tahun sejak Kantor Paten AS berdiri tahun 


Namun, masalah itu dapat 


Intemalonal slama 2 tahun Pan untk bergaya 
alam beraktivitas, Odissea Sportiva menjadi jawaban. CRBO09AFMG 
IoT www.adtime.co,id 


1790 musnah terbakar. Informasi tentang paten 


|, #00 prt te-14, Stuphan El Shaarany 


(Wiliamson termuat dalam ringkasan daftar paten 
(pada buku-buku yang terbit sesudah kebakaran. 


dipecahkan dengan menambahkan celah, 


logam benar-benar menggantikan bulu angsa. 


Dibutuhkan beberapa waktu sebelum mata pena 


(ACA) 
catah S 


PEMAIN SENIOR 
TETAP JAGO 


@asepsujana20. 
Koitb Kayamba Gumbs (4) jara ISL 
engan Siiay FC dan runner up top 
hr musim ll (2 ob. #Tviaola 


bocata & pesis 1, Namun, ja lihat 

seogunsaan bl, Man jadi pemuncak 
Waste dengan OX, sedangkan kwontus 
everap dengn 583, 


LEGEND 


GEORGE LINEKER 


Putra patama eks stierSpus, 
(Gary mekar, sudah menyita 
perhatian sajak ac Diahitan 
“dalam honisi leukinia, Georgn 
sec berhsi selamat dan tumbuh 
“dewasa. Ki, George remaja rain 
si bet tentang sosnlta 
London di media mass. 


nisanPp0o 
a dancetak 
sidat yang 
unta stet 
ve agh total 
Shane 


@fajarMarzuk. 
Antono  Matal. Di usia 35, dn 
Inap jadi andalan dan top scorr 
bagi Kutoya Udin, #Triviabola 


Siapa ir tebak nas Indoosa? Kr 
nat 

ata hastag #NIabea Opi poog mere 
kan doa pa os behutya 


| 


va ter (kompas 


ENGLISH PREMIER LEAGUE (' 
KAMIS, 29 NOVEMBER 2012 


WONDERKID 


STEVEN CAULKER 


Bok Tottenham Hotspur ini 
sedang nak daun Saat 
Inggris vs Swedia (I4/1), 


Doel dua tim agresi! Hingga pekan ke-12, 
(Gareth Balo dik melakukan rata-tata 16 hot 


per game. Sementara, Lierpol lbih rajin 
“dngan rata-rata 18,2 shoot por game. 


LEGEND 


Ray Clemenco adalah ikon yang 
yatukan Spurs dan Lerpoi, 
Bersama Tha Ko, ia memevanggan 4 
bar di Eropa Ia menularkan tuanya 

hn Tottenham yang menjuarai Piala 


# MEA hun 198, 


AAA 


TOTTENHAM HOTSPUR 
Momo, 1982-1983) 


Titenham menanggalkan 
aoonsar “Holsten'-nya untuk 
vemeringal edisi seabad 
IKub orsey polos putih ini 
Wa menjadi buruan kolektor 
arna desainnya yang. 
Fntgo dan kasi, 


Ma ca 
KUN 


200 


1967-1981 
agan - iga 


TAMA BL BPUSUMBANEN OIL GMDPISILASA PESAN TS GMELNM PAN LION TIA GIRAMLLAT 7 SINBEKTOOA ROA LATIN COM TOMANG FOTALI SDI GET AMA CLIP LAN ANTO ALOG 


Indonesia: Tukang ENI Keluarga: Bukan 
Bubur Naik Haji 22.30 Dokumenter Salah Takdir 
The Series 0020 Telsik 20.30 Take Me Out 
22.15 Box Office Movie: 0000 Topik Malam Indonesia 
Harry Potter and 00.30 Lensa Olahraga 22.00 Sinema Unggulan: 
The Chamber of Malam TA 
Secrets 0100 Ripieys Believeit 00100 Live Bundes 
01.00 Kenal Indonesia or Not Ken Bata ' 
alam Fokus Malam 
SALS0 Box Ora Mon, MNC 
wo Weeks Notice : 
otanenjunta —.METREFTV 
a 
0530 Lintas Pagi 0430 Metro Pagi 
1430 Film Animasi SCTV 06.00 Upin pin The 105 Bedan for 
Pembelajaran 04,30 SL Liputan 6 Pagi Movie Media Indonesia. 
05.00 Riwayat Ayat 15.0 indonesia/ 06.00 Was Was 08.00 Serial Pilihan: | 08.058 Elaven Show: 
05.30 Kompas Sport Pagi Internasional 07.00 SL SCTV Musik Buronan Itu Ibuku 1130 Metro Siang 
06.00 Kompas Pagi Terkini Inbox 09230 Serial Pilihan: 18.05 Wideshot 
08.00 Griya Gaya 15.03 Cerdas Cermat 09.00 Halo Selebriti Susuk Mustika Nyi 1:00 Metro Hari Ini 
09.00 K-20 Pilar 10.00 SCTV FTV Pagi Roro Kidul 19.05 Suara Anda 
10.00 Paris van Java 16:00 Indonesia/ 1200 SI Liputan 6Slang 1030 Kisah Unggulan: 2105 Top Nine News 
11.00 180 Derajat Internasional 1230 SCTV FTV Siang Malam Penuh Teror 230 To The Point 
12.00 Kompas Siang Terkini 1430 SL Eat Bulaga 1130 Lintas Siang 22.30 Stand Up Comedy: 
18.00Wiid Detective | 1603 Musik Sore: Keren Indonesia 1200 Layar Kemilau: Battle Of Comic 
1830 Sid The Sclence Kid Banget 1630 S1 Liputan 6 Misteri Jantung 205 Inside 
140 Jalan Sesama 1730 Kartun Anak Petang Pisang Batu 23.30 Metro Sports 
1430 Science Is Fun 19.00 Indonesia Malam 17.00 New Cookies 18.30 | Drama: Pintu 
15.00 Penjuru Kota 20.00 Motivator: Ary 18.00 SCTV Sinetron Maaf untuk Ayah 
1530 Suka Tani Ginanjar “Super ABG” zalim TRANS| 7 
1600 Megapolitan Sore.” 21.00Bincang malam: 19:00SCTVSinetron 1500 Di antara Kita 
1630 Nowstar MPR Movelnparis” — 1530Lintas Petang 0430 City of Friends 
17.00 Kompas Petang 22.00 Indonesia/ 2030SCTV Sinetron | 160AnimasiSpesia: 0500 Khazanah 
18,00 Kompas Sport Internasional “Ustadz Fotocopy” Chip N Dale 0530 Sport 7 
18:30 Suka-Suka Terkini 2230 FTV Utama Rescue Rangers 0600 Ragam Indonesia 
1800Temukan Kata 2203MusikKeroncong — 0030Liputan6 Malam 17.00ZonaJuara:TV 0630 Redaksi Pagi 
1930 Cake Story 2330 TVRI Sport 01.00 SL Opening Champion: tallan 0730 Selebrita Pagi 
20.00ParisvanJava 00.00 Indonesia/ UEFA Europa Chefs Vol. 3 08:15 Makan Besar 
2100 Sosok Internasional Leaguo Group 18.00 Mladdin 08.25 Gak Nyangka 
21.30 Berkas Kompas Terkini Stage matchday 19,00 Fathiyah Season2 — 09.15 Ups Salah 
220 Jalan Keluar 00.03 English News 5SSLazioVS” 1930 Jagoan Silat 09.45 Spotite 
28.00 Kompas Malam Service Tottenham Hotspur 2030 Raden Kian 10,45 Warna 
00.00K-20 00.30 Wayang MPR Fc Santang 11130 Redaksi Slang 
22.00 Berbagi Cinta 1200 Selebrita Siang 
— 3 7 23.00 Intermezzo 12.30 Bocah Petualang 
Tvu 1CTI antv 00.00 Sidik 18.00 Laptop Si Unyil 
d 0030 Lintas Malam 1830 Dunia Binatang 
0430 Indahnya Pasi: 0430 Seputar Indonesia. 05.00 Wisata Hati 0100 sidik Kasus 1400 Koki Pintar 
Daitr Pagi 05:30 Lensa Olahraga 1430 Brovnles 
05:30 TVRI Sport 96:00 Go Spot 06:30 Hati ke Hati 15.0 Tau Gak Sih 
06.00Indonesia Pagi 07:00 Dahsyat (Live) Bersama Mamah 15:30 Cooking in Paradise 
07.00 Pelangi Nusantara 09:00 Sinema Pagi: Petak Dedeh 1620 JP Survival 
(deerah) Umpet Mencari” 0730 Fenomania 1630 Redaksi Sore 
08.00 Dialog Aktual Cinta Oeooseleoiw Punya 0500 progam lgi. 17001ndonesiaku 
09.00 Indonesia/ 1.00 Intens Story Pasi: Mamah &AA. 17:30 Orang Pinggiran 
Internasional 12.00 Seputar Indonesia — 08.30 Seleb @ Seleb 06.00 Live Fokus Pagi 18.00 Hitam Putih 
Terkini Siang 09.00Winter Sonata” O7-00LIveKissPagi)” 19-15 On The Spot 
09.03 Yuuk Hidup Sehat” 1230 Sinema Siang: 1030 New Friends 08.00 Sinema TV Pagi: 20.00 Opera Van Java 
1010 Indone (Masih) MeVS 1.30 Topik Siang Cinta dalam Luka 200 Bukan Empat Mata 
Internasional Mami 12200 KLIKI 10.00 Sinema TV Spesial: 23:45 (Masih) Dunia Lain 
Terkini 14.15 Kabar Kabari 1B.00 Tom &Jerry Mencari Jeja 00.45 Sport7 Malam 
10.03 Kemendiknas 14245 Silet 18:30 Chhota Bheem aka Bunda 1.15 Redaksi Malam 
10.30 Agroinovasi 15:30 Hanya Kamu (RR) Bima Sakti 1200 Live Patroli 
1.00 Indonesia/ 1630 Seputar Indonesia 14.00 Tom & Jerry 1230 rama Korea: . 
Internasional 1700 Layar Drama, 130 Chhota Bheem aka Monkey King Global! 
Terkini Indonesia: Putri Bima Sakti Journey to The 
1103 Goes to Campus Bidadari 15:00 Tom &Jerry West 05.00 Dora the Explorer 
1200 Indonesia Siang 18.00 Layar Drama 15:30 Chhota Bheemaka 13:30 Drama Korea: Dong 05:30 Kura-kura Ninja 
12230 Yg Berkarya Indonesia Bima Sakti Yi Jewel in The MN) 
18.00 Sapaan Rotani: Kutunggu Kaudi 1690 Mr. Bean Gown 06:00 Spongebob 
Lintas Agama Pasar Minggu The — 1630 Aprlio Kingdom. 1430 Drama Korea Siang: Sauarepants 
1830 TV Edukasi Series 17.30 Topik Petang Cruel Temptation 108.00 Penguin of 
14.00 Indonesia/ 19.35 Layar Drama 18.00 Pesbukers 1530 Live Kiss Sore Madagascar 
indonesia: Separuh 19:30 Chibi Chibi Burger 16:30 Live Fokus 08:30 Sketsa Tawa 
Aku 20.30 Endless Love 17.00 Happy Song 09.00 Kungfu Chef 
20.30 Layar Drama 21.30 Chatting dengan 18.00 Drama Seri 0930 Hot Spot 


mrloperkoran 


@ ScraperOne & Kaskus 


10.00 Obsesi 


INTERMES@ | 


11.00 Buletin Indonesia 
Siang 
1130 Indonesia Bicara | 
12.30 Untung Ada Sule 
13.30 K-Pop | 
14,30 100 & Ampuh. | 
16.00 Fokus Selebriti 
AN Tanoe Pi Makanan Sehat, Pende ran Sehat 
ansformer Prime aka s endengaran Seha 
I.00 Untung Ada Sula nan sehat, Fer r g ra sena 
Naa HARI POLA hidup sehat yang didukung pisang, kantag, dan brokoli. Magnesium 
Hitman konsumsi makanan sehat dapat dapat memberi perlindungan lebih 
2230 Big Movies Il: memengaruhi kesehatan pendengaran. terhadap risiko gangguan pendengaran 
Momentum. Mengapa demikian? Jawabannya ada 
100.30 Preview BPL pada berbagai kandungan makanan yar 
01.00 100 X Sport bermanfaat. Dalam dosis yang cukup, seng. 
Omega 3 dan vitamin D membantu meningatkan ketahanan 
P 1 Banyak ditemui diikan salmon, teinga bagian alam sehingga 
| tv” l Ikan tuna, trout, dan sarden, Orang” mengurangi risiko gangguan pendengaran 


“dewasa yang makan ikan dua kali akibat bertambahnya usia. Banyak | 


0430 Kabar Pasi dalam seminggu berisiko lebih rendah ditemui pada cokelat an tiram. 
06:30 Apa Kabar mengalami gangguan pendengaran. Vitamin € dan € 

Indonesia Pagi Omega 3 juga disebutkan dapat Vitamin ini juga membantu. 
08:30 Karikatur Negeri” | menguatkan pembuluh darah dalam. menangkal radial bebas sehingga 
Tag Aan Raga sistem sensorik pendengaran. kesehatan jaringan syaraf di telinga 

Antoksidan dan asam folat bagian dalam lebih terjaga. Vivin ini 

BE RN Antioksidan dalam bentuk asam mudah dijumpai dalam bentuk buah 
ISO Ruang Kita lolat dijumpai pada bayam, asparagus, dan sayuran, seperti cabai, jeruk, dan 
1430 Kabar Pasar Debora di etmbopartn al kasar 
15.00 Indonesia Super yang dapat mengurangi leski menerapkan pola hidup sehat, 

Match pendengaran, Antoks pemeriksaan rutin tetap diperlukan 
17.00 Kabar Petang "mengurangi jumlah radikal bebas dalam untuk mendeteksi gangguan sedari ini 
19.00 Gestur (Live) tubuh, yang dalam jumlah banyak dapat — Hal ini dapat dilakukan di Pusat Alat 
20.00. ara mengakibatkan kerusakan jaringan syaraf — Bantu Dengar Melawai, untuk sekaligus 

di telinga bagian dalam. konsultasi masalah pendengaran secara 

1200 Koba Malam Mapan cuma-cuma. (ADI 
Ban Banyak ditemui dalam kandungan 
23.00 Kabar Hari Ini 

(iv) 

93 

0430 Reportase Pagi 
05:30 Isiam Itu Indah 
106.30 Insert Pagi 
07.30 New Rangking 1 
08:30 Sinema Indonesia 

Pagi 
1030 Moccachino 
11.00 Insert Siang 
12200 Bioskop Indonesia 
1A.90 Reportase Siang 
11430 Sketsa 
1545 Show Imah 
16:45 Reportase Sore 
1438 nsertiwestsasi | Wild Detective 
120 a Tamala (KOMPASTV : pukul 13.00 WIB) 

anon he |Mengapa penguln berenang Jauh ke laut 

IV Shesial:Fast kata makanan favorit mereka berada tepat 

22.00 Bisskop TRANS (di permukaan? Apa yang dilakukan anak singa 


TV: Sereamers: The fakukan dalam sarangnya ketika menonton? 


Hunting Bagaimana para Ilmuwan memecahkan kode bahasa rahasia Ikan paus? Di program 
00.00 Sexophone Wild Detectives anak - anak akan melakukan perjalanan dunia untuk menemukan 
01.00 Reportase Malam “Jawaban atas mister hewan lainnya. 


“8 Acara dapat ubah oleh pengasuh televisi. 


36 


» INFO FILM 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 22 November 2012 


BIOSKOP LENGKAP DAN JAM MAIN BIOSKOP KLIK vww.21cineplex.com 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE KK Ea 


METAL. 200 


“witohi gas. | moment “To MENARA 
breaking dawn : 1230-1445 AN 2. ki yorot &ketenwonnya 


SKY FAL Lov7”: 21.30 


PA 


 formulenya 
Kirim film pon 


WHERE MONSTERS GO 
5D 10 GET AWAY FROM IT ALL | 


NOTEL, 


IRANSTLYANI 


PLATA SENAYAN XI PLAZA INDONESIA XXI 
PLATA BLOKM Cap CRdUG KU - 
TAPATA 
FENbanTar 
Bui 
PONDOK INDAH DU - SURYA M2 
00 -MEGA BEKASI 0G | BUTI MOI « BUTZ CP 


Gani 


MEGA BEKASI XXI 
BLOK M SOUARE » 
PLATA BLOK M- BUARAN 
1219, 1500:17.45:2030 
Buni PP 

1220 1530.1030.2130 


1830-21-15 


mun 


Bui 
121 1246 1400.1500.1545.1700 
100: 1045.2000.2100 21/45 


Sentul Nirwana 
Luncurkan Hillside Apartment 


Sentul Nirwana, proyek kota masa depan yang 
menawarkan perpaduan harmonis kehidupan 
kota dan alam, meluncurkan produk barunya, 
yaitu Hiliside Apartment, Peluncuran dilakukan 
di Sentul Nirwana Welcome Gallery, Gedung 
Graha Utama, Jl MH Thamrin, Sentul City, Bogor, 
Sabtu (24/11) pukul 10.00 sampai selesai 
Apartemen bernuansa resor ini diposisikan 
sebagai investasi menarik seharga Rp 200 
jutaan dengan bonus opsi sewa dan furnitur 

Rp sebesar Rp 72 juta, 


PermataBank 
Persembahkan Namaste 
Festival 2012 


Jakarta International Yoga, Hoaling & Wellbeing 
Festival atau lebih dikenal sebagai Namasto 
Festival kembali diselenggarakan untuk ketiga 
kalinya. Penyelenggaraan kali ini didukung oleh 
PermataBank, berlangsung pada 23-25 November 
2012 di Hotel Sultan, Jakarta. Dukungan 
PermataBank terkait upaya menjadikan 
masyarakat sehat dan bugar karena kesehatan 
adalah kekayaan hakiki bagi setiap manusia dan 


RIMA GADING KAI -BOTANI 206 | BUY BU 


1300-1430:16:00.17,30-19100 
0 


- 
GENDA “ig5 


Ca 
1290 1440.1630.1900.21.10 | 924813: 


0, 
KUNINGAN GNV XI PURNA» | GANDARA KI » GADING XXI 
PE PLAMNUMANI »CILANDAK»”— | TIM Xt -IVING WORID X1» 
“SUNTER 

SIS. 1918, 18 
PM JUNE NON Dl: 1215, 1430-1645: 19.00-21.15 
KEMANG VILLAGE XI 1100. 1500 .1700.19:00.21.00 


LITE MOI VELVET: 16. 21.48 | PLATNUM CIBINONG SGUARE, 


KASABLANKA N 4 z 
124 1438: 1705.19:15.2125 | 1300.1500.1700.1900.2100 OT TRAGEDII TA 
SS | Sa aa, 3. PAI 


aon an 
SE ai 
aa 
Pp 

Ta ta 
Ba Ha ag 
Sa da" 
en 
PN PAN ne 
LE gg 
1200-1405 16,10 1900.1500.17,00-19,00-2100 
Ba. Sea 

UVING WORLD XXI IIS ISIS 1715-1815, 2L15 
noken Pan 
Ke TE ur ama 
Aan Maa 
Hatta. 
Pa DER tas 
ANGGREK XXI. BEST PICTURE 
Aan 

Been kat 


12.18:1420.1625 


x sunya m2 
1218 1645-2115 120 TA. 1645, 1845-2045 


Burz ac 
MUMMMAGI NA: 1313. 1A00 | 1205. 1300.1400.1500.1400.1700 | star hot 3-0 PLATA SENAYAN 900: 12:15:21 
KARAWACI Ot 117 2010 1800.1990.2000.21,00-2200 | 13.15. 15.15-17.15 PIALA INDONESIA X0: 1.00 21 


5UDOKU 


Sudoku terdiri ari 9x9 kotak yang dibagi dlam 313 kotak 

kec (se) yang disebut are. 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 

dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya Langka) 
Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 
Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom, 

« Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 


Conceptis Sudoru #3 we 


1 
7i3 5 
6 1|2 
als cl s8 (IM 
5 8 4 
2 lal 'gls 
7 1 " 
4 5/7 
Lj I 2| 


Jawaban edisi sebelumnya 


Peba a s 27 TO 3 ajaa 

Tasjeeeji s3 
Asian Food Channel sis Inaolsi2ia 
Bersama Resorts World Sentosa pen 
Hadirkan “The Big Break” | Te7is 2 alslal9 
Resorts World Sentosa bekerja sama dengan dis le 7 als/t|2 


Asian Food Channel mempersembahkan program 
terbaru "The Big Break". Melalui program yang 
tayang perdana 14 November 2012 pukul 21.00 
WIB ini, 12 remaja kurang mampu dari 6 negara 
Asia mendapat kesempatan melakukan 
perjalanan ke Resorts World Sentosa, Singapura, 
untuk mengasah keterampilan dalam dunia 
kuliner, Chef asal Indonesia Farah Ouinn dan 
RWS's Executive Chef Alan Orreal tampil sebagai 
juri dan mentor, 


JanSport 
Adakan Kompetisi Band 


JanSport Indonesia mengadakan kompetisi band 
di Tanah Air, yang dilakukan secara online. 
Partisipan diminta "like" Facebook JanSport 
Indonesia, mengunggah video ke Youtube, dan 
meng:copy link video torsebut ke facebook.com/ 
JanSport.Indonesia antara 1 November-31 
Desember 2012. Selain hadiah uang tunai, 
pemenang utama berkesempatan tampil di 
Rolling Stone Cate di hadapan musisi-musisi 
ternama Indonesia. ("/ACA) 


0909999499 
009999499 


BANYAK MATA MELIHAT IKLAN ANDA 


009990999 
009999929 


KLASIKA 
“otomasi ba abang gn ban Kampas 25474002547 076 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


UI NTYASI MIRASIH Ae 
1 5 


RUDI soEDIARwO MEI 


AN jan PAN 


Pa : 
KE MATIA "4 A -3 
DA LAM, GAN NG 
SUNYI big . 
Ia Temat Ina ena 
Pn Ant Lt 


UBekasi Sguare XXI Mega Bekasi XXT 
Jum'at, 23 Nov 2015 Show ke 1,263 Ph 14.00 » Gelesal 


PREMIERE HARI INI PREMIERE 


TAMAN KARAWACI " MAMMUM CMMONG sAuARE | PONDOK INDAH XXI 
Tang NA Non 1845-2055 5 Tap K0 M1 TAG NP: 
SEADUDI BLOK JONAN» CADING - ntr. 
AN De1O5 «CINERE - KARAWACI 
1249: 1435:1705-1915-2125 
ARAN - GALAK » 
NE  MAIL LUP?O CIKARANG 
IA8 Ads. I6AS ISA9”2045 | 1309-1500.17001700-2100 
BOR MSAUARE » MELANOYA - MEMROPOL . 
IYA CUANTUNG » MIE SERPONG, 
M0 140. toto Inoo-aL10 | 1290 101620, 1900-2110. | BOGORTIADE MAL 1900: 1480. 1640. 1830-2020 
Dp 00 Sian AA AMO | N900: 1500. 1700-1900-2100 
TAG YAas. 1645. 1845-2045 | SELLANGYY PA PEG pi 
AMA GADING KI 151 (RAN MAL BRKASI 
aan MS 1700.1115.2125 | 1150190. 1620-1030 2030 | NIS MS. 171 1915-2181 1440.1660.1900-210 


THE EPIC FINALE 
THAT WILL LIVE FOREVER 


F3. 
- 7 N wetwilight”es 
» pb 


reakingdawn 


Breaking Dawn-TheMovie.com 
BUMN 
EXPERIENCE IT IN IMAX 


£ 


IMAX SMupI9 200 6. SEASON CI YOU » 


BANDARA YK IMAX 
1230. 144521701915 


GP 
Premlere 
STUDI »04 PREMUKRE bx. 
PLAZA SENAYAN XXI PREMILRE » 
KASABLANKA XXI PREMNERE » 
EMPORJUM PLUT DOG PREMILKE » 
(GANDARIA YO PREMIERE » 
GADING YO PREMIERE 
1230-1300. 1445-1515-1700. 
1730. 19.15.19:45-21.30.2200 
SOAAYAN CI DG PREMAN » 


Esta 


z 


z3 


Babs. 


-eBai 
Barar 
2868353 


eka | PURI OA 


ix 3-D WITH INDONESIAN SUBITLES Pala nkan 
1409-1500-1700-1800- Pronamnas:p s 


8.130. 1445, ISO 
TAS: 1700. 17.15. 188.199 
191-190 100. PLS 2021 A5 
De1os. 


1219-1430-1648 17.15-19100 
130. 21.15:2148 
Gitar 
T200:14,18:1630-17.00-10645 Eu) 

130 49. 1430-1500-1645 

re, TANI 

30.17245:2000. 118" 16:30. 1845: 2100 

DEPOK 230 A45. 1700-10.18 | MEMOPOLS: 1246. 1500.17/15.1730 


KETIK NAMA 


7 6 ES CI CINA LD 7 Ts D 
- ka - : 
TT Ia D ta at 
fu 
Iu ia Iu : 
Ta Ea 
ja a2 
ajaa @ as » 
Ea cep Oo » 
ar Pi 
2 iso an 2: Kg 2 0 
as aa 
P3 £3 Io la 
far 2 ? 
Ta ar « 


Tidak terburu nafsu 22. Harus didahulukan, dolam Pori (Singkat) 
Kolam Uepang) dlutamakan Kemeja pemenang dan 3Handahone untuk 
Komisi Penyiaran Indonesia 24. Alat pengungkit Tonggak sebagai jarak pemenang, 

Penolakan 29. Tusuk konde yang kecl . Tanda kendaraan Riau 7 Uomukntomasutung maretng 


JAWABAN TTS KLASIKA EDISI #104 


danlingkungannya 15, Airbeku Pendamping istri 

Sendiri 

Istirahat 17. Pengecualian Jebakan tanggal 11 Desember2012. 
Dan (Belanda) 18. Engkau Setingkat Letnan Kolonet S.Nama pemenang akan dumumkan 


Tmwako Ketentuan pengiriman: 
1Tusjawaban dikertas cantumkan 


MENURUN ema, alamat jelas lengkap dengan 


kodepos dan nomor telepon. 


1. Keanekaragaman suatu 9. Jenis kera . Didalam (Inggris) 2 Masukkan ke dalamampiop tompel 
komunitas 13. Teks Susut karena gesekan Ikon di samp har 


Mom surat ke PO BOX. 
A6IALJAKAKTNN 1206, 
16, Lukisan, perhiasan Mulai berhenti reda #mmbandunag membetlerbanya 


tanggal 18 November 2012. 
Hadah6Rp250000bog 12 


suppertikian Kompas tel (U21) 
53079309 dengan Dhani (ox6017. 1 


Keterangan: 

- Pemenang mengitmkan data FC KTP, 
(am buku tabungan dilengkapi dengan 
ama sesuai dengan rekening dan 
pemenang HP mengirimkan FC KTP dan 
alamat lengkap untuk pengiiman 
adlah. Data tersebut dikrimian 
melalui faks 021-53699095. 

- Batas waktu pengiriman ata ditunggu: 
sampai dengan ? Desember 2012 

« Proses aster dan pengiriman hadiah 
imulaitanggal 14 Desember 2012. 

- Untuk keterangan dan Informasi dapat 
menghubungi 021-53679909 e.61B4 
Sid Sita 


DAPATKAN HADIAH @ RP 250.000 BAGI 12 PEMENANG DAN 
3 HANDPHONE K-TOUCH UNTUK 3 PEMENANG. 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 22 November 2012 


37 


BRIDAL 


Kenali Pasangan Lebih Dalam 


Sebelum janji sehidup semati diucapkan, sudahkah 
'Anda mengenali pasangan dangan baik? 


PERTANYAAN ini mungkin juga yang selalu 
terngiang dalam kepala banyak calon mempe: 
lai. Satu hal yang perlu diingat, yang dimaksud 
tak hanya kenal dengan pribadi dan keluar. 
ganya, tetapi juga memahami karakter dan cara 
berkomunikasi, komitmen terhadap pernikahan, 
hingga budaya keuangan pasangan. Termasuk di 
dalamnya mengenali kondisi kesehatan pasang: 
an sebagai salah satu fondasi untuk memba- 
ingun keluarga. 

Banyak yang beranggapan bahwa pemerik- 
saan kesehatan pranikah (premarital check-up) 
tidak terlalu penting, Perhatian lebih banyak 
diarahkan pada persiapan gedung, katering, 


dekorasi, dan kebutuhan lainnya. Padahal, jika 
mau menilik lebih jauh, segala persiapan ini 
sebenarnya hanya bersifat sementara dan un: 

tuk perhelatan satu hari. Sementara premarital 
check-up menjadi bekal persiapan di tahun-tahun 
mendatang dalam menjalin kehidupan bersama 
pasangan. 

Disadari atau tidak, kesehatan kedua pa: 
sangan merupakan salah satu faktor pembentuk 
kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. 
Premarital check-up berguna untuk memastikan 
status kesehatan kedua calon mempelai, teruta 
ma mendeteksi adanya penyakit menular, mena: 
hun, atau diturunkan yang dapat memengaruhi 
ke-suburan pasangan maupun kesehatan janin. 

Deteksi awal berguna untuk melakukan tin- 
“akan preventif terhadap masalah kesehatan, 


terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan 
secara genetik. Idealnya, hal ini dilakukan 6 
bulan sebelum menikah agar ada cukup waktu 
untuk konseling atau mernutuskan penanganan 
yang tepat terhadap penyakit yang diderita. 
Namun pada dasarnya, kapan pun sebelum 
pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan ini bisa 
dilakukan. Jika ingin mendapat informasi lebih 
lengkap mengenai premarital check-up ini, datang- 
lah ke stan Prodia di Wedding Celebration 
Festival, Main Lobby Jakarta Convention Centre, 
pada tanggal 23-25 November 2012. Dapatkan 
pula penawaran khusus dan gimmick menarik: 
selama pameran, Atau kunjungi Prodia di website 
(wwprodia.co.id), Twitter (@prodia. lab), 
Facebook (Prodia Laboratoriurn) atau e-mail 
(into@prodia.co.id).(“/ADT) 


Jeli Memilih Vendor 


PILIHAN amat banyak dan masing-ma: 
sing menawarkan portofolio memikat. 
Alhasil, calon mempelai kerap tercekat. 
Manakah yang harus dipilih? 

Kejellan memilah vendor untuk diajak 
kerja sama adalah kunci untuk menjadi- 
kan hari istimewa berjalan lancar, 

Kualitas dan kredibilitas vendor jelas 
menjadi dasar utama, Jangan segan 
bertemu muka dengan calon vendor 


untuk membahas tak cuma soal biaya, 
tetapi juga brainstorming soal konsep dan 
menggali ide. Dari sini Anda bisa mera- 
akan adanya koneksi dan kenyamanan 
untuk bekerja sama lebih jauh. 

“Ajang seperti Weddingku Celebra- 
tion Festival memberi kemudahan untuk 
memilah vendor dan mencari paket- 
paket menarik. Star Photography, mis- 
alnya, memberi foto prewedding gratis di 


Jakarta, ika mengambil paket foto liputan. 
/Ada pula Alissha Bride yang menawarkan 
paket lengkap, terdiri dari gaun pengantin 
impor dari Taiwan, jas pengantin, foto 
pprewodding, toto liputan, kue pengantin, 
“dan mobil pengantin, Paket ini hadir den- 
'gan harga spesial selama pameran. 

Sebuah kesempatan emas untuk 
mewujudkan pernikahan idaman, bukan? 
“Selamat berburu vendor. (ADT) 


come n deal with us 

WM JCC Assembly Hal Stang NO.82 
23 -25 November 2013 
Op a2n arm 


ALISSHA 


(Ie Hana Up Pnotn 


| 


NS 
Poe Walling Sheet 


I Meniem 


put Pemikahan Impian 


BANYAK orang sejak jauhauh hari telah menyimpan 
rencana menghelat pernikahan suatu hari kelak. Ada 
yang sengaja memilih pernikahan sederhana, tanpa 
banyak tamu undangan, tetapi bersifat hangat, privat, 
dan berkesan, Ada pula yang sejak jauh:jauh hari 
membayangkan sebuah perhelatan besar dengan 


kkebahagia: 


telah matang di kepala bisa diwujudkan. Setiap calon 


vendor dan setiap vendor pun sadar bahwa kepuasan 


konsep glamor bersama seluruh handai tolan rnerayakan 
'Semua sah-sah saja, selagi biaya memadai. Namun di 

balik itu semua, apa pun konsep dan bentuknya, masing: 

masing membutuhkan persiapan detail agar rencana yang 


mempelai hendaknya bersikap selektif dalam memilih 


mempelai menjadi tujuan utama dari pelayanan yang 


diberikannya. Berburu vendor menjadi proses yang perlu 
dijalani dengan penuh ketelitian dan kerap kali memakan 


waktu lai 
Oleh karena itu, setiap pameran pernikahan yang 

digelar tak pernah sepi dari serbuan pengunjung untuk 

sekadar survei harga, mencari inspirasi untuk konsep 


acara, menilik informasi tentang berbagai vendor, hingga 
memenuhi berbagai kebutuhan untuk pernikahan seperti 


membeli cincin, aksesori, dan lainnya. Maklum, selama 
pameran umurnnya ada banyak paket menarik yang 


ditawarkan dan dengan harga bersahabat. Pameran pun 
menjadi langkah mudah untuk menjemput impian. Cukup 


engan sekali langkah, segala keperluan bisa terpenuhi, 


Tahun ini, PT Kerabat Dyan Utarna (PT Radyatama) 
'dan Weddingku Group kembali bekerja sama dengan 
menghadirkan Wedding Celebration Festival 2012, pada 
tanggal 23-25 November 2012 di Jakarta Corvention 
(Center dan di Graha Manggala Silwangi, Bandung, yang 
dilaksanakan secara serentak. Mengangkat tema “Tren 
Pernikahan 2013", pengunjung dapat menemui berbagai 
kelengkapan produk pernikahan, sekaligus mengikuti 
rangkaian program yang dapat menjadi inspirasi bagi 
calon mempelai. Setiap pengunjung juga berkesempatan 
memenangi hadiah utama, berupa satu unit mobil serta 
hadiah menarik lainnya yang akan diundi di akhir acara. 

Catat tanggalnya, pastikan Anda tidak kehilangan 
kesempatan. (ADT) 


320112001 Biru Muda mot.oin 
Iu Vacum 1005 Original Parma 
ta Buana, Hubx0052 8131 9975 


MOBIL DIJUAL 


W neraoes 58 m 201nwa1vanM 
enosemaunocans — | Sem Roc Orakekong baltn 


N900816703.180/ 70151164 


.5800L 08 Hitamntrlo Belge, 
Tam km 20rb ansov tocod, 
STIK MhVikna Mt 29150928 


“S8SOL CGI Blveceney Factift 
Ih 201.0okas, Bim BBN, Hitam 
KmSib.Pmemc.€bow.Kroy Vr 207 
BodykiteBumperAing Mbi spt br 
KGating 2938 55957 70076196 


CIWSTORE - BUNGA Oo, 


358004 08 tim tv kmi antik 
Seaoruoihtm ylBamg km3orb 
26005 Slv kmr rx ful Oei 
(210 ig 08 Htnvint Boga sroof 
'A1SO 07 stv jkt km 6010 Rc 
MUI20FL VR22 rom:32060288 


1045067: 


(GLS 350 Whte Interior Red TV 
Now Ready Stock AutoMtax BOS 
021-6504568/ 9.760 


€ 200 10 CGI Hitam XM Sio, 
ok KitXong IstweSpt Baru 
Muh: 32800670 / 70223056 


E300 Avg panoramlcAl siver, 
ATPM, Jather orthopedic, Tan 
Ist, Abba Car ph 70016868: 


300 AVG-Paneramic 09 hitam 
ATPMKtey Dymamic  Soat,Tg-1 
STNK Panjang. 0819-778-99999. 


200,8txd/"06sdh rubah sperti 
E280 Terima Jual/Beli Mb Bks, 
Roy Jaya Motor Call: 3521358 


E200K'05 Melitmkims0rbPnl 
Wood cd oi! 2” ang Ist 
Simpon Lux 2881”0816122155 


E200K05 MAL Avangard S7 
Htm In Begi CD S System 5" 
Pie Kr MC 28A0 56163351. 


6260 Begance Tn 2000 Gold 
Intarlor Abu-abu, Km7810,Kond 
Terawat Hub:0858.0000.9099 


260 Ely 03/04 C2unit) Hitam 
Kond, Sat Torawat, H.280t Hub: 
92892100-936951SS” 


6300 AVG,E250AV9 bg Oi sim 
iRhYangs maid Litn ge atom 
Sh rendy stock 00569001715. 


300 Elegance, th 2009 (Dee), 
Itam. metalik, km 24000, 
mus, 210811092510 


ML 35072010 Next Generation, 
Hitam.Mulus TT/K Teng” Mobil 
PRLASERBAS-ASATASO, 


New € 200 ang 1005 Ori $roc 
Im dit pk2010:120: bskrd KKG 
1869 00.4620336-05681351815 


153501 "2009 Hitam ATPM fuli 
isinil 3TV fact k91 1 good 
Condition Hub:081317929085 


.5380L Th 2004 Bin 7 Hitam Into 
tot Aburabu ATPMKM 52rb 
Hub0858 20909099” 


.SLS00 AT 05 Hitamkm 15rb, 
Cabriolt, VR2OJJktbody, Kit 
Tanah Abang 1/65 ph31835051 


VIP - YEAR END SALE 
h. 


Or1-052AI 


AN new pakerogutlandermirage 
Rstok al spesial gift discount 
061296951363 -081291460294 


AA Wew2.0Pajero0utlanderMira 
9g Rstkedh Ongonpktmhlinda 
Bon21909152 “70628620 


AN New25PalerospertWD Out 
landee Mirage Bos2DinGPS Rear 
cameravKool DeWi08161119296 


(Fuso Ex Jog Tronton Triton Iri 
tin 612 812, bxd Cargo Wing 
Dam Box Freezer Vacum Supor 
(Great Nisan sesi 59,60216D22 
BDIO,OCRFB.RCO,PH6 1209607 
05 Kapuk Muara 27/ehuk Gong 
081226963399 tdk Terima SMS. 


FusoHS/HU/ML2/CotdsU/ Triton 
IDX BngaO Rendy/Stock Doaler 
Resimi08179153565 28532516 


Grandis GT 010 AT Km 20xb 
siker ora cat istw 259 KGP | 
No.9 oh 48046737-2816204257 


Pajero 3.0,Hitam Tahun 2008: 
Terima Jual Beli Mobil Bekas" 
Roy Jaya Motor Calt3521388” 


Pajero (BU 2008 Hitam 20ce AT 
Joktit Sroaf SS Rockford.Xonon 
istw Hub:02851021261 Jaksol 


Palero Sport 25D Exccedo 
Putih km26rb jual Cash/Ovr Krd 
0613 1039 3000:0876 8818 5999 


Palero Sport Exceed 2011 putih 
tam dibrlow km ser tc kit ik 
II H3IROO 8 08128706196 


Pajero Super Exceed 2011,slver 
Tangan 1 dari batukKong, spt 
barus kootHub: 92018887 


New RSOD cuncutv Pano,Kes,F, 
590: 9108 77SitenewE2BD Night 
Vision pk-10:5801-08881351615 


PAKUBUWONO CARS. 
18350, AMG, White, TVDVO. 

E250 AG Cabrio White On Rod 
Gl ..(021) 725.2333/7251203 


Mari Minggu boa buka 


$ RO1W200 sie lm 61209 
orisinil anti 
Hub O21-71221205 


Paero Super Exceod 30 dxd AT, 
08 htm, kb, rekford, st0of 
MotabariMb 18816730,1525102 


Strada 120 dxd Ob cabin Turbo 
Intercoler20051nvt htm SIv, 
Dik bing km751b92679828 


Hnssan 
AN New, Grand Lina Bg 0 


Tanor Gihangi&1dp, 1O6P 
stok.ptom & yoo, 20179962” 


BUNGA Ox 
AN new serena 2.0 MW 


Elegand SISIK marah 0t 
ivina A71 ealla Sitinissan 
Buncit 51450499 


(brand 25 Mronc 2011 km7tb 
er tec 2s Alameraf orsinil 
best cond .0853 19068817” 


Elrand HWS'O7 Hitam Matic, 
Km 28rb(ASI)Ful OF31V,3891 
Ma 16315383 96255077 


(Ebrandz5 pth 2010 tp low kim 
ar rec Z1V Itam stoa otaman 
Trs GI (K) 9 005693707857: 


G Una 15 Uhimate Hitan'10 
siap paka/goransi mesin thn 
Hubungi: Nissan -Usnd, Car 
02190281917 /021.00301889 


Juke tahun 2011. hitam, seperti 
baru.STNK panjang0811870558 


Livina X-Gear 15 M/T silver 09, 
siap poka/garansi mesin lthn 
Hub: Nissan” Used Car 
02190211817 021-02301889” 


Serena (HWS) Autecv10 Silver 
Wis Trut Service Retard TT/K 
Trend Mb3/15813435-15917130 


Serena HWS Autoch'2019 Grey 
Srviee Rc, 255) Nago, TT/Krat 
52302299 -081387581967: 
TERMINAL MOTOR. 

Iyrand 25 IM: 


Kal 25 ST Matic Th 2009 
Silver, tan 1, Kondisi mulus Ph, 
021.72796185-0616 102235 


ET XT Th 2008 SilverPajak 
PiaGood Condition Best Car 
PMK Blok 5/55 Ph-65860561/70 


Xt MT 2000c.des 09 alir, 
Sir km 25,642 260 jt ng.Hub: 
061510801199 / 021-32720123. 


Pura 
An Aya WoroR 


og at Bul 
Dana Sunter 0 


wanna 


reni Mita Rengtoce ATPM hay. 
:5 Manan nata 
a "7 Oone00nene 0121 

3 Apa Alphard V 3.5 htm'08/709 ATPM 


YM Low,Pik Pi.Cool Bar, Oot 
18 Motor" 3008232 13008785 


Alodardkvelro@AutoHIgNMG2 
loh 5 / Vol 2 Puvittm 759) 
Alph G/ VGIEV Ptt/Htm #25) 
(loh X.Cbu Psi.Sumtot 675) 
0858222.22206,081319560015 


Moga Carry Pick Up DP kecil CR 
Isith Ready Stock. Doalr 
Res14207757 


Als 156 A/TO3 se tangan 
Irovora ke2” STNK  Nov-13” Rp127 

og 0161975166L at 
AN Mbhard 24 Al Typo Oelss21n9n3 


Alohard We Chair White 
Velie V/ZG PS/X 
Lonus RX 270 HK Facelift 
FTS GT Limitod PS 
Bunga 05 Won 
Sunter Auto 6522999/1M201285 


(ALL ALPHARD/VELLFIRE 24 
asus RX 270 Facelift 
Lang Cruiser 46 24 
Jakarta Auto Bost 

082123678168/ 02172102222 


Altis G VVTI Motic 2004 Hitam 
Interior Boige.Km #2r.Tan 2, 
Terawat Hub0816:199.6970. 


AT YEAR END SALE 


AN New Alph Welkab 02 8, 02) #50stat 
Volfee 2GM,2X/Horriee/R10 | 0001/5541 onen Ti Mah 
FuceiR/LC ZKLUK.9 Auto Lotus 

29450620,99001159,70812368” | Avanza 5 A/T tahun 2007 bin 0 


siar, tangan pertama, ful oi 
Hub: 005711105201 


AAYUN JAYA MOTOR: 
Alphard 221 X Viclab Htm "11 
700k, Jok Kuit, 21V.Come'a 
Mundur Kandisi Mulus 

Lotus RX 270 Ultimate Htm 11 
Yersi Hongkong Kond terawat 
Alphard ZA X Silver 2010, 21V, 
Cam tmundur, Kandisi terawat 
“Ayun Jaya Motor021-68031555 


AAN New Alphard X, 56, G HOD/ 
Voice X. 2G, V MOD Now 
Alphard & Vallfre Wol Char 
Lonus “Faclift” RX 270 HK: 
Marror 24 White / Black 
Lang Guiser 45 Dsl UK Fecolit 
Prado 27 TAL/ TX Now 
FT Bb CBU White / Black 
Bunga Ok ““" Best Offer 
We t0ceive ur ar in best prlke 
Arto'z Auto BOS 02165837777 


lobard (GY2012 New Model 
Facelit18 Sek CamoraPBD, 
Htm TT/K 4584177 15816736 


(Nobar 2AV 06 htm, tsL, ik | | 
captain cat, bi sunroof, nol 
28, cemara, 3S. OB1OBASN 


(lpbard 24 ASG Th 2007 Abu 
abu Tua MetJok KUitKreyAM 
32nbTorawat0816199.6970 


“lobard 2006 AS Facli Hitam 
199.776 Pros.Cot -Auto High" 
0858222.22266061319560015 


Alohard 35 18 Speaker, Hitam 
Voice 24 2G Rules Bick/WNt 
Mub 45813333 "WIM' 92120611 


 Niphard ASG '06 Abu Tua tik 
Good Cond Kim 3deb Pajak Att 
Sunter Auto 6527999/41202216 


(lobard ASG 24/07 SiverTV2 
KmS7bFull Ori JokKILPIPja 
2.C010818176885 / 0818969270 


ipbard ASG, 2007, Silver 21V, | « 
Camera,STNK Pi,foriS.Record 
Ikut mega 5847129 


(pbard ASG'2007 Siber Serv 
Rec TOP SLIt C/K/TT Minggu 
Buka Hub0813.10003292 


Alobard G 09 hitam km 6502 
Din5 “ant "kondisi stw 
081201816789 


Alobard 6/2008newModel silver 
Ikmastb,Srvc Rec TV Ori Jepang 
3m 1212616512860,36900039 


Motor 
KGN ANN 1520000 P172254 
Camgy 24 V Matic2011 hitam, 
Jok kit. Tan | pik po, mb, stw, 
IMub Abba Car ph 70016065 


amy 2007/08 2AV Htm 255it 
Tdp IESIO Auto High M2s 
0856222:22264,08121066.0015 


Camuy 3.0V A/T Tn 2005 Gin 11 
Hitam Interior Beigegn2.Kond 
Terawat Mub0856.202012029 


HOSEN CARS-NOV SALE 1! 
6 GT/TRO-Rod/ White Pet 
cw Albrd / Vii & RK27O 

Pivi 66491555 0007337- 


HRISTIAN AUTO 
Volfie X 24, 
Weltieo VISSoke 24 
Alobard G3 V6, 
Alobard G 18Sokr 24 
Landeruiser 200 1,4 Black 
Landeruisor Diosol White 
TORKYO Facelift "391 
FT86 GT Limited 
T263TNRoady StodkIO7 11701 


Corolla Altis 13V A/TOB Hitam 
F Bgt Ioathce sratsiop pakai 
Cesh/Kodt HubO85782537202 


Cromm 3000 CC Royal Saleon 
Hitam 2007 Km 13000 Hub: 
085771625301 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


OTOMOTIF 


emus (LX 570Y2010 Himiow 
KMKIOO Ors ot BCTT/Kredit 
18810177 45846735-45816736 


Lemus UX6370 Th 2008 Block 
onGrey, Ful Origonal, Mobil 
Istimewa. Hp: 0819-728:99999 


(LEXUS RX 270 
Eyoge 20 

Red Stock? Bia, Wine 

Premlum Motor 651 50. 


New Camry 35 GATOT Siv Met 
kondisi terdwat siap pakai 
"JB Motor” 3808232 / 3808704 


New FT B6 GT Ltd Orang0/Red 


.Grgnus t1.2000,Hitam Ors trut, 
IkmS/tbasiia/nsndr 37 690 
Mub0817 78 11S0(ssdh Jam 12) 


Fortuner "08 MT Dies, 1005 
OrsiMILKM 45tbhitamstime- 
Wa, Hub 051200282889 


Fortuner 27 GAT (hitam) MTic 
Bensin T.200,TNK Scot 2013 
Semua Masih ASILKM 701 Hub 
0858.2001.0128 (Chalim) 

Fortuner 4x2 Diesel A/T, Black 
112011,Mrg 35034. Mobi Bagus 
Hubungi: 0812-2913-7000 


Fortuner Diesel Manual TW'2008 


Silver, Sevice Ro Stnk 1 In"" | Crown RS 30 BIAGVON 24 al 

32502899 -081487531967”" | toe bick/wht, Winner 5201688 
Fortuner 6 Dsi'09 M/T,itm 299 | New land culer diesel/AT B.U 
IRSG DsM1O AT,Abu'tun mo.Km | UK Full Option,Harga 1125 Off 


27tS.oc 319. Hub:6322082 


Fortuner G Lux A/T 2011 Boosin 
Abu Tua MELKM 221b Best Cat 
(PMK Bok 5/55 Ph:03060561/70 


Marie 2A L Pren/10 sivrMet 
tgn, kir, heater) KI serv 
"stok pig hb 0812953918 


Harrler 2AL 2wd At 2005/tm, 
LanLkond bgs km98.000 Bensin 
hub Kunao 0815130095 


Marrier 30 dedi Ai Th 2003 
Biru Tua MetP8D.3ComeraKm 
BOtb Hub: 0858.2050.9099” 


Marrer 3.0 AIRS 03 Hitam, tan | 
shock buru, Soundsystom mahal 
kam 60rb Vikina Moto 29150923 


Marrier Leprem 24 Htm "0/07 
heater Dashboard ori Panoramic 
PBD ForiTrut. 02133389533. 


Mrrer LPrem thn 200 Mulus 
Nomor Penang Hae 081 870 
5 


The Road. Hub 0808-183:8100 


Ne LCrviser V8/46 Full Spec 
K09,Km.dit 1MoNow Fortuner 
Dslo9/Jan26/t. 108681351516 


New Prov 24 ATPM Th 2009 
Silver Del $.Rook£.Doot 31V, 
DD, Ta 1 Mub:085820901099: 


PAKUBUWONO CARS 
Mlphord 2.4 Wolicab, 
Velifire 2426 & Altar AS 
Lerus RX 270 Facelift 
RStock021)7252333/72Wbi2 


Prado TX, Tahun 2007, Hitam, 


(PROMO DOUBLE BONUS 
R20 Black see 

Alphard SC PS Biack 
Velifio ZG PS Black 
Alphard SC PS Loathor Biak 
Wollfeo ZG PS Lootr Black - 
Alphard SR.C Hybrid Black — 
LC UK VB Diosel Blak - 

Hadiah Ig IPAD 3 & Samsung 


ia GA Tube Desy SN an Mo 
ny Nani Motr 
sites 10015pt Baru IT/K | “esp Santan ar 


Trend Mb,19813135-15027130 


Innora G M/T'2008.Coklat Met, 
Tgn IXM.10R8, Istimewa.175J6 
Ub08N1629979/021-5461233 


Kilang Innova G, Diesel. Matic 
"2007 Siher Mb Bgs 172511 
1ub:33129326- OO10,111935 


Kilang lonova 6/05 AT Hitam An 
SandiriOrsinlLDobodineGPS Is. 
Timewa 128) 0811142501 


(LC VX 200 08 biekTV3camc8 
ILC Cygnus 4705 lat, Nviow 
Matahari 15016730,1525102 


Land Gulser VX Diesel tM1996 ME) 
Manual Abu? Istimowa.Bagus |“ Mori Meng tap bsk 
Sekali. Hub: 0811 161919 


Landeniser VX 414. Turbo 
Dieset95 Hijau Manual Int Ors 
Istw Skl Hub 0811156295 Jk, 


LC 4500 Vg UK 09 Kitam Sim 
anan Km8100 Nopil VR29 full 
otion 081310011138/6519000 


LC UK Diesel Black & White 3TV 
Plasma Roady Stock “Selamet 
Motor-B05” Ph 021-29150837 


LC VER DslMh Met7, Nopol 
Angka.EscatIKItTrwt. Garage 
Motorsport (Bos) 0218520000 


Mobi Bubar 


SIMPRUG CBU CENTER 
.-kerus CBU & AI Toyota CBL 
Best Price & Bergaransi 

dit & Tukar Tambah— 
Suat Suat Terjamin Service 
Sort, Body, Rupar 72610247 
894513) 722.383/ T21 AM 


Veliiro 24. Th 2010/2011 
Hitam, 165p, 3Camera.PBD, 
Premium Seung..Ors,Tanpa 
Catat ASOJI HuR:06129326656 


Velfire Th08 Hitam 21V,2Com, 
Home Teaths,Sangat Terawat, 
Pemakai. Hu 061280005929. 


Velfce typo V AY10 fvlOoton, 
pthan-satlok KIVT20 km/0G 
Ieykulkas 105p410614400529 


Velifre 2 11 Putih GEI £soot 
(lphard 09 Hun LESpi Cam 
Alphard 3007 Htm Foptn PBD 
oharg AS'06AbUD213309533 


Velice Z 2tv, Acamera hitam 
lam 256ibu GOO/AO,H-GOOI 
ego Hub:081932382091. 


Velfce, Tipe 24 2D AT, 
Warna hitam, Thn 2010, VR 20, 


MOBIL DIJUAL 


Tn Opo | 
ema Bmc Mo | 520205 Rez7g go Cot 
ND Ma Ka Ooo 
Ta PALA engan Glass,terawat Hub.0818189828 
vp yan eno sate 
SAS. own 
New Stvam.OAT 2006 ROLZ3R 
an Cat Yak km ND Han 
Aa Badan ine ita. | ftopaetis 


Nori E AT 01/2011 Tgn 1 & 
baru, Hitam, asuransi 2th, mis 
183), Hub: 0812-1082835, 


156020 Turbo 2005 Hitam Black: 
Black VR Ring 18 Tgol Istinw 
IVIG/IT 1501081564111926 


Sun 24 Turbo TS "07 pk "08 
Kitam Faceli bgs sid 4200789, 
0811970211-08,7878,555.255 


Nota Boot 1.2 TSI Turte 
Wo, Bat 

Minal. Motor 
MALAS 000 P2 


MOBIL DISEWAKAN 


ADA, In, Vts, Vios, Jazz, 
Ftoed, Xon, Cotva CWM tental 
7201017/76824595 Temitipan 


ALT AvgNofre ph wedd 
“PtmPiraAPV 2501/L2IMEI 
Roy Rent 20161611 / 99699607. 


LM, Mere, Alphard 2012, Vti 
Tie V, Fortuner Lt Nabil RC 
061280070140 / 081281877877 


TAlohed pewAvadnv,FRmpe 


Tanzahova,APV.Nirmala RC 
7423063 /-7809167/74715030/ 
06551021922 Restock Beprico 


Innera, Frcod, G.Uvina, Xenia 
Na Brangnew'12: Masi Mag 
in” 97989123.052111090123 


otomotif 


1IVel 20129utih 251: medd car 
#0 01,Mrcy/New BMW Fto 
700Rb, Avz 7053712.7311801 


MOTOR DIJUAL 


Honda CR ABS/.Siver mulus 
Tgn Km dibuh 2000.2an Bata 
ecesories HubO813 598 23 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 


Kamis, 22 November 2012 


us PROPERTI 


REPO PROPERTY 


NGLIMA POLIM 


Souusi Repo 
5 HARI KERJA Rumah Anda Terjual" 


Telp : 021 - 2941 0909 


(DAFTAR PROPERTI DIJUAL SEGERA 


Pama Map Li 00500 Yg AW wan 


Pam Wa LE KM TM am 
Pe lil Ta 
1 TK TA Mp Hi TENUA Dra 


Tn Mewmaa: antum nona Ag 


Sa ma mat mma Ya 


AN MC 


KL Sanam JW The 


JOIN US FEE UP TO 7545 
Hub dengan SMS : 0813 8989 7979 


LIMITED UNIT WITH 
STUNNING CITY VIEW 


GUARANTEED 
RENTAL INCOME 


CALL 
021 526 5555 


INTEGRATED COMMERCIAL ESTATE 


O 9375-5069 - 081 7012 6846 - 3328-3736 


BAHAN BANGUNAN 


GreeotakoView, , Investasi 
#mas.kasi strategis hrg mulai 
150, ccinitkonsep resort 
fas bintang Tima,lvas 42 Ka. 
pembangunan Sdh mlatpih 
unit skrginfo: 021 70221166: 


bata Residonce 28R/FFlvos 
m,sttgis Hisp mall best 
Manditieo 08151681000 


Lourdes Apt, Gandeng MOI 
Ray Vihite Sauaro-“Pasma 
0878 087890107 22019222 


Marina PiMutar,110m'.2,FF 
Mowah LS. 19M Jual Cepat 
BUMub.70772692/68267000: 


Menteng Extc ?22J9H?8 213m 
(ky View” Limited" Murah 
Regina Realty 081511891147 


Pakubuwono Res Id oce,kururi 
us Jarang ada, Unit torscwa 
Best Price, Hub: 08161923 537 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda Kokoh Bergaransi 
Ekonomis Mub:1/823085, 


Dinging/ Lanta/ Beton Ringan, 
svipane 360cm mehcpt prak 
listhn pompa. Hub 0615 #03 
ph) 0816909364/52156895. 


(Gosum Untuk plafonPartisiLis 
profleyangka Hol.pongecatan 
11p39.15123556,08126133299 


Pengaingan Savare, Garden, 
Mp 1331200, 153210071 
angs 1118/0021-8009276 


Permata Senayan Lt15,97m 
2KTsIKTo Pool» Viow.Hub.Ada 
0612951 6122 /0858 8207 4588 


Setia Budi Park Avenue Apart 
Kuningan 3Kt-200sam nice-AM 
IHub Rudy OB1I 1250850 


“Soho Central park dijual cooat n 
huga nego 94m view samanggi 
HutiJessica (0815 1000182) 


“Sunter Park View Apk,Over Krd, 
tr, Ls. 25m CL mu) DP. 01 
ang x25 Hubgi: 20875116 


Tamansari Gatot Subroto,Baru, 
Siap huni, mula BASILAOR.SISa 
Unit Tebts.Mub.061291030001. 


The Pakubumone View Dijual, 
ut Ant, Good Invest Best 
Price Hub 0821 2050 0201 


Jual. Matelal Baja Ringan. 

(75K60.C50, Bersertifkasi dan 
ih Perda DKI Hubungi: 

61618,7021.32577668” 


JvalBol,Sewa,Baru Dan Bekas 
Papan, Triplek, Balok, Kaso 
Barang Bagus Hub021-3810626 


Pintu Beton ringanstabl thn 


tayany ai 210x621demarn sold 
Ikayu 35i9 690, 102096895 


DESAIN INTERIOR 


Dislgn Intror, w/otfce, resto, 


home: 703 81009.06129173776, 
in 28315288: DISEWAKAN 
Knp Desain Interior Yg Biasa klo | Ambasador 20 9/mth bs hran 


Kon Desain Inteioe Yg Blasa io | tResibe G/Imth SnwnRes 30 


Tes Consulttion! Term & Gong 


APARTEMEN 
DIJUAL 


Apartemen Sentul Cit,sgr 
Launching.Good Invest! View 
(GnungiDkt Giant RS Pn Hrg 
Perdana 707129379/99902873 


AstonincolLt27/ASim2ktVisw 
Cityf Mewah Lntalcrant Jual 
GotansitennerBan, 0616 Ah100 


Belagio Apartemen 23K”1Oim 
1RA5” Suranto 208yahoo.com. 
Regina Roaty- 08588.3011716 


Sarat Manan 32im 
sewa7it Menteng Sguate 
SODIL Sowa 1”0810927083. 


$2100/mh nego 08720163 


Beliagio 321KT, 10m 
Unfurished S1200/month" 
08171922700bimvumah6338060. 


Casa Grande Juni,Seva/jual, 
2381280.10om',FII Fu, 
Fanny 24" OR129919162 


(Gading Nias Bisa Bayar Bulanan 
Sewa 250/Th,  Afutnsh 
KT. Hub : Hadi 08161978115 


(MOI Apart 2KLFF, Timur, bgs, 
tinggal” masuk, milth.Hub 
68917668/0816:7067.17 


Pakubuwono View Disewakan 
2BREIBR.Good Furnished Best 
View, Hub 20812 8750 1736 


Rasuna "23 km, fum lengkao, 
bagus. teng Cai 
0821949741 0815146111 


2 


Andil Peo?Tmn Radio Dlm lux 
2300/1500 S.Pool Asti Jual BU 
Maliki 0812 9046687 


'AREA KEMANGDALAM 800M 
1000, 600m, 500m semua ada 
Bangunannya. 08128725872 


Bangka, Lt 456m, shm, sgt 
stetusjln 'raya.bbs” bani, hrg 
BM Om Bks rasto, cek 
invest hub ska! 083099339060 


Bintaro permai 1y 2630 Antasari 
Raya 288, Warung Buncit 1450 
Ciaku 5 Ls100 » 0815 ita 6 


Bintaro Sek? Cluster Cikini Rmh 
Bagus 21 1/b225/400nSvmAkt 
3km 6k00w garasi 2mbUcarport 
2mb1081381284199 No Bokor 


Brawijaya. 600-CIeber400-Era 
ngga 320-Titaya s2650l-Cipa 


Kby Baru — 230/tua —— 3BM 
bln don hrg nak, Jo telat lagi 
Aya Buruan, 0812 981 7722 


Kby Baru,Simorug Golf 630/400 
R lama, SHM komp jrg ada! 
BSM” 75912929”0612.8293.752 


1Kbyt00-6.vjya16,385m-1400, 
boviy25polidemas NwL16185 
m4000226m0021Lnrv.cegil 
#00luh6t11y30812902323 


“KebagusanTownbseJIKebagu 
San RY2A ono gate lu 21 31O/ 
728/ib225-295 Ik Jkm Ikp tmn 
1508129869630/081911720555. 


1kemang dkt MD, dm Komolek 
120/500m? "SKL pool Bagus 
160255 FC OB16 148 5953 


Kencana Permai. 625/1000 
Im baru Iokasi bagus tenang 


TAHAP 1 
95! SOLD OUT 
TAHAP 2 
4514 SOLD OUT 


# CENTRAL 
CAKUNG 


BUSINESS PARK 


ks 
PERGUDANGAN CAKUNG 
LOKASI TERDEKAT MENUJU PELABUHAN TANJUNG PRIOK 


JL. CAKUNG CILINCING TIMUR Kon3 
JAKARTA UTARA 14140 
WWW.CENTRALCAKUNG.COM 


KBODiskan ryan 100.550 | ami batu Jk ba 
IDM HumusidoneoBras | “00oba765388600161017292 
(APETE MOM 3ROMSOOM, | Wa ancam muim 


1000m sama ada Bangunannya 
Hub 081287258707” 


Cioete 225(2.3MUjatipadang422 
BSM), ALA (GPM) Siap huni, 
012122722748 tayutite locte 


Cipete RayaMtuh250098/vlew 
Gol.Mpkaharu 53m, Said 
New The 6Rmh Bali Sty105005 
S56A5poo 0818902323 


Peme Loc- 


WKomp, Margasatwa brCilandak 
604/350-3K, Pool" Murah,33M. 
FC'7180255/ 0218826279 


Lobak Bulus Dim Town House 
Hanya 1 Unit? Ready Stock 

Tinggal 10 unit Siapa cepat dpt 
Hanya 2km dr to pondok Indah 


100816 780725 


The Pakubuwono Res Hd ence, 
Funishsd/Unfumishod, 
Price, Hub, :0815 8760 033 


RUMAH DIJUAL 


Prima Harapan Rogency Belasi 
Jual rumah Ub160/120m siap 
uni Hub 081008020761: 


JAKARTA PUSAT 


1 Melati Mas.MookI361VILHGB | 
KE2.825ILERA Odelia 5390300 
Yokt02127272018/081671998. 


Untuk Anda 
nasabah setia 


BCA Kana LA 4200 
Seong Les BotesRunah Lux | | Goee, 11/28 bagus 21 pol | Hoot Oei 
BR Pivateool  Untunisnad | | Gavin bs bani, Stater Ju cenot | 081380669026”081210188371 
Hub Onir BSN nian bidan K1) | Prtesionas Kemang 192522 
KPR BCA cs, etontiena2yas | sat on #materavot 
Bunga ringan DAKARTANEARAI Raywame muawal DAS Man: 678 6067 Sp 
an pati Meotg Ram batu uMlayah 
cemuRyax meomeRaw | 6074816 65000 uas | em Vetarta—m-pendokingah | ep test Bons270yAs0 


“Marlon 


Ipiambar!5x2021tmwhShmB9s 
Ne9010813.3262.7299/9215.6007 


Rumah bas"1000/800 “hd sitn 
Agustian 1120812 1958 6100 


PANikek- pond Miau-550m 
91311 15 50812 066 00 688 


Brand Now,Finishing,21t, Nego 
Regina Realty" 08568715299 


C3 


Menjual mobil kini semakin mudah 
dengan iklan baris OTOPAS. Dengan 
cara pemasangan yang mudah dan 
harga yang kompetitif, transaksi jual- 
beli bisa semakin lancar dan 
menguntungkan. Nikmati kemudahan, 
dan raih keuntungannya. 


PAS. 


Pas Harganya, Pas Pilihannya 


KEMUDAH, 


ISI LANGSUNG DATANYA 


Tulis berdasarkan merek, tahun, harga jual dan nomor kontak 
serta isian tambahan sesuai ketersediaan baris yang ada 


"ia 
LN JUL 
sARIS 


khusus mobil dengan harga tertentu, belum termasuk pajak syarat dan ketentuan berlaku 


260 1234 ext 1211(ovan) 


Gandaria Pondok Labu, 500m 
Margal.9M.GeeonAndaral4sm? 
harga2,2M.nego 08110822067 


udang Peluru Town House Jl. 
G4Pekuru R0 NO1A 11607 
140mSALACKpr bishekotorair 
prsedanooet Ambitrmn don" 


PERIODE: 22 NOV 2012-31 JAN 2013 


Alam Setengoek.mevahyan | ita Garden2 Et Rmh Morah 
siap hunikolam renang, RWME | Luas:2001/:5.PooLFFJ.Copat 
Brata 061210701222 6627007 | Citesty 0818828220/93576868 


BSD Giritk360/212-01vrd9s 
ryaLk"200/140-dkt. To,.Suas 
Er05371158.MON0B1300745581 


“ol0:1500 subang700 purwakrta 
610sument9550broklamasi2300 
Borobudur 950 “0818 108 986" 


JAKARTA SELATAN 


Mampang Prap 2/6,100m dari 
GSubrotoimh blur2LtL 91 
(SDM SHMASMOBIA 006 789 


Pak Pinang Town House unt: 
lux Gt Pk Indah 21 marmer Sh 
Imfasum spoolbpiaygraund ane 

Gate JIH Muhi 0856-2176-0515 


Golf Lake / Pasadena / Green 
out / Murah / Multiland GL 55 
956289 / Lucas 085775199676 


ine Jua Cot 5 Dik SHMsIMB d.momisesee 

Bkoaman, Kan etaetts77 | Go Lao Reina Dial Rb Fixed Riam211A00n & Coadoca | patginange01t pitemmtmeh 

087878830/02/RW805383808 Sana Jaa 60 bulan | |5170nooois1s9n005 | ioongeti Ri mana 
ari" 7202929 / 06 


HAJI NAWI RY-367M 
Bisa buat 2 Ruko 
ERA-913M1S5 


Mangekiu R320/L82805m Lok 
Strategis, Dekat Senayan, 
087229367711 


JI Radio 5/5 AKEAom, Cor uli 
RC Listrik 3900 watt harga 
LAM SHM Hub: 081219567195 


JL. Muria Guntur No8, 2: Li, 
1135OmSSHMBclakang” Kamtor 
KPK/SI95 Hub35353139 


JkTobet Dalam 10/211/Ib347/ 
R00.21LAKLIKMSHMjin Ambil 
ring 083 251 30000 


BSD-Anggrek LokajJual Cepat 
Lb 220/150 Ku/im 301/201 
SHM 9351541:0616100976: 


oding Serpong Serenade Lake 
1005 BaruBiok C6/6Ful 2 Lt 
Bxdten:,78M Nett:0817781150 


dpSerpong Serenadelake 2067 
110 Huklokbgs 391KI Sfwn 27M 
0647701578//0821 1111 0019 


Srand Galaxy 216825501621 
23102 5K1OMS LIAT 
I5tGalany82121332:96281157 


(Green GardengSrengseng LIM 
Puri Mansion 150m / Z4t Baru 
AsriPuri Pro 94956620/500200D 


Gin. 


Pejaten Raya/t/I6535/200,Siap 
HuniSHM.DKE Kampus UNAS 
Astuti NemTown 085219070268 
Yari-n12n0058 


Pejaten Unas, jal/sewa siap 
huni 3L1 1091/2851m 2:3 ken tar 
Yul Ac Ikp aman 085191377770 


Percetakani1/2911433/600m/2 
KteHockfum DavinciLt Marmer 
#2636 Im. Rp8M0616700700 


PL Go0ONMumh GA2IKAS00-I2m, 
20GB Gol Kormi 
15. dut 870/b050010902323 


Asityawarman 1500, Daksa 
350m Karindi 300mJelandare 
syah 450m Hub: 08120501673 


Alam Ast1200/300-291/400,2L1 
Bkt-Hijau.597/700,PPeraki20m 
Sekolah Kencana 890m Kaving 
Regina Roaly-081310.512007” 


Green Lake City, Ame - 
Snitm6e1smbslemko1 
Ani Property 0812 8633 


Bandara 
Soetatkm)DKC Pnt Tol Dadap 
bim Hati EM7(900m)Msk DKI 
DktiRendy Stock 28/72 CCTV 


Andalan Teras Realty”pdlindah 
AB/N200 Now "ang Ada 
Junaidi ”0811392291"7509553 


Andalan Teras”Kobayoran Baru 


rang Galaxy CRy: 


Kedoya 20/11. Deosr 


1!" Manda | Rapih. Hubtina 0818 75 75 75 | pofim-975m?ebaru-dpn Taman | Jttebet Timur Dalam IN Luas 
ai aa Informasi Properti. 5191 | patas 250m?-Ji bar Langka | tanah 190m (SAM) gim roses | KoyesKebton-200/300m-Slan 
0516 113 2242”"7509553 | hubmona nati281210122159 | Senopati-Hub0612 1689030/TP 


Lippo kw! Jual rumah baru 
jadi RUib 305/210m hrg 36M 
lok, “bagus. terdepan di 


Vita Meruya, Dijual Rmb Baru, 
Developer Indent, Ls 160m2 / 
160m2) 214, As1KM, HGB. 


“And! Pro“ KoyBaru200/400 rmh 
bs | kostia5 10kt Fl terisi jual ot 


Wahyu dit Lotte Fatmawati 
wib 100/100 SHM amatenya 


Ga Hijau 200/3007 HI 200/ 
00, Park 142/180 by stock 


081283023090/0817150.172 | man25Mn9.0812968.0891, | EraGraha/65388002161962663 


lsternya 081905672251 68097616 158002565 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Polim-—328 (Fisik 360)-—Timur 
(G Pnwtan Diatas-—-Rp32)/m 
NIVA A901cy--———-0518706235 


Pondok Labu Park - Fatmawati, 
(-120/18.M0,Rp.L9MSKTAC 

air pose manah, 
toh tinggi security 20jam SHM: 
IMB,dit Sekoah,Citos sedia tah 
Kav UkBosar & Kecil Hrg Naik 
15/Nov2012 H90813.15999600 


Pondokindah-Gd.hjau"250/200 
Kotak'sitn"6r Onur M-twm 
Shinta" 7202929,281220071130 


Radio, Dalam” “41/L9.215/278” 
Rumah » Kost an “Tenang 
Regina Reaty-081,700,50018 


RANCO INDAH. 
Tanjung Barat, Rumah. Baru 
mewah, LT/LB 260m//3501 
Mu: 081585177775 


RAY WHITE MLAWAI 
ipte3006500tongdimB0061000 
Kilondok Tengah", House Baru 
TrtouseMeyah PekPinang” AM 
SHM. Clear and Goo 
Avatan “90x OB12195B6100 


“Stmprug G9IM800-2500, Wiaya 
350216, Mitmb3, PUnus, new 
Koincik Gandaria" 08109023 


Tebet-m—Jin Lebar-—Dekat MTH 


| bunga ker nca 
8.5Yo eff.p.a 


DurenSawRJIMes/id AlWustho 
bangun komp marbah Jasmine 
Residence Atunit mh lur baru 
1d 8021682-92273601 


Pulomas Rayal.500m' Ray White 
Sauare" osena 0878 87611 777 
Tana? 


Rawasari Barat 413m',SHMJIn 
Raya Utama utk Kantor / 
Minimarket Dijual Cepat Hery 
RWKGB 0812 68 302 


JAKARTA UTARA 


(- weraca 


| wujudkan Rumah 


Keama 


Layar Permai, Super Murah, 211 
10115 Cmeck on1/.Yani Golden 
001292245131 36620893 


Akasia BOMOKISZSI 37M: 
Camar(722132M F Rnov PJ 
PRO Michael 061905920009 


Ancol Timur, Rumah Tinggal 
Wib 300fuly » umah 
Mub1816192 297092901305, 


BGM Klp Gading 650m'.Hook 
Timur-Utara,Jin Utama kt Tmn 
Metry RWKGB 0912 88302 302 


CENTURY2L MEDITERANIA 
Modit Resort PIK1530SIN 
MU RayasIOxdtitncak u/offco 
Mandy Moi" "0652.2606200” 


CENTURY2I MEDITERANIA 
Pkit 16x12:LuclasicMK 10120 
Pivit 500m: “08 JLN 


Csterra'Ag JusStr Jual Cot) 
BASA Imv,FUish.R0.275M 
Toni 095692938782/45874333 


Csterra PU Blok F7B1A7525LU 

Bongo Blok F6:0s20:.516 

Newjaminy/di8jun'atminggu) 

Benny 081385110419/458715 
Ogan House 


sterraStrhes tua minggu ini 
Mod St,0x20,Aman. bs Lani 
Ben 0816919688/ 6530133 


Jawa Kain 30/25 KT 
Melfurniah hubungi! 
Gate neto 


Kelapa Gading0x46.5m,9ilOm, 
Moms batus.huni Marco so 
L00ua 08129359289/9358722 


Gading,Jval Cot (BU)RO. 

IM Mett Bgn baru (6,5n10m) 
shm. Hockmewah/lunttur- 
Mshad), 3ekU/2slm, gran, 
Kit-sekordonack pajangan, 
#aejl Hibrida 3 mobi) Pemilik 
sg Hu0081511003335 


Pulo Asem Raya??? Jual Cepat 
18m?.UKCorok untuk usaha 
918110626/ 5002600. 


Puri Gisenda Town House,Ik, 
Jua Sewa Lele ASAM, 
Katun 16322318:9/80708529 


“Sunter dekat Pasar, Rmh Baru 
Bt, Ro. Smilyar Hub: Ary 
087700568222 


TANAH DIJUAL 
BODETABEK 


Balaala Tar jual tanah Industri 
Ivas 3.Sha lokbgs 2001 de tol 
bit timur tinggi lokasi Zn rin 
061905676231 


ikande Dial Murah Tah SHM 
UTHA 182000m2 Bisa Tukar 
Tambah di KapukKosambiTNG 
08310076731 Gardu Sendi 


Cikupa 125ha 26010/mBitung 
lawsn mis Sha 650r/mOukuh 
ha 500rb/Im Jayanti il ry sera 
09 Sha 30r0/m085211122253 


(Gledug Raya 23293m)bisa ba 
gun lntaincocok utk Gudang, 
P17374366-10000022-10000066 


ILBenteng — Betawi/Tongerang 
Inas tang 1,213 S1 
661963380613 


JLJond Sudirman Bekasi LL1060 
& 2500m',SHMJalan, Utama 
Kota- Strategis & Ramai" Ho 
(RWKGS 0512 86 302 202 


JLMohToha Kotamadya Tange- 
tang Th Gudang Pabrik 253 
 B,SHa,TP968S7RO Melon 


Jaya MohiToha-19,50001, 
Lok Bisnis, Lina 0518 75 75 75 
Informasi Proorti, S1 1991 


1Uppo Cikarang Tanah Industri 
Luas : 6000 mM boloh beli 
sebagian Hub, 08161990591 


Meruya SIKA Botanical Grd, 
Untu Mercu 8 31600, “Bintaro 
30001 SHM, 0816731596 


Asri ro 


Sentul Di Sebelah Kawasan 
Industri Sentul Lt Shi HGB 
cocok Utk, pebrik/gudang hub 
0815-85013199 Tenpaperantara 


Tara Summarecon SerpongiKay 
Huk630m Best Location Jual 
CepatiHarga Murahi 3" »“Hamy 
RWGB 081208302 302 


JAKARTA BARAT 


JARaya Kosambi Baru/depan 
pasar dijual Kav Ukuran 6"15 
19715, 25"15 hub0816965220 


JAKARTA SELATAN 


(Gpete Utara, HiNaim I 8,224 
mp3 JiCempoka 1.36005HM, 
Hub: 7210101, 71668219/90 


ats 2.5HMMT Haryono Ia, 
Simatupang "3000," Tendean 
5700 Mu08161684819” 


BeorRintaro Permai Iuas tah 
Boom? SHMubungi 021 651 96 
3881/0813 861 20009 


Kemang. Puri. mutiara 16001, 
bangka” 31001, ampera mad 
asah 100m, TP 08156160000. 


“Kamp Denlu Gtedug dat Auto 


Pondok Labu Fatmawati, LT, 
250021500-1000m,Jval Cepat 
Rp651Uim? Nego Sarana Leng 
kaptocok untuk Rmh Tinggal 
Towm” Houslingkungan  Eite 
Mubupgi: 0813 19999 000 


(RAY WHITE MLAWAI 
Tendtan' "260002" "?70190 
Pemawati 112581000125110) 
mmonSHMClton & Ctor 

Gek u/ hotelgodungapartemen 
Mastlan “0s Ogi2 19586100 


THOMAS MITRA. 
Kavling Bangka - 
TAB im, Lok Tenang 


JAKARTA UTARA 
CHIKA GADING 0818 169 468 


Royal OrchardiKolapa Gading 
Jual CepatiL:350mv,Solatan 
Tino 081 77 99 425,151 5551 


Blang Laut 277 & 480 / Rome 
2814 390 / Lokasi Bagus!) 
Hose 29032500 085711107123 


ALinspoksi, Kirana,Rorotan-Ciin 
tingsbry KBN,SHM ONI,22 ha, 
Roh sh bersih dr pndudikstrk 
sumur pantak sodia,Toh Lagi 
bs s9r dpakarg S5/m.Hub' 
2505772 Helena 089920725M0 


ngan Selatan Tah 
Totat 


11:39001? Hub: 99530166 
Ktp Gdg,Kay Artha Gading F/45 


Lsil20m',lak ” Bagus Utara 
MR 4511309 0810118272” 
Pantai Muara kaving darat, 
13136m500m2 hadap taman, 
Jual TP hub 081617117527 
(RAY WHITE BOULEVARD 
Kan 8GM KipGdg/0bm/Hook/ 
“Stategis-A6510211/ 45064000 
Tmn Plvlt PermakLs1x26m' 
Tnwln LaboriGood Investment 
RWMK.6621007/0816759162 
Vila Koguk Mas 3700? 70X54 


Hadap Solatan 421m? ERA 
Graha 2653620/081086:5050 


PERGUDANGAN 
NUSA INDAH 
JURUMUDI 


10 MENIT DARI BANDARA 
UNIT SANGAT TERBATAS 


5960434 / 28882903 


DIJUAL 


Bangunan 2 Lt”740/800” "Hoek 
JLGandaris Kby Baru,Cek Usha 
Teras" 0856 7869 2101750 9853 


Bangunan dan Tanah L8.6000 an 
IULth0han 2 Lantai Cocok utk 
Sekolah & Rimh Sakit J) Raya 
Kalapa' Dua Wetan Ciracas 
Jaktim Hub: 082112102226 


IBann Mampang 1710 fsK22x44 
Kosan 15 Kim @2 SE. Potaosi 
30 - 40 Kn, Bgn Ruko Jg OX !! 
kt Mmmog Ry,SevelKngnGatsu 
ROM 7396833”0816033575 


CENTURY2I MEDITERANIA 
Rk Gandeng” Golf. Lakeparis 
VGity Ros0rt08 11164111 


Ex Bengkel Spooting.0g atau 
tanga mesin-BU-Jual Cepat Lok 
Stategis(Okt GianU/MCD) Joglo 
Raya Lt 6001n,Bang baru Hita 
93645113:085210700250 


Gudang di kursn modern dikande 
AI:18001?, 18217001, Listrik, 
PAM anailbin & G 

Price. Hub: 021-7251532 Reni 


Gudang Uono- Cikarang Jual 
Warehouse & berikut Office 
Bangunan Baru, 10 movit dari 
tol, Hub Diana 0812005 11000/ 
0518 999 585 


KANTREGUDANG 4IN 2 


Kavdndustri Jual CotilokKusn 
Industri Pulo Gadung Lt.17000m 
Core 10 021-321 39030-31 (TP) 


Pabrik Narogong Bekasi L-1Ha/ 
Lb 6900m Sta Pakai Msi Konto 
ee 1061 081518501-3499 TP 


Re BaruCinereRy PASAL 
Parkldmyares Informa,Psr segar 
RW?“tokD726315608129500097 


Rk Interkon-——-82/225m-—-3Lt 
SWGB-Ro2.9M-0HroPsr ROASM) 
ERAvK-067237067561Bambang. 


1 Kalimalang Indah 2 bm 
unt tts IstGalaey 9115501 
45500 -081361253731 
Ri.Cideng Gandeng” isa satuan 


Shut: RWNITOM2 
917 6824, 6126969 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 22 November 2012 


39 


54. PERJALANAN ANDA 


SUPUR HEMAT, 


MSI SAMUDRA tours "TN 
Ah 


Pant cami » 
Soe wat | BEET Wr korean 
Bai hina Martin 10K 

Guangzhou Peart Deita H 


BEST Bangkok Patiaya asu 


PERJALANAN ANDA | Vietnam 


Menjelajahi Negeri Paman Ho 


PENGHUJUNG tahun semakin terlihat di depan 
mata. Akan tetapi, setiap orang memiliki cara 
sendiri untuk menyambutnya, misalnya dengan 
menutup tahun di suatu negara sembari berli 

Apabila tak punya waktu libur yang panjang, 
manfaatkaniah destinasi jarak dekat dengan 
mengunjungi Vietnam. Setibanya di sana, Anda 
dapat mengeksplorasi Ho Chi Minh sebagai tujuan 
utama, Anda dapat melewati Cu Chi Tunnels 
yang merupakan saksi sejarah dari perang 
Vietnam. Terowongan ini adalah salah satu sarana 
bersembunyi tentara gerilya untuk melawan musuh. 
Gambar peristiwa pada saat peperangan disimpan 
di dalam War Museum. 

Luangkanlah agenda berlibur Anda untuk 


sembstox menikmati pesona wisata alam yang dimiliki Negeri 


@SBEST TOUR 


. 
Lovely Turkay,1OM1H $ pasa 
BEST Hongkong -9henzhen Macau Pte) 


BEST parking Australia BH 


Paman Ho, misalnya Halong Bay. Kawasan wisata 
yang termasuk dalam situs warisan budaya dunia 
UNESCO ini terdiri atas sekitar 3.000 pulau kecil 
yang terbentuk dari batu kapur. Pemandangan 
yang tak bisa ditemui di tempat lain ini akan 
terus terkenang di hati. Jika ingin menyaksikan 
pertunjukan seni khas Vietnam, Water Puppet 
'Show bisa menjadi pilihan. 

“Selanjutnya Anda dapat bertolak ke pusat kota, 
Hanoi. Kota tua bersejarah yang usianya lebih 
dari 1.000 tahun ini masih sangat kental dengan 
kehidupan tradisionalnya. Hal yang menyenangkan 
adalah segala sesuatu yang dijajakan relatif murah. 
Oleh karena itu, wajar saja jika banyak wisatawan 
asing yang datang ke Vietnam dan terus meningkat 
setiap tahun. 


Destinasi berikutnya yang patut dikunjungi 
adalah Danau Hoan Klem yang merupakan danau 
paling indah se-Hanoi, Ho Chi Minh Mauseleum. 
Jangan lewatkan pula untuk bertandang ke Distrik 
Ba Dinh dan Pasar Dong Xuan yang merupakan 
pasar terbesar dan terlengkap di Hanoi. Sementara 
itu, para penyuka kain sutra sebaiknya segera 
meluncur ke Van Phuc Silk Village yang menawarkan 
harga sangat murah. 

Vietnam masih memilikitempattempat menarik 
lainnya dengan masyarakat yang ramah dan 
saling menghormati. Jika tertarik, manfaatkanlah 
penawaran dari Vietnam Airlines yang mulai 2 
Desember 2012 membuka penerbangan langsung 
dari Jakarta menuju Ho Chi Minh City serta Ho Chi 
Minh City menuju Jakarta. ("/GPW) 


DIRECT SERVICE 


Aa 102 0gb AN Va Mana TN OnaNna 
Kek pon merek Ab Aang relay Pan rr 
Special Otfer - starting USD118“(retumm) 


e— 


BEST OF CMIMA » WONG KONG CI 
Ba BA D0 Le 


msh ce In jr 


Ne 21588 
KD MTA MEMUO1N Lan Ea 


Gentan 
Juna mt « Can met FERI 


KOREA BAJU ISLAWO eat 
Dep 21. One 


D warna 


AUSSUL FUNTASTIG Mn 
Dop 27 Dec 


Int! 24 0818 6666 38 


INFO 


Wisata Asia yang Kian Memesona 


ANDA yang memiliki waktu untuk berlibur di kala low 
season bisa jadi tak perlu menunggu musim liburan 
pada bulan Desember. Lebih menguntungkan 
biaya perjalanan akan relatif jauh lebih mural 
dan kondisi tur lebih nyaman, api 

ng menuju Hongkong, Taiw: 


film Hongkong, 
saksikanlah pertunjukan spektakuler Symphony of 
Light yang memadukan musik dan laser dari sisi 
gedung perkantoran di Hong Kong Island. 

Buah merasa bosan karena 
dapat ber: Hongkong Disneyland 
untuk mengunjungi Fantasyland atau mencoba 


“Costa Victoria & Star Virgo 
Ke Ki NOT 
Ala 
Nee Glvr Ha 8 Kocks Tour 


naat 


ter Bala Wil To 


ta ena Turhey Grere Sentarini 


2 
Tn Oa san Ce. Gg 


Mb enda Teo Londu Reyer 


(ab Ono De Dari Stacihatm Copenhupen 


wahana terbaru Grizzly Guleh. Terdapat pula wahana 
Ocean Park Hongkong untuk melihat akuarium 
raksasa, berbagai satwa yang menggemaskan, 
memacu adrenalin dengan roller coaster Hairpin 
Raiser, 

Bertolak ke Taiwan, Anda akan disuguhkan 
keindahan alam Sun Moon Lake, danau menawan 


serta bangunan 
Hall yang merupakan penghargaan bi 
Chiang Kai Shek bisa menjadi tempat singgah 
selanjutnya. 

Salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi 
di salah satu macan Asia Timur ini sudah tentu 
Museum Istana Nasional. Bangunan sarat 
ini merupakan galeri seni yang diyakini 
artefak China paling banyak di dunia, 


mAYALO 
SHENZHEN MACAU MONG KONG 


6/74 SHENZHEN MACAU 


ha ah Demen 
PA n on 


8H PEARL RIVER DELTA « GUANGIHOU 
1 ng mnapeninta mnapangoa san 
NIA 88 


F "ran 1 1 


KE pm ag 


“5 


" Nikmati layanan Kelas Eksekutif 
dengan discount 254 dari tarif dasar reservasi 


Tak jauh berbeda dengan Taiwan, China 
luga bisa menjadi destinasi yang memberikan 
pengetahuan dan pengalaman baru. Setibanya di 


Wall, 
Jangan lewatkan pula keindahan panorama 
Im di Suzhou dan Hangzhou nan asri, Sementara 
sisi kemajuan teknologi dapat dijumpai ketika 


Pesona negara-negara 

Asia tampaknya akan 

Itu, hubungi agen perjalanan langganan untuk 
ikukan reservasi program tur pilihan Anda. 


(GP) 


aa 8 » 916 ton 
Bean Eu 


Tags Mantan 
Ing Da Ia LAN OAT 


oom» ht mane... 
laa Jaa 
pa 


mriloperkoran @ 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 22 November 2012 


PERJALANAN ANDA 


PERJALANAN ANDA | Kapal Pesiar 


Semarak Natal dan Tahun Baru di Laut Lepas 


MOMEN Natal dan Tahun Baru akan semakin 
seru dan berkesan dengan berlibur menikmati 
pemandangan birunya laut. Momen tersebut akan 
lebih menarik jika dinikmati di atas kemewahan 
kapal pesiar bertarat internasional. Fasilitas lengkap 
yangada di dalamnya menambah kenyamanan dan 
menghadirkan sesuatu yang berbeda. 

Berlayar bersama dengan SuperStar Virgo, 
kapal pesiar berukuran raksasa yang mewah, akan 
membuat hidup Anda menjadi lebih hidup. Kapal 
pesiar ini memiliki sejumlah fasilitas menggiurkan. 
Berada di dalam kapal yang memiliki 13 dek 
ini lebih terasa seperti di dalam mal yang besar, 
Bagaimana tidak, semua fasilitas, seperti restoran, 
toko suvenir, bioskop, sampai kasino dapat 
ditemukan di sini. 


1 Usa Vacanon & 
: (KANG CANYON 
Lennden. Arkan. Manata 
We alan Laguna Boh 
Dea 


1D EXONE LKOPE 35. 


1 jan 


ppana “ar Mean 
ine ar JP: 


BUMN 


Manyar Y90. 
Ii Marbun 


(010 WOMKA VACATION 


"EMANTA SKOM 


Lan 
i0 


Kebon Man Getar 


ID BEST OF CHINA 
MUANGSMAN 4 XIAN 


CELEBRATE NEW YEAR 
ON SUPERSTAR VIRGO 
CRUISE" 


BONUS : Dinning Credit $GD 200/ Cabin 


3 Nights PENANG PHUKET CRUISE 
Dec: 241205 
FLY & SUPERSTAR VIRGO CRUISE: 
Air Tickat » 3 Nights Crulse »-2 Nights Hotel 
Daci 29, 301 


Begitu pula dengan urusan perut. Makan 
pagi, siang, dan malam, bahkan sampai tengah 
malam disediakan sepuasnya di tiga restoran, 
salah satunya Mediterranean Buffet and Terrace. 
Di restoran ini, pengunjung akan mendapatkan 
sensasi luar biasa, yakni menikmati santap malam 
sambil memandangi lautan lepas. Selain itu, 
pengunjung bisa mencoba menu masakan China 
di The Pavilion Room dan makan malam mewah 
dengan menu internasional di Bella Vista, Ada juga 
hidangan Jepang, Eropa, sampai makanan India. 
“Sensasi di atas kapal pesiar semakin dirasakan 
dengan hadirnya embusan angin laut dari balkon 
sambil menikmati Indahnya sunset. Tak hanya 
Itu, sejumlah hiburan seperti irama musik disko, 
karaoke, bioskop, hingga pertunjukan opera 


9 Dwidayatour 


mengiringi liburan Anda. 

'Anda juga bisa berenang di Parthenon Pool 
yang dilengkapi empat kolam air panas. Tak hanya 
Itu, Anda dapat mengajak sang buah hati bermain 
(di area permainan anak-anak yang berada di atas 
kapal, 

Kapal pesiar mewah ini berlayar pada 23 
Desember 2012 untuk menyambut Natal yang 
syahdu di hamparan laut lepas bertabur bintang. 
Sementara itu, untuk menyambut pergantian 
tahun, kapal ini berlayar pada 30 Desember 2012. 

Nah, tunggu apa lagi, segera hubungi 
Dwidayatour untuk memfasilitasi perjalanan wisata 
'Anda dan keluarga selama tiga hari dua malam di 
kapal pesiar SuperStar Virgo. Harga spesial siap 
menanti. (#/BYUJ 


Natan Tayo. 
IA WONGKONG SENTALI 


1650 


00612029 mma 1308 
950 BANGKOK PATTAYA 
060 BANGKOK PATTAYA 
Oa aa menta 


TICKET SUPER DEAL 
hanya 3 HARI 
23-25 Nov 2012 


SINGAPORE 
056133 


BANGKOK 


HONGKONG 
155224 


CHINA 
155197 058 


DAD TMANLAND WALAYSIA | 080 VIETNAM VACATION 
SINGAPORE 2321299. | S0 Ona Teah Sa 


Garing Singapore Dec: 24 ah 
Se HOT VIEW 


070 TMANLANO MALAYSIA 


PACKAGES 
uwaapone 
Titghns «Matan 
Dean 
BANGKOK PAT TATA 

pakina 
Sea mag 


'OVEMLAND & LEGOLAND 
Sage Layani Ion bru 
Gaming KuKo Lamp bagio 


| mekar Blocuseot 
SINGAPORE 133 230- 


“Tum & Condtias Apply 
INTERNATIONAL TICKETS 
JAPAN EUROPE 


AUSTRALIA 
185 135389 


tersedia destin 


USA 
055733 


| lainnya: 


'SUDAHKAH Anda memiliki rencana berlibur akhir 
tahun ini? Kalau belum, Beljing di China bisa jadi 
pilihan untuk mengisi liburan akhir tahun kali ini, 

Salah satu tempat favorit untuk berwisal 
adalah Museum Istana Kuno atau populer disebut 
Kota Terlarang (Forbidden City). Dulu tempat ini 
merupakan istana raja-raja dari dinasti Ming 
dan Ging. Ini adalah kelompok bangunan kuno 
terbesar dan paling utuh yang ada di Tiongkok 
saat ini 

Ada pula kuil yang sangat terkenal, yaitu 
Tiantan (Kuil Langit) yang merupakan kull dari 
langitlangit (bumi, matahari, dan bulan). Kuil 
Tiantan dibangun pada tahun 1420 sebagai 
tempat kaisar dinasti-dinasti Ming dan Ging untuk 
mendoakan langit dan memohon panen raya, 


Asyiknya Berwisata ke Beijing 


Tidak kalah menarik dari kuil Tiantan, 
terdapat juga gerbang Tian An Men yang berdiri 
sejak 1417, Gerbang ini merupakan gerbang 
depan kota kerajaan pada zaman Dinasti Ming 
dan Dinasti Oing. Bangunan ini semula disebut 
Gerbang Cheng Tian Men, kemudian dua kali 
musnah terbakar, dibangun kembali pada tahun 
1651 dan berganti nama menjadi Tian An Men, 
Obyek wisata yang paling populer adalah 
Tembok Besar dengan panjang lebih dari 6.000 
Kilometer, Salah satu bangunan terbesar di dunia 
ini menjadi simbol keunggulan bangsa Tionghoa. 
Dari Beijing, lokasi terdekat untuk menyimak 
Tembok Besar adalah di Badaling yang terletak di 
Kabupaten Yanging, yang merupakan bagian dari 
proyek pertahanan yang besar di Tiongkok pada 


K. L .A Tours & Travel 


Kami Ada Karena Anda 


Nino woe Wa 


ia Tundrn took » 


' sojan Gurun Dxpness 
MANTAING Dr 
Bea ab jan 

0 s0 wommo xoeta 
Oa Dan 


021 -3925128 
021-723 3686 


021 -344 3886 
021 - 4585 1838 


Rainbow 


Tour & Travel 


am aa 
knp hewan 


MEA mma 
Pace 


mrioperkoran 


@ pos or wasarsa toner 
kei 065 Madan 


Bana 


021 -6667 6760 
021 -897 2730 


END OF YEAR on yag 
' 29/40 MANOx01 parut oyTO/O4 2 
ptongopnyat 718 Monte 


001m CSNC Oa 


Togan Japan PANAS) 


PENGURUSAN 
PASSPORT K.I.A 


Hnya “380” 


JOURNEY 1 


De Da: 


ang 


mem.ahillatosr.coid 1 


HOLYLAND 


9D EAST CHINA EXPLORE 
1 Men A3 Ly Garuda Avines 


386 41771352 4177 


zaman kuno, 

Di antaranya situs-situs lain lokasi berdirinya 
Tembok Besar, Badaling yang dibangun pada 
1505 |tu merupakan bagian yang dilindungi 
paling baik. “Bukan Ksatria Sebelum Sampai 
di Tembok Besar", demikian kata pepatah di 
Tiongkok. Kegagahannya pun diminati oleh 
banyak wisatawan domestik dan asing. Sejauh ini 
banyak tokoh terkemuka di dunia telah berkunjung 
ke Tembok Besar Badaling. 

Selain yang telah disebutkan, masih banyak 
obyek wisata menarik lainnya yang bisa dikunjungi 
di Beijing. Untuk itu, segera siapkan rencana 
Anda bersama keluarga berwisata ke Negeri Tirai 
Bambu pada libur Natal dan Tahun Baru nanti 
dengan paket tur dari Mas Travel. (/GPWJ 


Tours 


Rp 3500 


Metropoih Town Suar: 
SAN Pa maa Momin 


hara 
at Tenganan) 


10 many 
0 Minta 


BAL INI 


2946 5177 


(022) 4215168 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 22 November 2012 


4 


PERJALANAN ANDA | Taiwan 


MEA PERJALANAN ANDA 


Hadirkan Decak Kagum Wisatawan 


TAIWAN adalah tempat yang mengesankan untuk 
dikunjungi para wisatawan. Anda tak akan bisa 
melupakan pesona Taiwan dengan decak kagum 
yang keluar secara spontan. Bagaimana tidak? 
Negara dengan tiga macam daerah iklim, yaitu 
tropis, subtropis, dan sedang ini memiliki berbagai 
obyek wisata menarik, 

Perjalanan dapat dimulai dari Chiang Kai Shek 
Memorial Hall dengan melewati Istana Presiden 
di Taipei. Kemudian, perjalanan dapat dilanjutkan 
menuju Taichung untuk berbelanja di pasar malam 
Fongjia Night Market. 

Anda juga akan diajak menjelajahi daerah 


menampilkan kebudayaan tradisional masyarakat 
Tionghoa beserta bangunan-bangunan kuno, 

Usai menikmati wisata budaya, segarkanlah 
Anda pikiran dengan menikmati hamparan 
keindahan dari Sun Moon Lake atau mengunjungi 
Kuil Wen Wu, Temukanlah pula perkampungan suku 
Aborigin di Desa Te Hua, 

Perjalanan wisata akan lebih menyenangkan lagi 
jika Anda menggunakan feri untuk menelusuri danau 
hingga tiba di Alishan yang menjadi tempat Sister 
PPonds, Brother Tree, dan Trees of Three Generation. 
Setelah itu, langkahkan kaki hingga Kota Chiayi 

tempat perhelatan International Wind 


yang memiliki Hello Kitty Land, dan Lover River. 
Sementara itu, di Kota Huallen, pertunjukan tarian 
khas suku Ami yang disebut juga Ami Cultural 
Dance akan menjadi pelengkap Ilburan keluarga. 
Wisatawan pun kerap dibuat kagum betapa 
majunya pembangunan sektor transportasi di 
Taiwan. Pembuatan jalan benar-benar diperhatikan. 
Bahkan, bukit bisa saja dibobol dan dibuatkan 
terowongan untuk memudahkan jalur transportasi 
darat. Kemajuan pun terlihat dari dinamika 
masyarakat di Taipei. Tiba di pusat kota, Anda bisa 
dengan bebas berbelanja, misalnya di Shillin Night 


BRILLUANT Toos 


9399 
ebi 


mu um 


Sts” 


150 EUROPE FAVOURITE 
Keenan MU 
120 EUROPE CLASSIC 


Ke ke 


Dep. TI One 01 


CHTLA/A 

8/11D CHINA WONDER 
satya Gate pangan Maman. 
Menang Dep 21 Dae 2012 
100 CHINA SNOWY - 
beta patin Jen Crangenan 

nanya batas sangat Dep: 23 Dee 217 


NTOA PUSAT 
JL. SURYOPRANOTO NO. 49 JAKARTA 10160: 


OPEN WOUSE 
Panen Tour 
Keke 


IEAS KCHANCEN!| 


T2/N3D-EASTEAN USA & CANADA 
265 


U2/NID-USA EAST COAST « ORLANDO 


, 54268 
N20-8EST OF THE WEST 
53268 


| 13/15D-BEST OF USA (WEST & EAST) 


mann $4568 


10/-LATIN AMERICA » MACHU PICCHU 
(RIO DE JANEIRO CARNIVAL) 


Ken $5998 


agan 


Warga, 


6H/4M EXCITING KOREA 
mma 2 


7H/5M AMAZING KOREA 
9H/7M GRAND KOREA 


anna 2 Deni 
HD fi Ti Png M2 


First to fly 


Boeing 737-900ER 
PENGGUNA PERTAMA DI DUMA 


KEUNGGULAN dan KELEBIHAN BOEING 737-900ER 
Radar cuaca yang terbaru 
Sistem Radar Cuaca ROR 4000 dari Honeywsll generasi terbaru, yang 
berkemampuan lebih baik dalam mendeteksi Guncangan udara dan aktftas 
sel badai serta mendeteksi ketebalan awan, sampai dengan radius 600 km 
Wireless Guick Access Recorder 

ta penerbangan secara akurat dengan cepat dan dimana saja 
nganulisa data setiap penerbangan secara sangat Cepat Untuk 
meningkatkan keselamatan dan efisiensi 


Komitmen penerapan prosedur RNP-Approach 


Bermanfaat menjaga keselamatan pesawat, efisiensi operasi, peningkatan 
akses ke bandara, menjaga kualitas lingkungan udara 


Stabilized Approach Monitor (SAM) 
Fungsi ini dapat mengkoreksi segala bentuk resiko akibat penyimpangan 
landasan pacu dan pendaratan yang tidak stabil 


@ Lebih mewah dan modern 
“Semua tempat duduk bertapss kult asi kualitas tinggi 


mrioperkoran @ & 


Market atau Ximending. 


PENNENaot no 2655 


Kenang. 
ba 


UEA MONOKRS OF EUNOPE GD) MEN 


Pa Ve anna 


0, MONO NEW ZEALAND 


Tk ROTAMA TOUR rei mam 


D 021-6323222. 70306756 
emak etngrtamatvenoam B3 SID) 


6-80 TRIANGLE 
Laga 


IANGLE OF CHINA 
Kao at Ie 


2 


80 AUSTRALIA SPECTACULAR 
aa aa 
kem cer 
duanya 
EN Pn Ka 
Meta 


6D MALAYSIA SINGAPORE ... 


ten anpe” Geng tngan 
beer ha 
2) “rena man beat Laga 8 Umar, 
KANTOR CABANG 


8D KOREA FAVORITE 
Ara Op engan 
0091229 MO0e1011 


TO, JAPAN FAVORITE 
Dai aa Ne 
1 stm Lag» ate Web 


1 ze2s00ae (KAMI UDA MELAYANI 
KELUARGA ATA 


LESS PRICE, 


ions Naa OUALITY 


$1asal 00/- peuxe none Kone-sHKNZMEN- 
7 MACAU (VENETIAN) 


5988 
oayonoatuma A SHANGHAI 
$838 
52858 & Oa/r00-1mnamn “ouun 
NAD -LASTERN KUROPE » MALISTATT CITY s938 
STUMONMEK ngo bai 1 
TAD-BEST OF TURKEY 4 ANTALYA sgas 


& NORTMERN CYPRUS 


D-CMNA HARBIN » KAN 


$1858 $1658 


TARA TOUR 


021-380 9430 / 352 4150 


nara SRG 024 - 844 2084 1 355 4908 
31,5. sun ot -5 


pa Setelan 
Malam han Cinpa Up 2569 SPAIN - 1207130 
Kai Na na keran 2 2099 
Chia okt ngan: Met. 
pera tan) 
SMART TURKEY & DUBAI - 10/10 


mera Nemu Bagian Crte Oem, 
app Pl Cae Ko at 


Chang Hwa dengan mengunjungi Tien Wei Flower | setiap tahun. Agar tak semakin penasaran, manfaatkanlah 

Garden Road dengan bunga-bunga yang indah Innyaadalah KotaKaohsiungdengan penawaran menarik dari Rotama Tour agar 

Jangan lewatkan pula Taiwan Folk Village yang obyek wisata Spring Autumn Pavilion, Dream Mall — perjalanan wisata Anda kian berkesan. (“/GPW) 
EAST EUROPE SPECIAL, JAPAN DREAMLANO « 

| 5. Paten cw 


(Bromo 


502145 


Pan PAN aan O..—ol 
mna 

DN K OP OMA Dg Tantan 

PE Ep Siap 43, 

5 PE Ma &l 

aan na 19, 

B5 TAIWAN ALISHAN tam ( 


UNIVERSAL STUDIOS. SINGAPORE 


" WINTER SAILING 
fo DNS CNRISTWAS IN PARIS SIMOAPORE-RORI KLANP-MALACCN 


De MO X0 51m Dec 201, 
Costa 


3D2N KUALA LUMPUR YEAR END SALE 
Usb 


899 


KUNJUNGI KAMI Di: 


sande 


(Skenoo Hall kt. 3 Sman 
5 November 20 » 0896-3030- 
O90-015cOv1R Tawan 
OBD-AUSSIE FUNTASTIC « PORT STEPHEN sx. 7.2.7 $1588 
men MEKENANED $2658 '080-KOREA & TAIWAN 
08D-JAPAN IMPRESSION /4 SAPPORO, | ox 2720 51898 
$2598 080-JAPAN & TAIWAN 
OD-JAPAN SHIRAKAWA.GO s3 4 aan 52238 
O7D-KOREA MIOHUGHT Ti 
an $1878| Saver $ 
aa ana posdvonala 
IA ba SF na 
San A23 
keeemsikokknmnadNN 117 1-2: 
09D-CAMBODIA & VIETNAM ba 


Ta 2739 ate Ga 2079 
el sala APP ig be 
Peer 


Sa ke oh 2059 


Be AL MANGA) 


taka Inc Gea Bat 
Ie Mvulond Ma Same Bia bewarna MG 7 Smenanen $ 
at» Kewnpdi Ym: ff Rpos- One VENETIAN MACAO & 
Deen (oh 20 (3a) (DISNEY HOLLYWOOD - 06D: 
- Bee (02 (S0 MCM) 


SMART MAL - SIN 4 LEGO LAND & 
Uso 2099 Untvensat Stuo10 070 

Deed GA ANU CALIT (GR) B LGA) 

RP. 11.999.000,- 


Uro 1688 


Mma Roti lean, 
utan Damn Pa 

Ina Sd - Mild» hi 
Dee35 (Cp In| GA) 


16 


PESAWAT BARU DARI PABRIK 
DOEING 737-900ER 
TELAH BeROpepASI 


BOEING 737-3006R 
adalah MODEL TERBARU 
“xx neempok NEXT GENERATION 
wang ber TEKNOLOGI TERBARU 
Imeinyai bah dari SOO perarbangan 
Mbakr botpota & Indonesia 
Sergan Proarai perurbangan 


@ ETOPS Program 
Menjamin kehandalan seluruh 
kkomponeri mesin, keteramglan plot 
an teknisi saat melaksanakan 
Penerbangan panjang kemanapun 

@ Peningkatan dalam sistem tepi 
depan dan tepi belakang sayap 
Pesawat Bosar namun dapat mendarat 


ang ih Bayah 
(landasan yang pendek ah 

@ Paket Avionika Tingkat Lanjut Sean Sa ba on Pan 
Meningkatkan kemampuan ketepatan an 
pendaratan 

Maton vestan Lion Gair 
T37400ER memenuhi Persyaratan Pan 


kebisingan Tahap 4 


MULAI 21 NOVEMBER 2012 
SETIAP HARI. 


2X JAKARTA - GORONTALO 
4X JAKARTA - LOMBOK 
13X JAKARTA - MAKASSAR 


20 JAKARTA - MEDAN 


MEDAN - JAKARTA 
Setiap 45 Menit dari Jam 05.00 s/d 21.00 WIB 


Informasi & Pemesanan Tiket 24 Jam 
0804-1-77 8899 
02163798000 
www.lionair.co.id 
PEMBAYARAN TIKET Melalui 


ATM BIL BRI, MANDIRI BNI, LIPPO)MIAGA, PERMATA, KIMBCA, Travel Agant,Tcket Sales Arport, 
Internet dangan Kartu Kredit (REI IT 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 22 November 2012 


PERJALANAN ANDA | Malaysia 


MEA PERJALANAN ANDA 


Wisata Belanja di Negeri Jiran 


BANYAK hal yang didapat ketika kita bertandang 
ke negara lain. Pemandangan alam, wisata 
budaya, hingga wisata belanja tersaji dengan 
kekhasan masing-masing. Malaysia, misalnya, 
negara yang letak geografisnya sangat dekat 
dengan Indonesia ini memiliki sejumlah wisata 
menarik yang patut dinikmati. Menara Kembar 
Petronas merupakan salah satu dari sederet 
obyek wisata menarik di Negeri Jiran. 

Selain alam dan wisata kota yang memukau, 
ta belanjanya memikat wisatawan yang 
berkunjung ke Malaysia. Berkenaan dengan 
wisata belanja, negara ini menggelar IMYES 
(1Malaysia Year-End Sale) pada 10 November 
2012 hingga 1 Januari 2013. Adapun perhelatan 
ini bertujuan mendorong pembeli dari segala 


penjuru dunia untuk datang ke Malaysia guna 
memenuhi hasrat belanjanya. 

Dengan bertandang ke negeri ini saat 
perhelatan berlangsung, wisatawan dapat 
memanfaatkan keuntungan dari diskon besar 
serta penawaran khusus yang disuguhkan oleh 
berbagai pusat perbelanjaan. 

Di Sungei Wang Plaza, Kuala Lumpur, 
misalnya, pusat perbelanjaan ini menyuguhkan 
tawaran menarik, yakni memberikan kesempatan 
bagi pengunjung untuk memenangkan sepasang 
tiket konser Yoga Lin, penyanyi Taiwan yang 


cukup populer. Sementara itu, di kota grosir 
Kenanga calon pembeli akan disuguhkan 
beragam produk menarik dengan harga 


terjangkau. 


Wisata belanja juga dapat dinikmati di 
The Mines, Seri Kembangan, Selangor. Di 
pusat perbelanjaan ini pengunjung diberikan 
kesempatan untuk” memenangkan tiket 
menginap dua hari satu malam di Villa Golden 
Palm, Sepang. Tak hanya itu, emas dan hadiah 
menarik lainnya siap menghiasi wisata belanja 
di negara tetangga ini. 

Masih banyak lagi pusat perbelanjaan 
yang patut dikunjungi guna mengisi liburan 
penghujung tahun. Mall Gueensbay yang 
terletak di Penang juga berpartisipasi dalam 


dalam beragam kompetisi yang tentunya dapat 
menjadi hiburan menarik dan menyenangkan. 
("/BYUJ 


Malaysia Year,End Sale 


Kiai 
mba 14 Masi daan MK 


PROPERTI 


S owwaL 


Rk.Juanda Bekasi baru minmnis 
AA SHM bgs Unit bts First 
“Galxy 02121335-0010 966082 


Ruang Kanto Strata TIIEOCOD 
Tbarrinfree Overtime,Cci 
60x Via Dovolopor Tanpa Bank 


(DISEWAKAN 
Gedung IK UK3516 fasTDAC 
art h.SirbiRoya 
Sia Jatim Cock uk ank, 
perkanac 082112102226 


Gudang 5000mJIRY Kedaton n0 
1 sbih Joyamix Pasar Keris Tng 
Hrg 9t/Ih Hub:0016:901.537 


(Gudang 600m? (Kos ind Manis) 
JL Manis Ki! Nop Bitung - 


Bebas in Hub(0213029988 | Ji, Manis Kiri Nag Bit 
Ruang kr Jl Jatinegara barat 1y 
195, Siap paka, Bo, AG, Up, | GUDANG TAMAN TEKNO BSD, 


LI, #O0/LB, MAL. UBUNGI 
00522061868 28 


udang4035M',ArvarubisaKorja 
2Mjam di Jaya Jakarta Bogor 
1kme2)Ciacas 0838 3200 0016 


Kantor Mrh/th, struslok Gd 
Pancaran Hanya Ltan/ in Es 
tus damisi Ph: 085313047070 


“Kanto Siap Pakai Fas Lo Lok 
Segitiga Emas Bbs 3 In 1 


st19s Is 50m Ph 850877778. 


Ruko 21-Tarn Ratu Ry-Now 
ANGR2O)SO:2AM Era Prospok 
56970001Malan 081309767878, 


Ruko 34 It di Mangga Besar | 
SWM Tanpa perantara. Kub:9296 


2817/ 085080357872. Hubi(021752818099,5152363 
Ruko Arteri Pondok Indah » " » | perkantoransestaurantstrgs 
3 Gandengjarang ada, RWMK 


GodNoara Gta, Kanngan 
rata 001910700222 ot27007 | Eva520062119/061606297739 


Ruko Baru uk. 120m /, Ai a Kantor Toke Over, Mega 
Arjuna Sitn-BimalYombus 2 Jin! 
Terbatas! “08121001218” 


Ruko br MI. Lali No 3, Jak | Rvangan utk Resto Gn Sahari 


bar uk Mela ttg dke sim | RV 1019 (dibawah Hotel) 
Uni Oo gps a03 | Pingoi Jalan Hub081690.1537 
Ruko Baru 2 Gandeng 


Ruko beg.JLProklamasi No.65 
ikost, uk 145113,9m, ok stitas 
“de bintng co. 08561092499 


Bagus 5:251151214tLok St 
.WNoKO 7263156,08129500097 


Ruko Golf Lake - City Park, Ja 
1 | an Raya / Mutilang GL 3595 


“299 / Wendy 0161369993 
oo 4 ono tp | PENUAAN 
Gandeng LLAKIS/UNILAL 

GordenSK 

kana tai Khuste,ERIL, Odala 2380300 
Ruko Kon Jeruk3000t7 de Hym | YSKU92127272076/0616719998 
Wuruk Cek kt, LT 200 lin AI | pun Iv, LD Nag Jakarta So 
“ny Rp3,2M Hub 08174922700 | (atan.100m2.G1:2M8/SKTeKim 
M4799-4683/ 08162876815 


Ruko Kebun Jeruk 6 Nod0 
Hayam Wuruk Kota Opon Houso 
157m? Bag, 200m. 35 Lnt 
“SHM. Mub, 085319701100 


Ruko 4T.230mV'.2 Lanta,Pinang- 
sia IN, Strategis, Hub. Dedy 


JI. Kemang Utara Y/1IE.Dikont 
Roh LanOKT.Kim Ranang Hub: 
065885017021,/0612.21508422 


ALhoggrek dit Hiton, FF Rmh 
Eipat Priv Com, JK, 20tv se, 


06161607289 / 087677501870 | pookayn.62501d/bin-5321007 
Ruko Muara Karang, Telok | Tmn Beveriy Golf Tah200, bana 
CongLokStrosHubCvitine | 138 Exoartkmt3sikmt pmbntu 
0616890910,0511869259 | 2inttiooo krwe 02192838111 


Ruko Tma Pluit Kencang Utara 
Mantaval cpat kondisi bagus! 
Metro Rohty7 "0016 873 307: 


(Ruko Tmn Semanan Indah blok 
Kn Pb 


TANAH DICARI 


15:500-6000 mv uti kontraktor 
(ton house, rmbutukadengkeD 
Hub Aglem Ng 0015 169 22299 


TANAH DISEWAKAN 


Bolongsari Ry rs dputat parung 
700m "612158) Pinggir Jin th" 
GOL M3): 7109253871190M1 


0815-11011098 


Ruko/121m,3rukos3I dika ada 
Bgn 360m'R9 45MJLAdam Ma- 
Ti kt Bui Luhur Ciledug Ph. 
7874364-10000022-10000066 


KLASIKA 


S 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian Iklan Kompas 


2567 6000 
mriloperkoran @ 


(AGEN PERWAKILAN 


(Agen & ANI Psg Parabola 1,51 
Antana Lv 100x0XCToov S5rb) 
Undovision LOXCCTV, 3510 
IK 00660133 Dpk : 20777542 
Bksl 2105300663 Tg : 51335929 


Cuka makan cap Panah dalam 
kemasan” botol gampang jul, 
Dicari agan wJslrh Indnsia 02 
32832996 / SMS 001310096065 
Sionbarapaniestari@gmallcom 


'AGROINDUSTRI 


Penawaran, Krsm  Pkobunan 

(Jabon. Sha, Ditromi 
feb Ptm Sengon 2200 Phn Jabon. 
Hasil Panen 11000mb, Cash & 
KIGL Koamnan, Prutan, Pok /d 
Panen (kt, Singkong 10 Bin, 
Ma. Panon 56Ton, Sewa / Bali 
Lim), PT. Panca Niaga Persada, 
0253 -501836 081275511666 


'ANTENA/PARABOLA 


(Agar Bayang & Bintik dit arda 
Benar benar berh,Agon & AN! 
Antena Tv 100r,Parabola At 
Indovislon,lop INCCIV 325i 
M1413335-50950877-23311183. 


“Agar Antena di TV Anda Bagus 
CVSumber tloktro, Agan & AN 
fntona TV Lokal Hanya 10010) 
(parabola 1,510 (CCTV 3510 
66263333671112022605932252 


Agen & ah antena Te.Hy200R9 
Pabola LSILCCTV.IDVSN Top tv 
et:50942011284313311161 
T9r/56181850:0pok:71115053 


Parabola 425Ch Digital To luran 
1,750. Khs Tokom VS hub: Sar 
kelito 009099812632.32739088 


BIRO IKLAN 


'AdxSCitra Kompas Smua Koran 
bots/kinv daerah 02103795120 
.91282114-051329910625 Tebet 


BIRO JASA 


(ec & Jasa PenerjemahDookeh, 
eplu, Notary Lega/Non Lagal, 
ImpR.BSE 021 8281013.2352323 


Akt.Adopskapicvepo npik,titas 
pmapt.pspotgtbonayo0101751 
1081380617260 087729852022 


Akta Ceral kawin, Iotev 
massan dp uug dookos PT 
VERBA(02D6916121/70510029 


AAkt/PPATPTPMA, CV, Ubilin 
Usaha, Merok, Hak Cita-Mub: 
6625005, 68602766 32783737 


Bpomdepks,pbf.kinkalkes,obat 
kosmtk.oangan, Merk Export 
JA JAA9/1N1H-081219174825 


Jasa Design Tata - Pencahayaan 

komen Ha Lot Den 
ga 

atm Tan Manna? 

2915020/ 02500725, ci 

ds lighting@gomall.com 


Urus Kilat AhrPT Ikodt, V3, 
Travel, MAadinsluk-yopensi 
MIGAS SIUPALAPIDI sIs byr 
081281561566 toda pt dual) 


ELEKTRONIK 


Beli bekas/tusak TVamphypwr, 
spsaket, ” kerboard.Lantoodl 
Mu0.323002112081513170277 


Bei Keyboard,AmolyPower,MP- 
ir, Spooke,Drum,IV.LCO.Lap- 
ton.Camera dl Art. 0001573 


Noey Musi, Beli 


Keyboard/Amo 
. Power, Mbc Drum pooke,d 
061906305588-021-25952165 


FOTOCOPY/LITCHDURK 
1R5-6000.56020-1I. 5-65705 


70Rb-Port Ori Komli, Murah 
Wisuda 0211700089 “4897863 


Jval/sewa mulai 250rb /kantor 
anon IR SOOO/NP 6035/DCAOO/ 
105/506 spereparttonerSuntor 
Karya bik HA Nol .61M1353 


& 


RAGAM 


ea 
(Green Furnish,MerancanggMe 


ngerikan lntior Rott.Knt,Rmh, 
Rang "Eva066211219610 


Soo Tema Reparasi Kursi Ukir 
Sofa Babun Ostar Kulit Asi 


Jual: Mesin Plastik Estruder, 
Giling, obta msn Rotan 
macam? Tawan. 051380902900 


JUALMRKGENSETMITSUBISI 


Pa Aa | ALATAS, 
aa 

MELELILTIGEE | aa evebe 5110222 90 
ana LT 

un! Seni Teng ment | ME pSotei 3 

fe Yanoga pede 

usaha 24-November-2012, SALE!!! GENSET PERKINS 

ape Mane. | Jaa GONE PARIS, 


Muh 081223670999, Lobatas 


Pasang CCTV di, JakartaCcTV. 
Jaminan garansi 2 tahun, harga 


061205697133/ 08126149278 


Toer Flatbed 40 FT, 40 Unit, 3 
Are Karoseri Kumbong, 2008 
"Hub:0811720611/085384104518 


TRUCK/TRAILER 


Dijual Hino FM 320 TI 02 Koi 
Tae Nissan cwm 330 T1 09 
Kol Trik, 081387872607 


Isuzu Truck Tipe CXW 5MC 10 
tinder Tronton 6x6TiparCaku 
19 No& samp Rimh susun Jaktim 
001213563153,087853035551 


va Cot Truk Teler bh Nissan 
BTx Oh 98 HT Loh th 02, 
PKD 1 bh Eh “05. Hub: 
081281211019. 


HOTEL/PENGINAPAN 


Fas' Rapat 180rbebrfast hotel 
Prima Indah.Gnsahari dkt Ancol 
400M25vare42203272.6591078 


Fase waterbotcoolAcvbrook 
Yasttrsedia meeting roomng 
bersahabat “Hat Banua" Jin 
Polaar Pojuang 45 NOAH Ban 
dung10102227321708/09/10 


Fase waterboticoolAcTvreak 
Yastorsadia mecting roomJVg. 
bersahabat “Motel Ghotic” Jin 
Sukarno Hatta No.531 Bandung 
101p022/51IAGU/751AG6 


Fasewaterhot. ScoolAcTvreak 
Tosetersodia meting roomg 
bersahabat” Hotol Nw idola” 
Pramuka Baya N026 PhCO21) 
8580221/36305909/0503232 


IZIN PERUSAHAAN 


Beli Iin pt 05:10 yg Lk at! Io, 
tus ondin pt.pmaapi sp. 
ujkl132036262081571931567 


By Ai sing Jkt 251b/kg-3h ba 
, China Korca Taiwan Bat 


(murah, pantau CCTV dimanapun 
Ikpangun. Hub :021-889015M/ 
Web: WwJakartacet.o, 


MESIN & ALAT BERAT 


CENTRAL DIESEL 


Boer Second 300 
1900750,100011500, 2000KG (Ex 
Japan). 081 7275377, 5688369 


Sola/Gas1003 


CashyKredt Gen.Set dri 2 KVA 
s/d 2000 KVA Hubungi " Tohnik 
Ungu", Top16391752-6398079 
Jiayam Wuruk 78-A, Jakarta, 
JlKobon Jati No.21-25T1p(022) 
4239731 -1238613, Bandung 


Dial Ford Kop 5/0 10Ton & 
Paper Roll Clamp,Roath Trucker 
Japan 71578038/0616712306 


Dijual Mesin Genset CAT 3412 
DITA, 625 Kva, sap pakai, Hubi 
08139911139, 021: 5537769 


Dijual Murah Mesin. Cutting 
Tn la Pn TANI 
Eihwust, Hut: 087775036793 


Disewa/Jual Genset, "Murah 
Silent/Open 80 - 2000 KVA, 
MPOGLI1 38159 -0816 1015723 


ORI ox Jepang 1.5 sd 7ton 
bensin/solr thn 2006-2008 hub 
08128195 319 


ORI TCM dTon, 6 Ton Japan. 
Engavator Komatsu PCMO-6,PC- 
TOFR, 75UU J90.0512 0082 1000 


Genset Deutz 10500 AA 
Hoavy DutyiritPorts. Murah 
"Mub:” Triana” Bintang (Deute 


Distributan 0243519321326 | pgontrope antika aus rim 
pa 99th 021-55n43t01 
Perkins,Cumumins Volvo Yanmar: 


Jasa FCL GLCL Guangzhou singa 
Dote-Jakarta by Sea by air Hub 
021.85951728/79/0222563920 


Jasa pindahan packersimovers, 
DalomeiLuar Nooerirmhkantor. 
Pabtik cat PT, JVL.837 01586 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTAIBbs 
By1/Pmutitan Iegal STC/Biok Mi 
(ana 9107 0286: 087874068101 


Doogan.Sales &, Rental Road 
Stock, Ph:6306888 Fax6300533 


Genset Open & Silent 
51000 KVA, Garansi! Hot 
021-200 tes 


Jval 1 set Destlsi Atsid, Ex 
Luar, Separator, 251on Alat 
Pkimbah, Hut 0615 5979186 


Jval Beli, Sewa Genset Mori 
Gaterplat Mitsubishi, Cummins 
(Dgn Marga Murah. 021-508333 


32) saim95: Fac Sii2o21 | Absitan Bunga CC/KTA! Tak dyr 
sm sk/Pmnutihan LogaLSTC Sny 
Jual Brand New Genset Deutz | trio 990223130912 10022553: 


MW 75KVA & 100KYA (Silont 
Type). Hub: Santy 0217251551 


Jual. Liguld Fltng. Machine, 
CappinglWMsn PongisisPonyonel 
Tutup, botol) PT.Avanti Raya, 
JKT 213807269, 0816921222 


Jual M Cetak Son 154, Solna 
225: tu 2529, dig Printing 
Spectra 16 Hiimagesetter Doley 
Hub: 001332283187 / 
O3175M0nss. 


Jual Mem2Mesin Mie Teoc/in 
stan/Mesin Mie Ayomarin Bi 


Abaikan CC/KTA? StopBunga 05 
Dises9.70571-81Jesi 96550098 
Aril 26309000, Maya 9071063. 


ant to it dg pemuttan 
Gian bsa? Tea SI 
Sen Ponse 


Tutup KK/Aa anda dik koktor! 
Promo Program Akhir Tahun dr 
smua bankbist50-801,Sonayan 
Bela 95306766 Reging97758387 
311y32966856.monica60918170, 
Rore99066518, Puspa 9960392 


kinsReseo)Hub.Bayoran Teknik | Tutup kk/kta hnya bayar 255 dr 
1021-5321737-5351106-70t00 | total” tagihan »trakhi.hutang 
290-7083617 fax021-5328376 | lunas 10010610020353247. 


SMM Li 
ng it Kas NN 
ke Ra BN aa MAAN Da 


PRISIDNT /CKO PL. Napinde Moe dhatan 
HA Kenya Unas ASPERAPI Pore 199 3: 


op rum cela sr herbla ine yang 


rana 
DPO APAKAN Kh Indones 


10November2012-1Januari2013 


Telah berpulang ke Rumah Ba 
21 November 2012 pukul 01.10 
Aa Pena martus Opa dar Boudara kari teka 


TUMAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 
Ia membaringkan aku di padang yang berumput haw 
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertoku. 
(Dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanlang masa," 


Telah perpulang ke Rumah Bapa di 
Got jada pak 2215 


20| 
WIB. Saudari, Mami, Mami mertua, 
Oma, Omaco, kami yang tercinta! 


HLIZABETH IRJANTY SASTROHARJONO 
(BHE KIM HWA) 
Dalam usia 85 tahun 
Disemayamkan di Jl. Agung Tengah 10 Blok 1 10 
No 39, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 


Kami : 
suami: Oscar Kiaumo Samiroharjono () 

Anak: 

Simpkono Sastrobarjono 

Sindoro Sastroharjono 

Jobannes Jani: nyaa pem Rini Kartika. 


Cucu: 

Andreas, Samuel Surya, Savitri Rafika, Michas, 

acobus Susanto, Julianti, Veronica Ika, Andreas 
BINI, Suryadharma, Susi, Agustinus Sanjay 


Clett: 
Kevin, Christopher, Russel, Jeremy, Ursulla, 
Stefante, Glenn, Livia. 


Beserta segenap keluarga 


di Sorga pada hari Rabu, 
diRS Modistra, Jakarta. 


HARDJAJUWANA WIDJAJA 
(OEY EK HOO) 


Lahir di Tegal, 16 November 1927 


z 
Jenazah disema 
Rahman Saleh, 
kul 19.30 WIB dilayani oleh GKI Kelapa 
012, pukul 19.30 WIB dilay 


November 2012, pukul 08. 


Kami yang 


kan di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto ruang 
24, Jakarta Pusat Kebaktian penghiburan: ia 21 November 2012, 


ni brng GKI Ka Ka Kota lan 
WIB dan berar 
TPU Gunung Gadung Blok E, Gebluk, Desa 


AAB,C : Jalan Abdul 


peti: Kamis, 22 November 

pelepasan: Jumat, 23 

t dari Rumah Duka pukul 09.00 WIB ke 
Bogor 


Ing mengasil 
ISTRI ALMH. MARIA KOERNIATI 
(ONG SIAN LIE) 


ie. Harjanto Wi 
Ir. Harjanto 
Ae Bia la 


dea 


widjaja 
a Beatrice Widjaja 


8 gm - Cedila Vania 
Inda Widjaja - Malvin Agusto Sulistyo, M.Sc. - 
Besorta Segenap famili 


Dra. Iki 
Ir. Steve 


ga 


Mandala Solatyo, MA. 
ad 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 22 November 2012 


43 


HOREKA 


Bore O Be 


SKALA SCOVILLE 


Untuk mengukur tingkat kepedasan, dalam khazanah 
kuliner dikenal istilah Skala Scovile. Skala ini mengukur 
dari kandungan capsaicin (zat yang membuat cabai atau 

merica terasa pedas) didalam cabal atau merica. Skala 
ini juga memiliki turunan, Scoville Heat Units sebagai 
panduan volume tetesan air gula untuk mengurangi atau 
menetralkan rasa pedas, 


favehotel 


NOW OPEN 


AASTON favehotel KUTA SAUARE - BALI 


Hotel Trendi Kembali Hadir di Kuta Bali 


BUKAN tanpa sebab Bali disebut 
sebagai salah satu tujuan wisata 
yang banyak digandrungi wisatawan, 
AYITANTA Gomes maupun mancanegara, 
Riak ombak dan semilir angin 
di pesisir pantai membuat orang berbondong: 
bondong untuk menikmatinya. Kegiatan-kegiatan 


bersilat tradisi dan religius yang melekat di tengah 
masyarakat setempat pun turut memberikan suguhan 
tersendiri, 

Terkait hal itu, fasilitas penunjang pariwisata pun 
kian menjamur di berbagai titik, salah satunya tempat 
penginapan atau hotel. favehotel Kuta Sguaro adalah 
satu dari sekian hotel yang ditawarkan. Hotel ini 


merupakan hotel layanan terpilih trendi kelima yang. 
“dibuka Aston International di Bali. 


"“fave" terbaru ini berada di salah satu lokasi 


terbaik di Bali, yang terletak di pusat daerah Kuta, 
tepatnya di Jalan Khayangan Suci. Hotel ini dapat 
ditempuh tidak lebih dari lima menit dari Pantai Kuta, 
yang dikelilingi berbagai butik, pusat perbelanjaan, 
kafe, bar, dan restoran. 


Memiliki 95 karnar yang fun, fresh, dan tiendIy, 


fave terbaru di Bali ni bertujuan menghadirkan 
“desain trendi dan tingkat pelayanan terbaru bagi 
pasar hotel budget di Kuta. Selain itu, fave ini 
memberikan faslitas dan kenyamanan yang biasanya 
ihanya ditemukan pada hotel mewah, seperti kolam 


renang, lobi, serta kafe ekloktik. 
“Kamarnya dilengkapi dengan TV LED 32 

Inci, tempat tidur berkualitas terbaik, W/-FI gratis 

kecepatan tinggi, serta perlengkapan karnar yang 

memadai, termasuk safe deposit box. 


Wakil Presiden Penjualan & Pemasaran 
'Aston International Norbert Vas mengatakan, 
hotel ini dipicu pertumbuhan 
masyarakat menengah dan perubahan demografi 
di Indonesia, serta dipengaruhi perilaku pasar 
Iuar negeri seperti Australia 


keberadai 


In dapat diterima 
“engan baik," ujar Norbe 


Nyaman Rekreasi bersama Buah Hati 


BERLIBUR adalah kegiatan 
menyenangkan. Tak hanya 
orangtua yang butuh liburan, 

anak kecil pun perlu diajak untuk 
berlibur, Mengajak sang buah 

hati tamasya ke pantai, kebun 
binatang, atau ke tempat-tempat: ru akan 
menghadirkan keceriaan dan kehangatan di tengah 


'Agar keriangan dapat hadir kala berlibur bersama 


sudah duduk di bangku sekolah, alangkah baiknya 
iajak berdiskusi menentukan waktu yang tepat. 
Kegiatan ekstrakurikuler, jadwal les, serta ujian patut 


diperhitungkan masak masak. Jangan sampai selepas 


berlibur pekerjaan rumah semakin menumpuk, 
apalagi berdampak pada persiapan ujian, 

Langkah selanjutnya adalah menentukan lokasi 
yang menarik bagi si kecil, Berpelesir ke pantai akan 
berbeda sensasinya dengan berkunjung ke wahana 
(permainan anak-anak. Pilihlah lokasi yang sesuai 


("78YuJ 


pula saat makan siang, Asyiknya bergembira dan 
bermain akan membuat sang buah hati lupa untuk 
makan. 

Bawalah pakaian ganti bagi sl kecil. Pakalan kotor 
dan basah adalah hal lumrah bagi anak-anak. Segera 
ganti dengan pakaian yang bersih dan kering agar 
terhindar dari penyakit. Jangan lupa sediakan baju 
hangat bila berkunjung ke puncak atau daerah dingin 
lainnya. 

Persenjatal keluarga Anda dengan obat obatan 


guna mengantisipasi penyakit yang menyerang tiba- 
tiba seperti flu atau demam. Bawa serta mainan: 
kesukaan si kecil untuk mengusir rasa jenuh saat di 
perjalanan. Bila menginap, pilihlah hotel yang nyaman 
(dan dekat dengan obyek wisata. (BYU 


keluarga, termasuk si kecil, maka sebelum berangkat 
berlibur hendaknya Anda dapat mempertimbangkan 
halihal berikut. 

Buatlah jadwal liburan dengan turut 
mempertimbangkan aktivitas si kecil. Buah hati yang 


(dengan keinginan sang buah hati, 
“Jangan lupa membawa makanan untuk santap 
slang atau sekadar camilan selama di perjalanan. 
Bila membeli makanan untuk santap siang, pilihlah 
restoran yang kebersihannya terjamin, Perhatikan 


Hari ini genap satu bulan telah kembali ke pangkuan Allah Bapa di Surga dengan damai: 
anak, orang tua, kakak, nenek dan pimpinan yang kami kasihi 


Riemenda Jamin Gintings, SH., M.Hum 


Lahir : 02 Agustus 1948 


“Walaupun engkau telah tiada kami tetap mengenang kasih sayang 
dan pengorbananmu serta memperjuangkan cita-cita semasa hidupmu.” 


Kami yang mengasihi dan mengenangmu : 


|.Keluarga besar Let. Jend. Jamin Gintings (#) / Ny. L.T. Jamin Gintings 
2.Dra. Riahna Jamin Gintings 

3.Sertamin Jamin Gintings & keluarga 
4.Serianna Jamin Gintings & keluarga 

5.Keluarga besar Enderia P. J. Gintings (&) / Ny. Maria L.M. Simamora 

6.Davina M.P. Ketaren & keluarga 
7.Agi David M.P. Ketaren & keluarga 
8.Keluarga besar Mulia Tarigan (#) / Ny. Jeany Warouw Tarigan 
9.Keluarga besar PT. Amal Tani. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Kamis, 22 November 2012 


PROPERTI 


eUTTeRSTOK 


GARA menyimpan pakaian di rumah sering menantang 
kreativitas kita. Apalagi Jika kita termasuk orang yang 
sibuk dan acap tak punya waktu untuk merapikan karnar 
Biasanya akan terlihat pemandangan pipa penggantung 
penuh dengan hanger sedangkan di rak sesak dengan 
tumpukan pakaian. 

Menyimpan pakaian dan aksesorinya bisa membuat 
repot, Lemari kemudian dianggap menjadi jalan keluar 
(penataan itu, tetapi jika dana terbatas sering mendorong 


Pilih Mana, Lemari “Built-in” atau Siap Pakai 


kita membuat lemari pakaian siap pakai. Ukuran dan 
fungsinya tentu lebih terbatas dan kadang tak sesuai 
dengan kebutuhan. 

Secara umum ada dua jenis lemari yang biasa 
digunakan, freestanding (siap pakai) dan built in 
(lemari tanam). Freestanding adalah lemari yang bisa 
dipindahtempatkan sehingga posisinya bisa diatur 
sesuka hati. Lemari ini paling rnudah didapatkan. Namun, 
lemari /reestanding memakan ruang lebih banyak. 

Bila kita lebih mementingkan fungsi, lemari bulit in 
bisa menjadi pilihan yang tepat. Lernari ini bisa lebih 
mengakomodasi kebutuhan sehari-hari, Lemari model 
ini dibedakan atas tipe fuly built in, tramed bulit in, dan 
sliding door. 

Tipe fully bulltin memiliki sisi atas, bawah, belakang, 
dan samping. Jika pintu lemari dibuka, seluruh sisi 
(penutupnya akan terlihat. Pada bagian bawah terdapat 
kaki-kaki yang menyatu dengan kerangka. Pintu lemari 
bisa dibuka tutup menyamping karena terdapat engsel 


Interior 


yang dikaitkan pada kerangka. Model ini umumnya 
dibuat hingga hampir setinggi langit-langit. 

'Sementara itu, tipe frame bullt in hanya memiliki sisi 
bawah atau langsung berbatasan dengan lantai. Lemari 
ini didesain penuh dari lantai hingga langitlangit. 
Dinding berperan sebagai bagian belakangnya. Pintu 
biasanya memakai engsel yang dibuka ke atas maupun 
menyamping. 

'Adapun tipe sliding door dirancang seperti frame built 
in namun berpintu geser. Antara pintu geser dan bagian 
dalam lemari terdapat jarak sekitar 5 cm agar barang: 
barang di dalamnya tidak ikut tergeser atau terjepit. 
Sebagai pemanis kebanyakan diletakkan cermin di 
bagian pintunya. 

(Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembiayaan, silakan 
menghubungi kantor cabang Bank Negara Indonesia terdekat 
atau BNI Cal di nomor (021) 500046 atau 68888 dari ponsel. 
(Dengan senang hati, kami akan melayani kebutuhan perbankan 
Anda, 


BNI griya 
Lebih cepat Kunjungi www.bni.co.id 
punya rumah 
lebih ringan 


cicilannya 


BNI memberi lebih 


AcBNI 


Melayani Negeri. Kebanggaan Bangsi 


0046 N“ Bagasi 
Mm 


RAGAM KARIER 


sh percetakan th Ass /Mgr 
KOLEKSI TANAMAN HIAS ( vocvaKARTA - Sena 001 as | KARIER | Tantangan 
24. brp bas tines AMA Buat/Renovasi Tomang | Oia pabrik. det Prambanan Skor Senar Ray No5 Gro” 
tea iriium pramkam pss bu Taman Koring/Ak Tejutoam | Dieak Pak, Prambanan 
anton hy ki atu yo (GareboBotuAlam081581650965 | Og1617737a 7 O21-44360008) em ear 
aa ba VACANCY ANNOUNCEMENT Ta 


08101666466... (R11011N 
0810.399 309... 08550585058 
0818.50,7777..04: 0816.666666 


Diva n0 cantik & langka X1 10 
“gt : 0817.928899 harga IOI 
nego, Hub 0813 1072 1293 

Panasonic PBX HT3OO » 2909, 
MtB21130901bIko/2s1.ctvd Ora 


"AINI SEO | Get YAA & Kepo " 
Rol, Jonan Rp497 
TOUR-TRAVEL naa Olleteaso submit your application no later than! 


Ounieroroim '? Decombor 2012 to jakartahr@unicaf.org, For more 
'Musse/Japan/Korea USD, 450 information and detaiis about the posts, how to apply, 


naat pi 9606377 Imain responsibilties & minimum. regulroments 
please visit 


Bal 29 becchinhkg 25 & 27 lhtto:/Iwww.unlcof.org/Indonesia/about..3480.htmi) 


dee kulthaisin 25 & 26 
deetwin Tut 021-32128006 


Toko.20621 November) 


GARAGE SALE 


Soo kui asiisorbod 150 sim 
menmaja mknlOkrs.ceko duta: 
an dikorp garuda 1:9993 1690 


PERLENGKAPAN RMH: 


Kasa Rramuh Anda Sering 


AR NEGERI 


Bisa bantu Urus Visavinfo job: 
Ausjonkor.usaTIM Imopalen 
MOL.0h 51592361-51288097 


Divat Properti di S'poe. Prosos 
"MudahkBunya Ringan Disewa & 


EKSPEDISI / KURIR 


@Nna-Jakarta PhM021.62203622 
Murah 16-20M Sampai" Service 
Memuaskan ““Bivoray Cargo 


MAKANAN MINUMAN 


Basosapi9.95daging No MSG, 
Pemookotak2.lorsi Lumpia 
Troren/Iroshg753cOdalagan 


SERVICE REPARASI 


NC, Chap dos, tt 
ne Pa ai 
Tata ie dabioo 


MUSIK 


(Ace, "AN, Plano-Organ'Kprof 
Rep/StomCKrooos.ant” bdr.cat) 


The Unitod Nations Childron's Fund (UNICEF) is a| 
driving force that help build a world where the rights) 
ofeverychildare roalizod, 

UNICEF office is seoking highly passionate and 
(committed candidatos for the following Fixed-Torm 
posts. Gualiied female candidatos aro encouragod to| 
apply. 


Stat Property. Dnas” Luar/Gi 
Lokasi Depok/ Bogo, Paim Kari, 
Dom Site Depok/bogor, Gali 
Komisi Mr. mr 9, Koma. 
Ruko Permata Senayan Blok 26 
Jilentara  Pulaar/ Pata 
Senayan Jaksel 12210 


Urgontiy Regoked Autocad 
Health Officor, EPI & Malaria (based in Makassar) |) | Operator, ani. Geotecnicai 
Wealth Ofcor, Matarnal Neonatal & Child Heartn || | #”205sxvi, Exe” win 
(4 posts basod in Makassar, Ambon, Jayapura and || | 4577472 Sabat 
Manokwar) Intevio Co 02 7235133:34 


Urus Yin2/INB Sertifiat,pgin 
Kec, Pay Moto Sendiri, Lmr lgs 
Komo.Ruko Premata Senayan 
Blok C26 Jitentara Pulaat/ 
Patal Senayan Jaksel 12210: 


Yuanita 


Agar Siap 
Menjawab 
Tantangan Baru 


Sore Kme HR/BL/TH Kite 
Road ACAVIT SwPool AMI 
Bus Bi Orchard-0B1220376687 


MERASA bosan, tidak berkembang, atau 
dalam zona nyaman adalah hal lumrah 
yang acap ditemukan pada karyawan yang 
telah bekerja cukup lama. Mengajukan 


S'oore Kost Pelao/ Kim Harian 
Orthord, Navena brshsnyaman. 
245 98510685/ BBM: 2806010 


Pensiun / RT Vikcom, 
2Rp 710813 1911 3605 


Sab OMC S72009/ 73001 encety, Tour min 2 pengunduran diri atau pindah ke divisi lain 
(Org brngkt kon si.Misi USD00 CARI KERJA BAG Pajak/Ngr Resto,Kasi, | NYADW& KEUANGAN. “ 
Ace Pano-ADN Bogel 75: | | aa, Att Ta ta | SA aneh Uhapo | Terma Kost Wot AustSydnty mo engan | adalah langkah yang sering dilakukan 


toran Korea Gangnam Ruko 
Rodoo Drive Blok A/2. Gading 
Serpong, Tangorang.5121-1237, 


Dokat NSW Hub.Nomor Jakarta 
98109897 Aust 161293151828 


1Rep/Stenv/Salon Sg Mar 4 Sg 
kaskn Hong PlanoSvc70320383 


TUM sena sya 
m 5311388 


OT, Tipe 02129875105 


2m ran D/w max, 
585cotonlaetravol.com 


Resensi 
Peparbandaktkarelatan ND, WA 99 SSI haranev.mn 


Dfehandokkovekahan H DK guna menghilangkan kejenuhan tersebut, 


Oz1-43665864/ 061210207510 "| Sigte1286, 001288907678 smsdtdr05152022729vulana | 'Namun, pindah ke divisi lain atau 

at mat ml/tkr Biso Camuteta9JtniethalogtL : 
Dane dOk Once DOS 00005 HERAN II PELUANG USAHA kcpYSI Icdwntegin bila | perusahaan baru bukan berarti masalah 
ROENS8LL2028020250” | peta Mamak, Sts Udara | 2081 3812602725/8372708 LOWONGAN Btpeacotivban umump/Wau- | Ip Rao INC Ha Oa 
Roma 24002200712 Tg | Bes Mk, Sula Udara Dapatkan Into Usaha pa Sian Ito Io | #61 Intotatoss | selesai begitu saja, Ada hal-hal yang harus 
BliSemua merit musiay: | Gwnsi seumur hiai7020000 | #ornesA age sae: | Gotboa ba 251 dpat pe | NURNATATN 1eEubadimen GahaFat | ,,, Aomprun wanita dihadapi selama berada di tempat yang 
SEKEN 0st Bono” | canopy. ptyartante stan | “CP 2/12US128 8 5068 | bjm jm 16. Rest Pondok Mela O/0e Keane Gado | AN Ne Maan Dust | baru tersebut. 

ag Ata nana PO ERU ae Dunia Laut Kala gading Jakut | Ace, Mei (org) Sok Engish | au pena 3 & 
Cat Keboad & Dipta ino | 5504545070 dsaotat” | hama dlu Rt pa mt | Uodoro 081285170275 Inoandidonktom '— | trisengimn2 0g B2 do, C. | CM Adm Wanta. MO lamp Bingan CNN ant enlayai tempa yang 
intim? Nor 005012 unindo Tours: O21-72720040: Sai Pn Ik LINAN katng Taman Palem Lestari | gang aki Moga “| baruiniwalaupun masih dalam perusahaan 
Gea Menpan Dang | Palas Gordmsofacarpetillnds | DA etatasay: Sikat antam bas 304 per thndot | Adm2, Comp, Opet Tel, Sy: | Blok816/30ACengkareng Jaka atau instansi yang sama tentu memiliki 


Wpapt »cuti sofa.caroo.g0rdyn 


Wnt, Pgim Kor. Linu los Komp, 
01658819-7656919 ko & murah. 


Ruko Pormata Senayan Bok C26 
Jitentara  Pelaar/ — Patal 


Cart LAce, 2.hdm, 3Sales sup 
eet, ASupir, Jipotir Utama 
noh, Duri Kosambi, 86,311 


dijual kembah, naikfturun tetap 


hai Sanata 
hang Sama 203 Lo S9 | Untung, Robby 0817139551 


baru discb00b. happy S69M1717 


“wib Hub: Auyimus, Glodok Plaza 


1/28 ph 62302656 CasnkCrat Butuh sepera supir pribadi 


Butuh angan, seo abad pola kerja yang berbeda dibanding dengan 


Keboard & Dina ino Expo. Seomandoksat 1210 Biak I/21 No 661055707 | Sie cnerkadonaikom tempat yang lama. Oleh karena itu, 
Sa ba Amoy pny ca11 9 | GT tot yo Do Aramnpaan 0 | sebelum mengajukan pindah divisi, 
62202656 Cash & Credit Divat Perlengkapan Catering, om osgin Cats minggoom | con PP Be Gan mekantone gp ae | alangkah baiknya Anda mempelajari atau 
Mau BetyTTRupa pan Bary | Bas & Ta un ri 2 oa gn Dorontedelaiiostase kom Mon oztnha7) | Mube7250016081511056258 bertanya kepada teman tentang gaya 
ag Pe Na re OP PA Aa da ata De Dj mo oata tetoanty | Geum sorot 3g, MISNEAAdnYAcemas | bekerja di tempat tersebut. 

Kanya toa 20 P0 | ABEMGRANA |aengegaga (BRUNEI | ola tmnan ngantri 
Seda Gb Mp Wsocon 11an cnansammatn. | Get senettazmn5, | gsamraon watu |. Baper enar Deraolak Belakang, engan 
(don Gramedia) Bunga 014/6 jon Gin Asoka 00 Daatuanetittestwwr Desakan Bun gak | pekerjaan sebelumnya, hal ini patut 
2 ala 2 Mn karat” || Won parter tangahaf Shara Me! Kapanoneg Milan Tnata Pesen ikan Jsmstumagesisi06108262127 | tetasa kamoeeimnmar3Oh. | mendapat perhatian lebih. Kebiasaan 


CV ke, Wisma, Haroen Jaya 
Ps.Minggu No.2E Pancoran JKS 


Dibthkan Adm #Accounting Hub 
AN Gunung Sahari Ry no jakgus 
PT BPR Dana Usaha PM:6251679 


(oz) yana sai 


hoc am OSK bb / oo / 
lantop » Ksmpatn 1 unit Inva, 
ir 800M, 3501b ngdh 


Asst Manoger/Min DI,Berpgimn 
komuniati bisa komputeringg 


AKI nazwa edgmai.com 


BL org Staf IT w/Maintain 
WebPria max.2019ykuasai Pho- 


Dago 72205178, Serpong 536: 
1929, 081281896188, Pendftin 
mui baru berhadiah menarik, 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK) 


70 Ng Hub 281316166FA1 


Dijvat tanah Gunung Putriduas 
700m SHM (masuk container) 
0812.8612.0009/021 6819 6338 


bekerja di balik meja tentu amat berbeda 
dengan pekerjaan yang membutuhkan 
mobilitas tinggi. Pelajari dan perhatikan 


KURSUS 
BAHASA 


ATA Entry lime, D3/SL 
Doom an 
R0 0052169 130 


(ATA EntnyF/P)30Position 


I tah It:3000m? tea 275eb/in? | toshopittmifiashCV Krm ke: Horea Dicari Wnt UtkAim Mektg Max | secara saksama hal-hal yang dibutuhkan 
#eoapemasgan (PRANCIS SA AD aa Dag SANA | Ja pekerjaan buru Anda memang ben 
Sat bs Hm aja 2 Ban Taka . bian Kanaan 


bepgima 5 $ 
enar berbeda dengan pekerjaan lama. 
Hotel mulai TvHot LAcowtng Ci bah En & | Ole, Wat Min SMA ut so. |. Benas ke Banaran pekaraan Inna, 


RORO Bth Customer Servise Cargo, 
Watemoetng: 0251 233539, 


Ekstensit, Spesialisasi 


y keep anteng ixdfin Va Pos Pegutangah | Jangan sungkan bertanya kepada atasan 
Pera Kn tenan rt Goa | is tebtnkAn Yah | 1 ii yang bersangkutan mengenai 
ANN Ari & Bern ? dit dg Tonahtie5m2 it GaloyTajur, biadeemy01027M6jahooc0.4 | Rw013 (Koi) Raya Mauk kerjaan Get 
Ka La Mao Patak Kursus mulai Stratcos.Goodviow, Landscee, Btn designerjwanitautk pakaian | F6 Tangerang Banten Kworkenncesatesn | Pekerjaan secara detai K 
Meeknaenateinitsata || 28November2012 | | Juatcteu, Hubosisienesen | (5, anita. Hub Ii 0216599360 | pangan Karyawati gta: Belajar dengan giat, bila perlu ajukan 
Ah Are & Beh Berlan'“Dei (oenoasar he Sman HRD, Acg9, Eiorineer max | Dian si ie Bara | kursus singkat untuk mempersiapkan diri 
lex,patek,P.Omega,berlian,dll Bth Sgr SPG/SPB U/Event binan | 351! tas Dasi 8 | Di Bekasi Hub: 021-8088 0965 e 
Rolexvatek, Onegaberiandi! | | Daftar sekarang juga! (ker Yam cair By Bng saja, | MNSALSPG/SPB WEweng daan | Ge Campak PT Batu PMA, Anda menjawab tantangan yang baru 
Og0 Hen Uta bi Bap serantara Disenrakan BU Toko full furnish | tag survey,agumn Bpko Mbi/mtr | jum” 08-1200  WibiKostina | Hubiks8 Hp: 081282109922” | picar: Adm i 
Jon at Mi Aa Gain gp suynyagann Bpk MJ | am” 08-1200, WiblKooiting .Muretig Adm Sel | tersebut. Seminar-seminar yang acap 
D519h268505788-081310223799 3m dibantaikuta j.Pontaikuta | Malu Artha 2260581-7261979 - | 1/8 R.mangunc31702199 Ibu Ina Siap Kera TargotPongalaman, | 18 . 
An'Ba,2bas 001231812062 | 7268115 Cedn Ry 204 Cour Ditutuhtan 1 Tg Pola Desi | #tak3nihnitntKt60/258519 | diselenggarakan lembaga pendidikan atau 


Grafis Utk Pakan Ani 


Anak 


Menu ata papa ep meta CngKuta Bat | Ac am cam 60x Tp sr | Pn an aa ra | klamdar ru V/S1 bieber | sdomunabinSaesmarzoty | instansi dapat dijadikan pilihan menarik 
ta Aro Dar JW 72787129 SHM elo. Sonit vilasern3 | web bp Bng aja Ti Makmur | Besar Raya no sA.Jakbr 11170 aigaMuSincmestaisat | enak meramban urisi di sangan 


booldlifurms. ko Brandon 
ww.jilacangu tumbi.com OB) 
220576687 Lsg mk & omKTP) 


Dicari Adm Marketing, Wat min 
SMA/SMKLLmr bw Is J.Katii 
S No.1 JakPus jam 09-1700 


hati68 bi B8 Karamac 55760709 


Statt Marketing Property min 
D3 Gaji Bonus punya kendaraan 


Selahtora Phc4332006 / 2008 
Jlhasyim Ashar 13eA Jakpus | Bth Sopir 
max 106h, menguasai wil Jk, 


37,08129029771 panglima polim 


raya no.lb disamping Pst blok A Matic, pertempuran" yang akan dihadapi. 


(ANT arlon?arloiieborian anda dekat W Motot | Dana Tuna pes co ahecai.2an | domisiI/RTP Tangerang. Minat Da on punya Kana Selain keterampilan dan pekerjaan, 

Maa Ga en amar so Semak bas me ajaa AM Sungai 60518 | bs 87527 | Aka an Ba pam | 82666408131104258 pindah divisi atau kantor memerlukan 
pool. Cotes Wata Saga jom bok VI aman 

tc senayan i.G/117-118.Halim as Ds Mamasa Mena da | Aang gna 0 caU/ | MgsEanNa penyesuaian terhadap lingkungan sekitar. 

061280002889/0h7031561/51 Perawan Kredit Jmn Rumah proses 2ari | PE) Persian Mia Wale Oleh k tu, Anda hi 

Ah aroisberian hea tagiheri | Ace, Arb8issConveMaTEuTs Salngan WspokBankokeoyak 5 Doc Checker Min 23mm Sma | Sektars/WW Wtpgim Ker LP KAESNA “TAU, LANTAA: TATO: PNAMIPU, 

seminar, IK Gro Bok M | TOEF TOBIG Mandi bin. 8SE | Taman Ius Sha dit pintu | SGG, GL Ga | po T-p/lmejebsdtaentey | MiOiEng ki Ro3odonoose | Lae Is KenpfAvio Pem: | menyesuaikan diri dengan budaya baru, 

Gen it P1-2107070530572 . To Karawang Timur / Tanpa | Hub 69012777085071783777 Be seb Peliarutal Sean Jaksel” | baik cara berpakaian, penggunaan fasilitas 

Gala Mada Pat Lt2 0.005 | Ensth Com/ToeVEI4/Busins ami Pr Inteerdth Operator kantor, hingga aturan kehadiran atau 

Ang paru MatirvSocaker di Rm KEHILANGAN Bt.mekeing. Mahir Sistem | Prosis.Palm sisisny/vetobs' | METEKNIK PRODUKSI 

Lah untunggalarat.Kami 1 Mub.65305352 Sat panusl | MUSUKABOMI batu Galieotravsys 2Tour & | intrio/turniture,marmr granit sistem absensi yang berlaku. (BYUJ 

Emas & Beian anda do al Moti Mahi di bTogamote | hiho toOiAhi dim pts | Dia Pengawas Lapangan 

wajar,Memakai mesin pengukur | Keyboard/Plano/Gitar,Drum,Pop | Cibadak Jual Tnh 6500m SHM | Telah Hilang BPKB T 6018 KW. | IntikDomOta Isg bw ImriMetra | pemotangan, pengampiasan & | Berpgimn di Bid Propeety.Lmen 

Teiribraam Gam-cajan Hias | Kosi Ou Ke Rrinkumuma B1 | #758W/mmat Kan Mah Atif | ats mama Kerah Bi Eta” | pas TomnSatare bikCWcLna9 | penolasa ya mgunatan mesin | La Rsar Mobi Kanaan 

Pnate ntS 1185050033 | Oot2siss7oM 02126761015” | Kim tan Ak Ngar2816912132 | (doi Modernong Tngeng 58780317 | dam Datop Hub 21 ARSPANNO | Bok RAL JakPus ASIA EN 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


